TERBIT 32 HALAMAN # KLASIKA 
NOMOR 092 TAHUN KE-48 
Online: www.kompas.com 
E-mail: kompas@kompas.com 


HARIAN UNTUK UMUM 
TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


Pendiri: PK. Ojong 4920-1980) 


KOMPA 


Jakob Oetama Telepon: Redaksi (021) 5347710 
Iklan (021) 53679909 
Sirkulasi (021) 53679599 
(IINGGU 
MINGGL Harga langganan Rp 78:000— 
30 SEPTEMBER 2012 AMANAT HATI NURANI RAKYAT Raga ear Ri 50 


Seni: 
Sang Petruk ua.zo 


Aksen: 
Koleksi di Masa Resesi us.27 


Sosialita: 
Santhi Serad uas 


oko Widodo, 
Harapan Baru 


Jalan-jalan untuk Mengenal Warga DKI 


JAKARTA, KOMPAS — 


Setelah ditetapkan oleh 


Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta 
sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, Joko 
Widodo-Basuki Cahya Purnama akan langsung 
memprioritaskan pelayanan kesehatan, pendidikan, 
dan rumah bagi warga DKI yang kurang mampu. 


Joko Widodo bei 
langsung terjun ke lapangan. Tu- 
juannya agar semua program 
tepat n. "Pertama kali yang 
akan saya lakukan, ya, jalan. 


anji akan 


lan,” ujarnya saat ditemui war- pendidikan dan kesehatan yang pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi 

tawan di Kantor KPU Provinsi sudah ada. Ramli. 

DKI di Jalan Budi Kemuliaan, — “Soal pelayanan kesehatan, — Setelah penetapan ini, KPU 

Jakarta Pusat, Sabtu (29/9). misalnya, kami mau menyem- memberi tenggat tiga hari bagi 
Kemarin, Joko Widodo datang stem pembeb: ngan yang tidak puas untuk 


ke KPU untuk mengambil surat 
ketetapan yang diterbitkan KPU. 
Surat ketetapan itu akan ia bawa 
ke DPRD Solo. "Nunggu surat 
ketetapan, Kalau sudah di- 
urus ke DPRD Solo,” kata Jokowi, 
panggilan akrab Joko Widodo, 

Ta tiba di halaman kantor KPU 
sekitar pukul 0900 dan keluar 
ri mobil Xenia warna hitam 
B-1795-PON dengan mengena- 
kan batik coklat dan celana hi- 


ementara itu, Basuki mem- 


tentang program kerj 
pendek mereka. 
“Dalam beberapa pertemuan 
informal dengan sejumlah kepala 
dinas, lembaga setara, dan staf, 
kami sudah membahas prioritas 


jangka 


perhatian dalam jangka pendek — pembangunan rusun yang diju: Jakarta" di 
ini, yaitu soal pelayanan kese- Yang menempati rusunawa hari vod.kompas.com/peneta- 
hatan, pendidikan, dan perumah- — benar warga DKI kurang mampu, pangubernur 


an bagi warga kurang mampu, Ini 


prioritas kerja 2018, ya,” ungkap 
Basuki. 

Menyinggung soal pelayanan 
kesehatan, ia dan Jokowi akan 
menyempurnakan jaminan dana 


wat inap untuk kel 


nar-benar bebas b 
ngan ran bena 
kurang mampu. Soal 
tis sudah jelas 
lewat kartu pintar seperti janji 
kami, Sekarang masih kami for- 
mulasikan sistemnya agar pela- 
yanannya lebih cepat dan mudah, 

is: "kata 


Menyinggung soal perumahan 
rakyat, ia mengatakan, tahun 
013 Pemerintah Provinsi DKT 
akan merehabilitasi dan mem- 
bangun rumah susun sewa (ru- 
sunawa). 

"Kami akan membangun ru- 
sun dan menerapkan sistem sewa 
yang transparan. Tidak ada lagi 


Aparat DKI yang terlibat praktik 


calo dalam rusunawa akan kami 
tindak, sementara penghuni ru- 
sunawa yang tidak sesuai ke- 
tentuan bakal ditertibkan,” kata 
Basuki. 

Selain itu, lanjut Basuki, "Ka- 
mi akan membangun kerja sama 
lebih cepat dan menguntungkan 
dengan PT Kereta Api Indone- 
sia.” 


Resmi 


Hari itu, Ketua KPU DKI Ja- 
karta Dahliah Umar menyatakan, 
Jokowi-Basuki resmi unggul atas 


jukan gugatan ke Mahka- 
i ka terjadi gu- 
n7 Oktober bakal 
November. 

Berc an data KPU, dari 
total jumlah pemilih dalam daftar 
pemilih tetap (DPT) sebanyak 
6.996.951 orang, hanya 4.592.945 
orang yang memilih. 

Dari jumlah tersebut, 
nyak 247: 
an Jokowi-Basuki (£ 
sedangkan 
nya mem 
(40,17 persen). 


lain- 


(Bersambung ke hal 71 kol 1-4) 


Lihat Video Terkait 
"Penetapan Gubernur DKI 


KEHIDUI 


Seni Rakyat Kita 


Kian Renta dan Sekarat 


Seni rakyat kita sedang 
sekarat. Gambang 
kromong klasik dari 
Betawi, misalnya, 


kehilangan panggung (55), Mardji Degleg (65), Isiplin berke- GETTY IMAGES/RICHARD HEATIICOTE 
d duk Dirdjo Tambur G9), (gaea yu senian yang panjang. Dia . Ji 
an pendukung. Hendrikus Pali (65), dan Sad 6 mulai menyanyi gambang | Pemain Chelsea, Fernando Torres (kiri), bersama rekannya, John Terry, meloncat gembira setelah menyarangkan gol ke gawang tuan 
Padahal, seni rakyat Zulkaidah Harahap (6: Kehidupan kromong klasik ketika | rumah Arsenal pada lanjutan Liga Inggris di Stadion Emirates, Sabtu (29/9). Tim tamu menang 2-1, Berita di halaman 11 
Seperti tubuh Masr berusia 14 tahun. Tahun 
adalah fondasi kesenian gambang kros — 1970-an, dia telah men- 
kebudayaan. Kalau seni mong klasik yang dia ge- Katana jadi penyanyi primadona Hg 
luti mungkin telah bei dengan jadwal manggung oW 
rakyat habis, habis pula 4, "di ambang batas Puan ketat. Sebulan, kadang 
kebudayaan kita. sia”. Saat ini, tinggal HAL13. Masna hanya punya wak- Tr di 2010 B || D Pi 1 € M || 
Gn on ba Menara yk | "Tragedi erulang, Dua Pilot Meningga 
mampu melantunkan la- Wilayah manggung-nya 
OLEH BUDI SUWARNA gambang kromong. Jika membentang dari Tangerang, Se- | BANDUNG, KOMPAS — Pe- Dinas Penelitian dan Pengem- — Umum Dispen TNI AU Kolonel — TNI AU kini menjadi instruktur 


dan NUR HIDAYATI 


ncim Masna (87), sang pri- 
| Daan gambang kro- 

mong klasik, telah renta. 
Dia harus dipapah dua orang 
kel naik panggung untuk me- 
nerima Bentara Budaya Award, 
Rabu (26/9) malam, di Bentara 
Budaya Jakarta, Selain Masna 


Presiden Komisaris Kompas Gramedia Jakob Oetama menyerahkan trofi Bentara Budaya Award 
kepada sinden gambang kromong Pang Tjin Nio atau yang lebih dikenal dengan Encim Masna di 


atau Pang Tjin Nio, ada sembilan 
seniman rakyat penerima peng- 
hargaan serupa. Mereka adalah 
Ni Nyoman Tanjung (02), Anak 
Agung Ngurah Oka (77), R 
(65), Sitras Anjilin (53), Sulz 


la, tiada lagi pelantun 
lasik gambang kromong, 
tidak ada yang mau 
: katanya. 

Minggu (28/9), Masna me- 
nunjukkan kemampuannya me- 
lantunkan lagu klasik gambang 
kromong—kesenian yang men- 
kul- 
turasi budaya pembentuk etni- 


Bentara Budaya Jakarta, Kamis (26/9). 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


sitas Betawi. Syairnya berupa 
pantun dalam bahasa Melayu pa- 
sar dengan iringan musik yang 
dipengaruhi musik China. 

Suara M: ang dengan 
cengkok mengagumkan. Itu pasti 


marang, Belitung, hingga Deli. 
Dia tampil di Esplanade, Singa- 
pura, 18-21 September 2006, 
Namun, semua itu cerita masa 
lalu. Kini, Masna harus mene- 
rima kenyi n gambang kro- 
mong tidak lagi mendapat pang- 
gung dan pendukung. Anak asuh 


(Bersambung ke hal 11 kol 1-7) 


www.facebook.com/kompasfb 2 5 srrrt... gaun merahnya tanggal 

Jn kaitercankempasbisaking di panggung Astri Nurdin bang- 

ma : : ga berbatik. Membantu hidup 
kowras/wAwaN Hrratowo | $ | agi, Kapal Tenggelam HAL perajin, katanya.... NAMA & PE- 


sawat latih jenis AS 202 Bravo 


jatuh sewaktu berakrobat di ha- 


dapan ribuan pengunjung Ban- 
dung Air Show 2012 di Pangkalan 
Udara Husein Sastranegara, Ban- 
dung, Jawa Barat, Sabtu (29/9). 
Dua penerbang, Marsekal Perta- 
ma (Purn) Norman Tagor Lubis 
(68) dan Letnan Kolonel (Purn) 
Toni Hartono (45), tewas. 
Peristiwa ini seolah mengu- 
lang kejadian Bandung Air Show 


bangan TNI AU, Bandung, pukul 
1137, Badan pesawat bernomor 
lambung LM-2003 itu terbakar. 
Kedua sayapnya patah, Tubuh 
Norman dan Toni mengalami lu- 
ka bakar serius. 

Lokasi kecelakaan yang berj 
rak 1 kilometer dari area pame 
an ditutup untuk umum. Rong- 
sokan pesawat buatan Swi 
hun 1976 itu dikeluarkan dari 
lokasi. Di gedung yang dihantam 


(Pnb) Agung Sasongkojati. 
Umar menerangkan, pesawat 
itu kehilangan kendali sesaat se- 
belum jatuh. Manuver terakhir- 
nya adalah berguling di udara, 
tetapi diduga tidak terkendali se- 
hingga kecelakaan pun terjadi, 
Pesawat itu memiliki dua ke- 
mudi sehingga tidak dapat di- 
apa yang mengemu- 
n. Tim dari 
an Terbang dan 


Dinas Keselam: 


Bandung Pilot Ac 
sarkan penuturan rekannya di 
FASI Jawa Barat, Norman cukup 
berpengalaman dalam hal akro- 
bat udara, 

Jenazah 


2010. Dua tahun lalu, pesawat pesawat sedang tidak ada ak- Kerja Markas Besar TNI AU 
Super Decathlon PK-NZP yang tivitas. tengah meneliti kecelakaan ini. — (Bersambung ke hal 11 kol 5-7) 
sedang beraksi juga jatuh di seki- Komandan Pangkalan TNI AU Pesawat itu sebelumnya dipakai 
tarareapameran kedirgantaraan. Husein Sastranegara Kolonel untuk latihan TNI AU lalu di- Lihat Video Terkait 
Tragedi itu menewaskan pener- (Pnb) Umar Sugeng Hariyono  hibahkan kepada Federasi Aero- "Pesawat latih Jatuh di 
bang Alexander Supelli (54). menyatakan, penyebab kecelaka- sport Indonesia (FASI). LD | Bandung” di 
Pesawat yang diterbangkan an masih diselidiki. Pada kesem- Norman adalah pensiunan 5) vod.kompas.com/pesa- 
Norman dan Toni itu menghan-  patan itu, Umar didampingi Ke- TNI AU yang aktif di FAST. Ada- Wwatjatuh 
tam sebuah gedung di kompleks pala Subdinas Penerangan pun Toni yang juga pensiunan 
www.kompas.com @ Jennifer Lopez 
Siap ke Jakarta 
KOMPAS tayanan 
3 berlangganan Jakarta bersiaplah menyambut Jen- 
K. - 021-2567 6000 nifer Lopez alias JLo pada Novem- 
k Cl Ik (vs AT ya DUVU ber mendatang. Namun, ada sya- 
Ih hetinsekompas.com ratnya. JLo minta disediakan 24 


g 


www.twitter.com/hariankompas 


@ Sekolah Juga Kena Sani 


ksi HAL 


botol air mineral bermerek Penta. 
Gampanglah itu... Sheila Madjid 
juga gampang saja berganti ba- 
ju di depan penonton. Dan 


RISTIWA/HAL 24 


ademy. Berda- 


Norman dan Toni 
langsung dibawa ke Ruang Jena- 
zah RS Hasan Sad 
untuk diotopsi. Jer 
kini disemayamkan di rumah du- 
ka Jalan Flores, Bandung. 
tara jenazah Toni disemayamkan 


Bandung 
h Norman 


Semen- 


KOMPAS, MINGGU, 30 SEPTEMBER 2012 


CEKO 


Presiden 
Diserang 


Senjata 
Plastik 


PRAHA, SABTU — Seorang 
pemuda menembak Presiden Ce- 
ko Vaclav Klaus dengan senjata 
tiruan dari plastik, Insiden itu 
terjadi ketika Klaus tengah me- 
resmikan sebuah jembatan di 
Chrastaya, desa kecil 100 kilo- 
meter utara ibu kota Praha, Jum- 
at (28/9). Klaus sempat dibawa 
ke rumah sakit, tetapi hanya 
mendapat perawatan ringan ka- 
rena hanya tergores akibat plas- 
tik. 

Pelaku yang mengenakan pa- 
kaian militer itu berhasil men- 
dekati Presiden hingga berjarak 
sekitar 1 meter, Ia kemudian me- 
nembakkan senjatanya ke arah 
Klaus dan meninggalkan lokasi 
sebelum akhirnya diringkus apa- 
rat keamanan. 

Pria berusia 26 tahun itu 
mengaku sebagai simpatisan ko- 
munis, Seusai menembakkan 
senjatanya, sesaat sebelum di- 
ringkus, pria tersebut sempat 
menjawab pertanyaan reporter 
stasiun televisi Nova. Dia meng- 
ungkapkan bahwa Pemerintah 
Ceko "buta dan tuli terhadap 
keluhan rakyat. Pemerintah tak 
becus menangani keluhan rak- 
yat.” 


Kejadian itu berlangsung ce- 
pat. Klaus tetap tenang dan tak 
terlihat ketakutan. Pihak kea- 
manan presiden dituding keco- 
longan. Tidak dijelaskan menga- 
pa pasukan pengawal presiden 
membiarkan lelaki muda itu 
s, Mereka 
juga tak bertindak saat si pelaku 
menarik senjata mainannya. 

Presiden Klaus (71) tinggal 
menjalani beberapa bulan ter- 
akhir dari masa jabatan kedua 
sebagai presiden yang akan ber- 
akhir pada Maret 2013. Klaus 
adalah sosok yang populer di 
Eropa tengah. 

Akan tetapi, kritiknya yang pe- 
das, terutama terhadap mata 
uang euro, integrasi Uni Bropa, 
serta upaya untuk mencegah pe- 
managan bumi membuatnya me- 
miliki banyak musuh. Ta juga 
dikenal berteman dekat dengan 
Rusia, 

Sebelum menjadi Presiden Ce- 
ko, Vaclav Klaus pernah menja- 
bat sebagai Perdana Menteri Ce- 
ko pada 1992-1997, Ia kemudian 
menjadi ketua parlemen sebelum 
menjadi presiden sejak 2003. Dia 
juga dikenal sebagai pendorong 
ekonomi Ceko dengan langkah 
reformasinya, terutama setelah 
runtuhnya komunisme Soviet. Di 
Eropa, Vaclav Klaus juga dikenal 
sebagai orang yang teguh ber- 
sikap oposisi terhadap upaya in- 
Uni Eropa. 

(REUTERS/AFP/SHA) 


ARP/TIMUR MATAHARI 


Para penyelamat seusai memadamkan api di pesawat AS 202 Bravo yang terjatuh setelah gagal bermanuver di sebuah kafetaria di 
Bandung, Jawa Barat, Sabtu (29/9). Pesawat ringan ini tampil pada Bandung Air Show (BAS) 2012, tetapi terbakar setelah menabrak sebuah 
bangunan. Menurut Menteri Perhubungan EF Mangindaan, pilot dan kopilot pesawat ini meninggal, Berita di halaman 1 


SENI RUPA 


Pemenang Jakarta 
Art Award 2012 


JAKARTA, KOMPAS — Lu- 
kisan berjudul "Keluarga Saki- 
nah” karya Sapto Sugiyo Utomo 
terpilih sebagai pemenang Karya 
Utama ajang Jakarta Art Award 
2012 yang diumumkan Jumat 
(28/9) sore. Adapun lima lukisan 
terbaik lain adalah "Siluet Insan 
Kamil” karya Banu Arsana, "De- 
tak Jantung Jakarta (Mansyur 
Mas'ud), "Suatu Yang Indah” 
(lesti Dwi Satyo), "Reparasi Nu- 
rani” (Sentot Widodo), dan 
”Unity” (Rohayani). Adapun kar- 
ya internasional yang terpilih 
adalah "Love, Love, Love” karya 
peserta dari Jerman. 
Ketua Dewan Juri, perupa Sri- 
hadi Soedarsono, menegaskan, 
jadi pertimbangan 
utama penjurian. "Butuh kete- 
kunan untuk membuat detail lu- 
kisan sehingga hasilnya sama de- 
ngan potret seperti karya pe- 
menang ini. Padahal seluruhnya 
pekerjaan tangan,” kata Srihadi. 
Dewan juri terdiri dari kritikus 
seni Agus Dermawan T dan Dwi 
Maryanto, Direktur Museum di 
Ubud Agung Rai, wartawan Seno 


Joko Suyono, dan Frans Sartono. 
Jakarta Art Award 2012 yang 
bertema "Dunia Ideal” (menaf- 
sirkan kehidupan yang sempur- 
na) diikuti 1.200 peserta. Panitia 
menerima lebih dari 3.500 lu- 
kisan dari dalam dan luar negeri, 
antara lain, dari Jerman, Peran- 
cis, Malaysia, dan Italia, 

Semua karya finalis yang ber- 
jumlah 70 dipamerkan pada 28 
September-28 Oktober di North 
Art Shop, Pasar Seni Ancol. 

Direktur Utama PT Pemba- 
ngunan Jaya Ancol Budi Karya 
Sumadi dan Deputi Gubernur 
DKI Jakarta Sukesti Martono 
berharap Jakarta Art Award yang 
didukung oleh Pemerintah Pro- 
vinsi DKI Jakarta bisa semakin 
memperkokoh eksistensi Jakarta 
sebagai kota seni budaya. 

Kompetisi ini menyediakan to- 
tal hadiah lebih dari Rp 500 juta 
untuk tujuh penghargaan, Karya 
utama memperoleh Rp 100 juta. 
Adapun lima pemenang utama 
memperoleh Rp 75 juta dan kar- 
ya terbaik internasional menda- 
pat 7000 dollar AS. (RWN/WKM) 


Lagi, Kapal Tenggelam 


Presiden Yudhoyono: Investigasi Menyeluruh 


MAUMERE, KOMPAS — Hingga Sabtu (29/9), 
kepolisian masih menyelidiki tenggelamnya kapal 
motor di perairan Pulau Palue, Kabupaten Sikka, 
Nusa Tenggara Timur. Kejadian Jumat sore itu 
menewaskan tiga penumpang dan mencederai tiga 


orang lainnya. 


Peristiwa di Sikka menambah 
panjang daftar kece 
di perairan Indon: 
pekan ini setidaknya terjadi tiga 
kecelakaan laut. Kamis dini hari, 
KMP Bahuga Jaya bertabraka 
dengan kapal tanker MT Norgas 
Cathinka ketika tengah menye- 
berangkan 213 penumpang dz 
Merak, Banten, ke Bakauhei 
Lampung. Kejadian itu mene- 
waskan tujuh orang. 

Jumat siang, kapal perang KRT 
Klewang 625 terbakar di area 
dermaga TNI AL Banyuwangi, 
Jawa Timur. Khusus terhadap 
tenggelamnya KMP Bahuga Jaya, 
Presiden Susilo Bambang Yudho- 
yono memerintahkan dilakukan 
investigasi menyeluruh. 

"Kami meminta investigasi di- 
lakukan karena laporan yang s 
ya terima, kapal kita ditabr: 
oleh kapal Singapura,” 
dhoyono, Jumat (28/9) siang, 
at berada di New York, Amerika 
Serikat. Hal ini disampaikannya 


dalam jumpa pers di akhir kun- 
jungannya ke Amerika Serikat. 


Sebanyak 40 penumpang 
KMP Bahuga Jaya hingga Si 


dilaporkan masih dalam pen 
rian. Mereka diperkirakan ter- 
jebak di dalam kapal atau terjepit 
di dalam kendaraan mereka, 
Data korban hilang dipam- 
pang di pos koordinasi Badan 
SAR Nasional di Pelabuhan Ba- 
kauheni, Lampung, Sabtu (29/9). 
Hingga Sabtu sore, total ada 26 
warga yang melaporkan anggota 
keluarganya belum ditemukan. 
warga melapor ke 
nas dengan mene- 
lepon atau mengirimkan pesan 
singkat melalui telepon seluler, 


Diselidiki 
Kepala Kepolisi 


a menyatakan, terbaliknya 
kapal motor di perairan Sikka 
tengah diselidiki. 

Kapal itu belum punya nama 


«. 


Kapal ini adalah kapal 
ikan, Di sini belum ada 
kapal penumpang. 
Letkol Laut (P) Andy Willy 


karena baru saja diluncurkan 
oleh pemiliknya, Bonva 
Ji. Kejadian bermula ketika p 
rahu motor itu bertolak dari Desa 
Lidi ke Maruliwu, Jumat sore, 
Kapal yang dinakhodai Arnoldus 
Bega (59) itu membawa sekitar 
30 penumpang. Namun, selepas 
pantai tiba-tiba kapal dengan bo- 

sekitar 6 ton itu ter- 


cebur ke laut berenang ke an at 
karena titik kejadian dengan bi- 
bir pantai hanya 500 meter, Pe- 
numpang yang muda dan lebih 
kuat juga membantu mengeva- 
kuasi penumpang yang telah ber- 
njut. Setibanya di tepi pan- 
tai Lidi, penumpang kapal lang- 
sung dievakuasi dengan perahu 


nelayan setempat ke puskesmas 
di Maruliwu. 

Korban tewas adalah Libera- 
tus Nande (80), warga De 


warga Desa Tuanggeo, 
duanya tewas ketika dievakuasi 
ke puskesmas, Jumat sore. Ada- 
pun seorang korban lainnya, Ma- 
ria Meti (80), warga Tuanggeo, 
meninggal di rumahnya pada 
Sabtu pagi. 

Hingga Sabtu, tiga penumpang 
kapal lainnya masih dirawat di 
Puskesmas Uwa, yakni Maria Le- 
bi (66), warga Desa Maruliwu, 
serta Maria Rodja (70) dan Ngaji 
Pio (68), warga Ladolaka. 

Komandan Pangkalan TNI AL 
Maumere Letkol Laut (P) Andy 
Willy mengemukakan, kapal 
yang terbalik itu bukan kapal 
penumpang. "Kapal ini adalah 
kapal ikan, Di sini belum ada 

kapal penumpang. Yang ada ac 
lah kapal nelayan yang dipakai 
untuk mengangkut penumpang. 
Saya sudah mengingatkan pz 
pemilik kapal agar mereka mir 
mal memenuhi perlengkapan ke- 
selamatan, seperti jaket pelam- 
pung. Kalau tidak ada jaket p 
lampung, ya, yang sederhana bi: 


pal ini sama 
pelampun 


PEMBERANTASAN KORUPSI 


Undang-Undang KPK Masih 
Memadai, Tak Perlu Revisi 


JAKARTA, KOMPAS — Pro- 
revisi Undang-Undang No- 
mor 30 Tahun 2002 tentang Ko- 
misi Pemberantasan Korupsi 
hendaknya dihentikan karena di- 
khawatirkan bakal memereteli 
kewenangan komisi itu. KPK me- 
rupakan produk reformasi dan 
masih sangat dibutuhkan di te- 
h maraknya praktik korupsi 
di Tanah Air, 

Harapan itu disampaikan Juru 
Bicara Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) Johan Budi dan 
Direktur Advokasi Pusat Kajian 
Antikorupsi Universitas Gadjah 
Mada, Yogyakarta, Oce Madril, 

iskusi Revisi UU KPK di 
, Sabtu (29/9). Pembicara 
lain adalah anggota Komisi TTI 
DPR dari Fraksi Partai Golkar, 
Nudirman Munir, anggota Ko- 
misi III dari Fraksi Partai Ke- 
adilan Sejahtera, Indra dan prak- 
tisi hukum Teuku Nasrullah. 

Menurut Johan Budi, UU No- 
mor 30 Tahun 2002 masih cukup 
memadai sebagai landasan kerja 
KPK selama ini. Karena itu, tidak 
diperlukan lagi revisi atas UU 
tersebut, apalagi jika dikhawatir- 
kan justru bakal mengurangi we- 
wenang komisi itu. "Hentikan re- 


torika. Jangan pereteli kewe- 
nangan KPK. Mari kembali 
memperkuat gerakan meme- 


rangi korupsi,” katanya. 

Oce Madril mengingatkan, re- 
visi UU KPK sejauh ini cende- 
rung melemahkan komis 
Draf revisi tersebut ber 
untuk menghilangkan kewe- 
nangan penuntutan, memb: 
kewenangan penyadapan, 
membentuk Dewan Pengawas 
untuk membatasi gerak komisi 
itu. Semua usulan tersebut tidak 
disertai argumentasi kuat, apa- 
lagi naskah akademik hasil kajian 
atau penelitian serius. 

Secara terpisah, Indonesia 
Corruption Watch (ICW) meng- 
ancam membuat gerakan tidak 
memilih partai dan politisi yang 
prorevisi UU KPK dan koruptor 
pada Pemilu 2014. 

Anggota Badan Pekerja ICW, 
Emerson Yuntho, Sabtu, meng- 
ungkapkan, DPR sebaiknya men- 
dengarkan aspirasi yang berkem- 
bang di masyarakat. Publik, KPK, 
bahkan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia sudah dengan 
tegas menolak revisi UU saat i 
UU KPK yang ada sekarang s 
dah sangat memadai. 


dan 


Hal senada diungkapkan Guru 
Besar Hukum Tata Negara Uni- 
as Andalas, Padang, Saldi 
t ini, sejumlah pihak 
keliru melihat perlu-tidaknya re- 
visi sebuah UU. Argumentasi 
yang disampaikan untuk mere- 
visi UU lebih banyak yang tidak 
jelas. "Revisi lebih banyak dilaku- 
kan dengan alasan like and dis- 
like, suka atau tidak suka kepada 
KPK. Bukan karena basis kebu- 
tuhan,” ungkap Saldi. 

Namun, Nudirman Munir 
mengungkapkan, revisi UU di- 
perlukan untuk merevitalisasi 
dan memperkuat KPK. Wewe- 
nang penuntutan dan penyadap- 
an tetap dipertahankan. Revisi 
diarahkan untuk memperjelas 
status penyidik independen, 
masa jabatan pimpinan, dan 


pembentukan Badan Pengawas 
KPK. 

Indra memaklumi jika masya- 
rakat mengkhawatirkan proses 
revisi justru bakal melemahkan 
KPK. "Publik tak akan tinggal 
diam jika DPR terus memproses 


yang artinya menolak revis 
katanya, (TAM/ANA) 


Pertunjukan Tari di 


KOMPAS/SRI REJEKI 


1.000 HARI GUS DUR 
Menjaga Indonesia 
sebagai Rumah Bersama 


alam, begitu hening. Di at: 


s panggung, lima tokoh 


Psim Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Jumat (28/9) 


lintas 


Palti Pan 
hucu), dan Rahmi (Bahai). 


Satu per satu mereka memar 
masing-masing. Ini membuka pertunjukan 


agama dan kepercayaan berdi 
Abdul Wahid (Islam), Romo Mudji Sutris 
an (Protestan), Haksu Chandra R Mulyadi (Kong- 


khusyuk. Ada KH 
no (Katolik), Pendeta 


kan doa sesuai keyakinan 
"Ziarah Budaya”, 


salah satu rangkaian Peringatan 1.000 Hari KH Abdurrahman 


berikanlah kami 
meneri 


an perjuanganr 


Pengajar di Sekolah Tinggi 
n bagaimana Gus Dur mewar 


kan kes 


ahid (Gus Dur) yang wafat pada 30 Desember 2009. "Ya Tuhan, 
emangat Gus Dur, Berikanlah kami kekuatan 
k 


a Mudji lirih. 
fat Driyarkara itu memberi- 
skan semangat ke- 


bangsaan kepada kita semua, Bagi almarhum, setiap orang—apa 


pun latar belakang 
harus dihormati 


ma, suku, kelompok, dan golon, 
martabatnya. Keindonesiaan adalah 


kemajemukan yang dirajut dengan kesetaraan dan keadilan 
yang tak boleh diganggu, apalagi dengan kekerasan, 


Doa serupa dipanjatkan 


cara berurutan oleh KTT Abdul 


Wahid, Pendeta Palti Panjaitan, Haksu Chandra R Mulyadi, dan 


Rahmi. Mereka mengajak bangs 
dupkan perjuangan Gus Dur. C 
hidupan bangsa yang damai, adil, dan 
Dur mengakarkan kita untuk 
melakukan sesuatu yang baik, orang tak pernah 


“Gi 
kamu 


Indonesia terus menghi- 

a untuk membangun ke- 
ng menghormati, 
aling menyayangi. Kalau 


bertanya apa pun agamamu,” kata Rahmi. 


Pentz 
duan Si 
Bogor, o: 


s itu diteruskan oleh sejumlah penampil, seperti Pa- 
a dari Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin dari 
budayawan Mohamad Sobary, dan pembacaan 


puisi oleh penyair asal Madura, D Zawawi Imron. Ada per- 


tunjukan musik Tribute to Gus Dur bersama putri Gu: 


Dur, 


Inayah, penyanyi Glen Fredly, dan Kidung Sufi Candra Malik. 


Perjuangan 
"Ziarah Buday: 


" menjadi rangkaian Peringatan 1000 Hari 
Wafatnya Gus Dur di tengah publik. 


Sebelumny: 


, bertempat di 


Ciganjur, digelar berbagai acara yang dihadiri ribuan umat 
Islam dan masyarakat. Ada pergelaran wayang, peluncuran 
buku, khataman Al Guran, shalawatan, dan ceramah. Semua itu 
menggambarkan kekayaan dimensi kehidupan almarhum. 
Lahir tahun 1940, Gus Dur adalah putra KIT Wahid Hasyim, 
tokoh kemerdekaan sekaligus menteri agama pertama RT. Ka- 


keknya, KH 
Seperti k 
almarhum 


Republik Indones 
juga menjadi 


yim Asyari, pendiri Nahdlatul L 


t perjuangan membangun bangsa Indone: 
Ketika terpilih menjadi Ketua Umum PBNU 1984, Gu 
impi i besar Islam itu untuk menei 


a (NU). 
Janan hidup 


mma tadi, perj 


Rais, Megawati Soekarnoputri, dan Hamengku Buwono IX. 


Di tengah masa transis 


politik itu, G 


s Dur terpilih menjadi 


presiden keempat RI (1999-2001). Selama kepemimpinannya, 
dia meneruskan gagasan dan perjuangan untuk kebangsaan, 


kemanusiaan, keadilan, dan demokrasi. Diskrim: 
keturunan Tionghoa dihapuskan, Tahun Baru C) 
n nasional, dan Konghucu disahkan 
lah satu agama resmi. 


ditetapkan sebagai pera, 
sebagai 


Robyn Simpson dari kelompok The Dream Engine, Inggris, me- 


nari dengan gerakan balet dan akrobatik, badannya melayang-layang 


bersama balon udara, Jumat (28/9) malam. Penampilan yang 
menciptakan ilusi terbang ini menjadi salah satu yang mendapat 
sambutan paling meriah dari penonton dalam pergelaran Solo 
International Performing Art (SIPA) 2012 di Pamedan Pura 
Mangkunegaran, Solo, Jawa Tengah. 


Dirindukan 


Menurut Mohamad Sobary, Gus Dur sebagai pemimpin ne- 
gara, umat Islam, dan tokoh masyarakat bekerja optimal untuk 
melindungi kelompok yang terpinggirkan oleh arogansi ke- 
kuasaan, Politik diarahkan untuk memastikan keadilan dalam 
semua bidang dan tingkatan. Ini diperlukan di tengah ke- 
cenderungan politik yang menjadi dangkal, praktis, dan hanya 
berorientasi kekuasaan. 

Setelah Gus Dur tiada, orang makin merindukan sosok yang 
berani tampil untuk memperjuangkan keadilan dengan mem- 
bela kelompok-kelompok minoritas yang terpinggirkan oleh 
kekuasaan, politik, dan struktur yang arogan. "Kini, 
orang-orang tak punya waktu, kebesaran hati, dan keberanian 
untuk membela kaum tertindas, Kelompok-kelompok lemah 
menjadi yatim piatu karena tak punya pelindung dan jaminan 
memperoleh keadilan dalam kehidupan,” katanya. 

Kerinduan itu dirasakan semua kalangan dari berbagai ke- 
lompok. "Orang-orang mencintai Gus Dur karena Gus Dur 
mencintai orang-orang. Gus Dur mencintai kemanusiaan,” kata 
pengasuh Pesantren Raudhah at-Tholibin di Rembang, Jawa 
Tengah, KH Musthofa Bisri, di Ciganjur. ILHAM KHOIRI) 


TERORISME 


Sembilan Tersangka Resmi Ditahan di Markas Brimob 


JAKARTA, KOMPAS — Polisi 
antiteror resmi menahan sembi- 
lan tersangka teroris setelah 
menjalani pemeriksaan selama 
masa penangkapan di Markas 
Komando Brimob, Kelapa Dua, 
Depok. Kesembilan tersangka se- 
belumnya ditangkap di beberapa 
tempat, yakni di Solo, Jawa 
Tengah: Poso, Sulawesi Tengah: 
dan Kalimantan. 

Penahanan di Mako Brimob 


itu disampaikan Kepala Biro Pe- 
nerangan Masyarakat Kepolisian 
Negara RI Brigadir Jenderal (Pol) 
Boy Rafli Amar, Sabtu (29/9). 
“Setelah dilakukan pemeriksaan 
mendalam, sembilan tersangka 
ditahan guna proses lebih lanjut,” 
kata Boy. Sesuai Undang-Undang 
No 15/2003 tentang Pemberan- 
tasan Tindak Pidana Terorisme, 
kepolisian menangkap tersangka 
dalam tujuh hari untuk kepen- 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


tingan pemeriksaan. 

Kesembilan tersangka diduga 
bagian dari jaringan teroris Po- 
so-Solo-Kalimantan. — Mereka 
yang ditahan adalah Badri Har- 
tono, Rudi Kurnia Putra, Kamidi, 
Fajar Novianto, Barkah Nawa 
Saputra, Joko Tri Priyanto alias 
Joko Jihad, dan Triyatno yang 
ditangkap di Solo: Arif Pamung- 
kas ditangkap di Kalimantan Ba- 
rat: serta Hasan alias Wendy Feb- 


riangga yang ditangkap di Palu. 

Tiga orang yang ditangkap se- 
belumnya, menurut Boy Rafli, 
dipulangkan karena tidak cukup 
bukti untuk ditahan. Ketiga 
orang itu adalah Indra, Nopem, 
dan Sutri. Ketiga orang itu hanya 
diperiksa sebagai saksi. 

Secara terpisah, Kepala Badan 
Nasional Penanggulangan Tero- 
risme (BNPT) Ansyaad Mbai 
mengungkapkan, BNPT berupa- 


ya membuat program deradikali- 
sasi di daerah-daerah. Salah satu- 
nya, diadakan pertemuan forum 
komunikasi tokoh agama dan to- 
koh masyarakat di Ambon. 
Melalui forum komunikasi itu, 
menurut Ansyaad, para tokoh 
agama dan tokoh masyarakat da- 
pat memperoleh informasi ter- 
kait program deradikalisasi dan 
juga menjadi sarana untuk bertu- 
kar informasi dan berdiskusi. De- 


ngan demikian, diharapkan para 
tokoh agama dan tokoh masya- 
rakat dapat memberikan hal-hal 
yang positif kepada masyarakat. 
Upaya deradikalisasi memang 
harus diupayakan segera, meng- 
ingat gerakan terorisme tak per- 
nah padam, bahkan mengincar 
terus generasi muda, Salah satu- 
nya, sebagaimana disampaikan 
Direktur Eksekutif Maarif Insti- 
tute Fajar Riza Ul Hag dan pene- 


Iiti Lazuardi Biru, Abdul Aziz, 
sebelumnya, dengan menerap- 
kan kurikulum Pendidikan Ke- 
warganegaraan di sekolah-seko- 
lah agar lebih memperkenalkan 
nilai-nilai Pancasila lewat inter- 
aksi langsung di lapangan. 
Langkah itu dinilai lebih efek- 
tif untuk membangun kesadaran 
kebangsaan sekaligus memen- 
tahkan potensi radikalisme di ka- 
langan anak muda. (FER/IAM) 


KOMPAS, MINGGU, 30 SEPTEMBER 2012 


www.bankmandiri.co.id Mma nd | ri 


( 
« | dek 0 selama 14 hari 
SKO 0 dengan mandiri kartu kredit 


R aa! 
keliling dunia sengon 


SKY 


kran “4 uang 
lebih mudah 


na raih 
14 


hadiah 


dengan : 
diskon mandiri ..., Ka di lelang 
0 s mandiri 
0 dagang 
belanja kuliner di untung 
mandiri karnaval 
Ll nusantara 


14 | 


smartphone maria” 
GRATIS" 


dengan aktivasi 
mandiri mobile ( 


bunga ringan 1496 p.a. 
& grace period dengan 
mandiri kta 


nikmati penawaran khusus 
aneka fashion & kuliner 
di Pasar Indonesia 


transaksi lebih mudah 
dengan mandiri e-money 


nonton 


konser J ag Lo 


dengan mandiri fiesta poin 


belanja di luar negeri 
dengan mandiri debit 
Mn | 


14 benefit 
mandiri kpr 

Lama 
14 tahun Bank Mandiri semakin meriah 


dengan berbagai penawaran fantastis 


Dalam merayakan 14 tahun perjalanan Bank Mandiri, kami ingin memberikan berbagai keistimewaan untuk Anda, 
karena Andalah inspirasi kami dalam berkarya dan berinovasi untuk terus menghadirkan layanan perbankan yang dapat 
Anda banggakan. Inovasi terbaru untuk mewujudkan berbagai keinginan Anda, sebagai wujud terima kasih kami 
atas kepercayaan Anda. Apapun keinginan Anda, mandiri saja. 


“Syarat & ketentuan berlaku 


mandiri call 14000 Terdepan, Terpercaya. Tumbuh bersama Anda. 


atau (021) 5299-7777 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, MINGGU, 3 


0 SEPTEMBER 2012 


JUSANTARA 


Yang Muda, yang 


Menekuni Keroncong.. 


Lagu keroncong "Jembatan Merah” meluncur dari 
mulut-mulut mungil Venus (9), Esti (14), dan Dio 
(10). Menyanyikan keroncong, ketiganya tampil 
natural, termasuk Venus dengan gaya yang centil. 
Penggemar Cherry Belle ini menggoyang-goyangkan 
bahu dan badannya ke depan dan belakang. 


da pula Ita (12), Ilyas (16), 
As Tia (17) yang tak mau 
ketinggalan. Mereka ber- 
gantian menyanyikan lagu-lagu 
keroncong, seperti "Kota Solo" 
zasila”, Para 
yang mengiringinya juga 
masih remaja, seperti Irfan Ri: 
ky Fauzi (14) yang bermain c 
lo. 

Anak-anak remaja itu berasal 
dari Orkes Keroncong OR) Ta- 

Kusuma dari Pucang: 
olo, Jawa Tengah, yang 
membuka rangkaian Solo Ke- 
roncong Festival (SKF) 2012, 
Jumat dua pek 

Ada 16 grup yang tampil da- 
lam SKF 2012 yang berlangsung 
eptember, Sebanyak 60 
n penampilnya merupakan 
kawula muda, Ada beberapa ke- 
lompok yang memang berisikan 
anak muda, ada kelompok se- 
nior yang sebagian personelnya 
merupakan anak muda. 

Panitia SKF 2012 sengaja 
memberi kesempatan lebih be- 
sar kepada kelompok yang berisi 
anak muda untuk mendorong 
minat anak muda menggemari 
dan menekuni musik keron- 
cong. Meski awalnya mendapat 
pengaruh dari Portugis, musik 
keroncong seperti yang kita ke- 


nal kini telah dianggap sebagai 
hingga 
atu kekayaan bu- 


menjadi 
daya bangsa ir 
Irfan sejak kecil mendengar- 
kan musik keroncong karena 
ayahnya seorang musisi keron- 
cong. Ia sehari-hari melihat 
ayahnya berlatih dan bermain 
cello, Jadilah, sejak usia 12 ta- 
hun, ia belajar bermain cello 
dan menggemari musik keron- 
cong. "Kalau ada yang bilang ke- 
roncong bikin ngantuk, itu sa- 
lah. Justru keroncong itu bikin 
semangat dan mainnya harus 
kompak," kata Irfan. 
Pemimpin OK Taruna Kusu- 
ma Muh Muttagin mengatakan, 
kelompoknya berisi 27 orang, 
sebanyak 17 di antaranya 
anak dan remaja. Sebagian 
besar bukan berasal dari ling- 
kungan yang menggemari ke- 
roncong, Untuk mengangkat 
gengsi k a 
dimina 
rumah dinas Wakil Wali Kota 
Solo FX Hadi Rudyatmo yang 
juga pembina kelompok ini, 
"Akhirnya banyak orangtua 
yang ingin anaknya ikut berga- 
bung. Kalau ada penta 
memint 
sekolah juga dari dinas pendi- 


Warisan Kekayaan Hindu 
Jadi Pemersatu Bangsa 


YOGYAKARTA, KOMPAS — 
Seni budaya agama Hindu bukan 
ang Hindu semata, 
melainkan juga warisan kekaya- 
an seluruh bangsa Indonesia. 
Melalui kesenian dan budaya, se- 
am perbedaan bisa di- 


satukan, 
Demikian diungkapkan Wakil 


Menteri Agama Nasaruddin 
Umar, Jumat (28/9) malam, sele- 
pas penutupan Festival Seni Bu- 
daya Keagamaan Hindu Tingkat 
Nasional TT di Institut Seni In- 
donesia Yogyakarta, "Tni adalah 
bagian dari kekayaan budaya kita. 
an seni budaya seperti ini 
dapat melunakkan hati yang ke- 
ras, meluruskan hati yang beng- 
kok, dan memutihkan pikiran 
yang gelap,” ujarny 

Nasaruddin mengingatkan, sa- 
atnya masyarakat Indonesia me- 
numbuhkan suasana batin yang 
rileks dan segar. Manusi: 
tidak memiliki j 
kering dan mudah disulut ber- 
bagai macam tekanan. 

Festival Seni Budaya Keaga- 
maan Hindu Tingkat Nasional II 
yang digelar di Yogyakarta, 25-29 
September, itu berlangsung se- 
marak. Kegiatan ini diikuti 720 


perwakilan umat Hindu dari 16 
provinsi, seperti Bali, Jawa Ti- 
mur, Jawa Barat, Kalteng, 
dan Nusa Tenggara 

Hari pertama | 

buka dengan kirab budaya Nu- 
santara mulai dari Taman Parkir 
Abubakar Ali, Jalan Malioboro, 
hingga Pura Pakualaman, Sekitar 
2.000 umat Hindu terlibat. 
» perwakilan mengang- 
an lokal mereka. Umat 
Hindu di Kalteng, misalnya, me- 
nampilkan kekhasan agama Hin- 
du Kaharingan, 

Ketua Panitia Festival Seni 
a Keagamaan Hindu Ting- 
'asional II Ida Bagus Wika 
Krishna menjelaskan, selain ki- 
rab budaya, berbagai macam ke- 
giatan lain juga turut digelar da- 


dan berba, im lomba. Di 
akhir acara, panitia memberi ke- 
sempatan kepada beberapa per- 
wakilan umat Hindu dari bebe- 
rapa tempat untuk tampil. 
Tampil dalam acara penutup- 
an festival adalah perwakilan 
Kalteng yang menyajikan tari 
sakral dan perwakilan Bali yang 


menampilkan sendratari Per- 
sembahan Sanggar Bali, (ABK) 


Petani Indonesia Ingin 
Akses Ekspor Dipermudah 


SINGAPURA, KOMPAS — 
Kalangan petani — Indones 
menginginkan agar akses ekspor 
sayuran dan buah-buahan ke S 
ngapura dipermudah. Mereka 
ap menjaga kontinuitas produksi 
komoditas yang diekspor. 

Petani ji juga berharap agar per- 
temuan kelompok tani, eksportir 
Indonesia, dan importir dari 
ngapura pada Jumat lalu b 
segera ditindaklanjuti dengan ke- 
mudahan proses ekspor, terma- 
suk sarana distribusi, 

Ketua Kelompok Tani Maju 
Bersama Medan, Sakti Kemit, 
Sabtu (29/9), menyatakan, ma- 
salah di Indonesia selama ini 
terletak pada kemasan hingga pe- 
ngiriman, "Saat produk ada yang 
rusak, kelompok petani ikut rugi 
karena ada klaim, termasuk pe- 
ngurangan harga, bahkan produk 
ditolak,” ujarnya. 

Ketua Kelompok Tani Budoyo 
Tani, Wonodoyo, Cebogo, Kabu- 
paten Boyolali, Jawa Tengah, Ju- 
ni Marto Suwiryo berharap pem- 
bayaran bisa lebih cepat, tidak 
sampai tiga bulan. Kelompoknya 
bisa mengirim 8 ton per minggu, 
gabungan dari buncis, bawang 
daun, labu siam, kubis, sawi pu- 
tih, jagung manis, melon, se- 
mangka, dan jambu. 

Sebagaimana dilaporkan war- 


tawan Kompas Adi Sucipto 
Kisswara, Ketua Asosiasi Im- 
portir dan Eksportir Buah dan 
$ ngapura Tay Khiam 
an senang bisa di- 
pertemukan langsung dengan pe- 
tani. Ia mengapresiasi muncul- 
nya calon-calon eksportir baru 
untuk buah dan sayuran Indo- 
nesia. 
'Kemasan barang harus bagus, 
pengiriman tepat waktu, dan 
kontinu. Kalau bisa harga barang 
kompetitif dengan produk dari 
Thailand, Taiwan, dan 
ujarnya. 

Setiap produk yang masuk ke 
Singapura akan dicek oleh Agri- 
Food and Veterinary Authority 
(AVA). Jika kemasannya bagu 
hanya diperiksa sampelnya saj: 
Namun, jika kemasan barang ti- 
dak bagus akan diperiksa kese- 
luruhan. 

Pelaksana Tugas Direktur 
Jenderal Pengembangan dan Pe- 


masaran — Hasil — Pertanian 
Kementerian Pertanian Banun 
Harpini berharap pertemuan 


petani dan importir Singapura 
bisa mendorong pertumbuhan 
ekspor hortikultura ke Singa- 
pura. "Kami siapkan kluster se- 
ntra produksi untuk menjaga 
kontinuitas pengiriman” ujar 
Banun. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


dikan langsung,” kata Muttagin. 


Memikat generasi muda 

Peneliti dari University of 
California, Amerika Serikat, 
Russ Skelchy, yang tengah me- 
nyusun tesis doktornya tentang 
musik keroncong, mengatakan, 
pelaku musik keroncong di In- 
donesia harus mampu membuat 
keroncong "baru” yang bisa me- 
mikat generasi muda untuk me- 
nyenangi keroncong, 

Russ Skelchy yang bersama 
etnomusikolog lain dari AS 
mendirikan OK Pantai Barat 
mengatakan, musik keroncong 
punya irama khusus yang khas. 
Cara memainkan alat musiknya 
pun berbeda meski alatnya 
sama, seperti cello dan ukulele, 

Pencipta lagu keroncong Ko- 
ko Thole mengatakan, untuk 


membuat keroncong tetap dige- 
mari, terutama oleh anak muda, 
perlu ada kemasan berbeda. Se- 
bab, anak-anak muda ini yang 
akan meneruskan menekuni 
dan mengembangkan musik ke- 
roncong sehingga musik keron- 
cong tetap terdengar dan lestari 
melewati zaman demi zaman. 
Saat perhelatan SKF 2012 
pun tampak daya adaptasi dan 
| k keroncong. 
vakan oleh 
OK Pesona Dewata, Bali, ada 
unsur musik pengiring tari ke- 
cak. Saat penampilan OK 
D'Temasik dari Singapura, 
nuansa musik Melayu terasa ku- 
at dan ketika Light Keroncong 
Orchestra, Yogyakarta, tampil, 
keroncong disajikan dengan 
sentuhan musik klas 


Tia dan Ilyas, pelajar sekolah lanjutan tingkat ata 
Festival, Jumat (14/9) malam, di Solo, Jawa Tengah. 


(SRI REJE 


KOMPAS/SRI REJEKI 


, menyanyikan lagu keroncong pada Solo Keroncong 
tival yang berlangsung 14-15 September ini 
I) memberikan ruang lebih banyak kepada kelompok keroncong anak muda untuk tampil. 


juu 


FEM—— 


MATAHARI 


DEPARTMENT STORE 


Complete Your 
Shopping Experience 


Pan 


A 


“Produk tertentu 
Berlaku 30 September 2012 


KOMPAS, MINGGU, 30 SEPTEMBER 2012 


METROPOLITAN 


Sekolah Juga Kena Sanksi 


Siswa Se-Jakarta dan Alumni Sepakat Hentikan Tawuran 


JAKARTA, KOMPAS — 
Terjadinya tawuran 
mengindikasikan masih 
adanya kekerasan di 
lingkungan sekolah. 
Padahal, bebas 
kekerasan adalah salah 
satu syarat yang harus 
dipenuhi sekolah 
berstandar internasional. 
Koordinator Koalisi 
Pendidikan Lody Paat, 
Sabtu (29/9), menga- 
takan, jika syarat tak 
dipenuhi, pemerintah 
wajib menjatuhkan 
sanksi kepada sekolah 
bersangkutan. 

lauada aturan legalnya, pe- 


merintah wajib mengeksek: 
ka terjadi pelanggaran,” kata Lo- 


dy. pa 


Pernyataan Lody ini berkaca 
pada aturan yang tertuang dalam 
Peraturan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan Nomor 59 Ta- 
hun 2012 tentang Badan Akredi- 

i Nasional (P: i 


Indonesi 
Indonesia. 


lah Menengah/Madrasz 
Dalam permendikbud itu di- 
arat suatu 


lah satu « 
isa mendapat 
an sekolah berstandar interna- 
sional (RSBT) adalah sekolah ter- 
sebut harus memili ana p 
sarana yang lengkap. Kelengkap- 
an itu, antara lain, memiliki 
tiga laboratorium TPA, perpu: 
kaan yang memadi 
um komputer, akses internet, la- 
man sekolah, ruang kelas yang 
dengan rombongan bela- 
serta kultur sekolah yang me- 
madai, 

Dalam persyaratan kultur 
sekolah yang memadai, ada bebe- 
rapa poin Pontng, yaitu sekolah 


ang menimpa & 
status akredi yang 
melekat tidak lagi mencermin- 
kan tingkat kelayakan. 

Pendidik Arief Rachman me- 
ngatakan, penyebab tawuran, an- 
tara lain, pelaku atau anak yang 
terlibat memang anggota kelom- 
pok atau geng, tidak ada lahan 


buruk yang terus diturunkan. Ini 
terjadi karena manajemen seko- 
lah mulai dari kepala sekol: 
guru, komite sekolah, hingga 
wa dan ori 
fungsi semestinya, yaitu menyt 
lenggarakan proses pendidikan 
untuk mencetak pribadi cerdas 
tetapi santun berperilaku dan 
berakhlak baik. 
"Agar tak teru 


berulang, jelas 


gi pel 


kah jangka panjangn: 
pencerahan kepada orangtua dan 
guru untuk memperbaiki sistem 
pendidikan di rumah dan di seko- 
lah,” kata Arief. 

Pendapat senada diungkapkan 
pemerhati anak Seto Mulyadi, 
"Segeralah ambil tindakan tegas. 
Ini sudah terjadi sejak dulu, 
tetapi terkesan dibiarkan. Baru 
ketika timbul korban meninggal, 
semua seperti kebakaran jenggot. 
Harus ada yang bertanggun, 
wab, Dalam hal ini n pelaku 
yang mendapat hukuman, tentu 
saja kepala sekolah harus kena 
sanksi atau berani mundur tidak 
dia” katanya di Solo, Jawa 
Tengah, Sabtu (29/9). 

Di tempat lain, kemarin, seki- 
tar 1000 alumnus SMK, STM, 


ri dan swasta berkumpul di SMK 
I Boedi Oetomo, Jakarta Pusat, 
menyerukan Deklarasi Stop Ta- 
wuran Pelajar, 

Dalam pernyataannya, mereka 
sepakat melakukan langkah nya- 
ta menghentikan budaya tawur- 
an pelajar lewat cara non-keke- 

asan. Mereka mengimbau para 
SMK dan SMU Jakarta 
sekitarnya memelihara keru- 
kunan, perdamaian, persahabat- 
saudaraan, terutama 
ma pela 
i juga meminta polisi 
mencegah tawuran, melakukan 
patroli rutin, terutama di jum 
lah titik rawan tawuran pelajar,” 
kata Ketua Umum 


Alumni 
SMK/STM I Boedoet, Fahmi. 
Kalangan alumni, menurut 
Fahmi, juga mendesak pemerin- 
tah bersungguh-sungguh meng- 
hentikan kekerasan di kalangan 
pel: 
Dalam acara yang dimulai pu- 
kul 1700 dan berakhir pukul 
2000 itu, hadir 30 perwakilan 
paguyuban alumni. Di samping 
tuan rumah, yang hadir, antara 
lain, bei paguyuban 
alumni SMK Katolik St Yosef, 
SMA Negeri 6 Jakarta, STM R 
tek Kikin, dan STM Negeri 12 


Negeri 56, STM Malaka 
rum Alumni Pelajar Pen 
an, STM Bunda Kandung, STM 
Negeri 14 Kemayoran, SMA 
Negeri 20, STM Negeri 11 Ancol, 
STM 1 DKI, STM Kampung 
Jawa, dan SMA Negeri 6 Bogor. 


Jadi tersangka 


AD, teman DD, kakak kandung 
FR, ditetapkan sebagai tersangka. 
AD adalah orang yang menam- 
pung FR, siswa SMAN 70 Jakarta 
yang juga tersangka pembacok 
Al Yusianto Putra (15), sis 
SMAN 6, hingga tewas, Senin 
lalu. "Ya, bena nya sudah 
tersangka, Tidak ditahan, tetapi 
wajib lapor,” kata Kepala Polres 
Jakarta Selatan Komisaris B 

Wahyu Hadiningrat. 

'AD diketahui sebagai penyewa 
kos di kawasan Sleman, Yogya- 
karta, yang sempat menjadi tem- 
pat embunyian FR sebelum 
akhirnya ditangkap polisi. Tiga 
saudara FR tak ditetapkan seba- 
gai tersangka. 

Wahyu menambahkan, hasil 
tes urine para tersangka negatif 
menggunakan narkoba ataupun 
minuman keras, Polisi juga 
memeriksa 15 teman FR sesama 
siswa SMAN 70 yang terlibat 


IKORBA N 


KOMPAS/LASTI KURNIA 


Siswa sekolah menengah dalam aksi solidaritas pelajar Jakarta membawa spanduk ”stop tawuran” berkeliling Bundaran Hotel 
, Jakarta, Sabtu (29/0). Menurut mereka, aksi tawuran pelajar yang terjadi saat ini disebabkan oleh kegagalan sistem pendidikan 


"Ke: 


5 orang itu juga sudah 
diperiksa urinenya. Semua ne- 
atif markoba dan miras,” ka- 


btu kemarin, para tersangka 
dalam kasus tewasnya Alawy dan 
juga Deni Januar (17), siswa SMA 
Yayasan Karya 66 Matraman, di- 
jenguk dua anggota Komisi 
Kepolisian Nasional, yaitu Ha- 
midah Abdurrachman dan Edi 
Saputra Hasibuan. Keduanya 
memastikan FR dan tiga ter- 
sangka dalam kasus tewasnya 
Deni, yaitu AD, GL, dan EK, dari 
SMK Kartika Zeni Kampung Me- 
layu, ditahan terpisah dari ta- 
hanan kasus lain. 

(NEL/WIN/EKI) 


SISI LAIN 
Sarmin dan Sepedanya 


iwayat Sarmin (84) dan sepedanya terhenti di perlin- 
pss kereta api Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Ti- 
nur, Sabtu (29/9) sekitar pukul 08:00, setelah Kereta Api 

Argo Jati jurusan Cirebon-Jakarta menyambar keduanya. Sar- 
min yang tinggal di Jalan Nanas 1 RT 008 RW 004, Utankayu 
Selatan, Matraman, Jaktim, itu tewas seketika. Sepeda yang ia 
keridarei ringsek talomenyurupal sepeda lagi 

Menurut petugas perlintasan KA, Somad (48), ia dan se- 
jumlah pengeridars keridataan berrootor lain sudah.menetiaki 
korban. "Saya sudah mengingatkan agar berhenti karena ada 
kereta api mau melintas dari arah Cakung menuju Jatinegara, 
tetapi an terus,” tutur Somad saat ditemui di lokasi, 
Pena 

Ayab tujuh snelk dani kakek delapart nga inn terpental 
sekitar 50. meter Kandihi jeneuabnyarrosnyeslihken setelah 
terbentur-bentur besi dan batu. 

"Pendengaran bapak memang sudah berkurang. Pandangan 
matanya pun setahun ini sebenarnya juga mulai kabur.” kata 


lah seorang keponakan Sarmin, mengatakan, 
un seba- 
gai mekanik lebih dari 20 
tahun lalu, hidup Sarmin 
banyak dihabiskan dengan 
sepeda kesayangannya. Seti- 
ap pagi dan sore ia berke- 
liling Jakarta naik sepeda. 

Jika sudah di atas sepeda, 
Sarmin bisa lupa waktu. 
Beberapa kali ia ditemukan 
sedang mengayuh sepeda 
tak jauh dari Bandara Soe- 
karno-Hatta. Tahun lalu ia 
ditemukan sedang menga- 
yuh sepeda di Tanjung Pri- 
ok, hendak ke rumah salah 
seorang keponakannya. "Dalam usia yang sudah 84 tahun, 
kondisi fisik pakde memang tergolong kuat, tapi daya ingatnya 
sudah makin melemah. Saat mengayuh sepeda, ia sering lupa 
hendak ke mana,” ucap I 

Menurut Mursito, kondi: 
dari pekerjaannya dulu. "Bapak p 
Setelah pensiun, beliau bekerja di 
sebagai mekanik,” ungkapnya. 
armin dan keluarganya pindah dari kampung halamannya 
di Gombong, Kebumen, Jawa Tengah, ke Jakarta pada 1960. 

Kecintaan Sarmin kepada anak-anaknya sering ia ungkapkan 
dengan membawa anak-anaknya berkeliling J: dengan 
sepeda. Yono (30), cucu sulung Sarmin, mengaku, saat ia 
berusia lima tahun, pernah diajak kakeknya ke Kebun Binatang 
Ragunan, Jakarta Selatan, dengan sepeda. "Duduknya di depan, 
di atas kursi gantung terbuat dari rotan. Kami berangkat 
pagi-pagi dan tiba d unan pukul 10.00. Kami pulang pukul 

.00 setelah pua: n es krim, makanan, dan membeli main- 
an,” ungkap Yono. 

Rencananya, Sarmin akan dimakamkan di Pemakaman Ke- 
miri, Rawamangun, Jaktim, "Sesuai permintaan bapak semasa 
hidup, bapak ingin dimakamkan di makam ibu yang sudah 
meninggal lebih dulu,” ucap Mursito. (WINDORO ADI) 


HANDINING 


ang kuat tak lepas 
di angl 


MAIN 


untuk aktualisasi diri, dan tradisi 


dan SMU sejumlah sekolahnege- ”PLO”, Paguyuban alumni SMK perkelahian pada Senin lalu. 


Saksikan Seri Keempatbelas MotoGP Musim 2012 


NASEREMONIA SN - 


“Signing Ceremony” antara District 8@Lot 28 SCBD 
dan Oakwood Serviced Apartment 


et 8@Lot 28 SCBD dan Oakwood 
Apartment menandatangani 
n kerja sama dalar 
signing ceremony (28/9). Acara berlangsung 

di Main Lobby Residence 8@Senopati yang 
berlokasi di Jalan Senopati Raya. Acara ini 
dihadiri jajaran Direksi Agung Sedayu Group, 
perwakilan dari Oakwood, dan tamu-tamu 
undangan. District 8@Lot 28 SCBD adalah 
pengembangan terbaru Agung Sedayu 

Group, yang terdiri dari 7 tower perkantoran, 
apartemen, serviced apartment, hotel 
berbintang, dan retail facilities. Lokasi District 
8@Lot 28 SCBD diapit dua jalan utama Jakarta, 
yaitu Senopati Raya dan Sudirman, serta 

sangat dekat dari 11 Tower “The Signature” 

yang direncanakan menjadi gedung tertinggi 

di Indonesia dan nomor lima tertinggi di 

dunia. Dengan bergabungnya Oakwood sebagai 
operator untuk serviced apartment diyakini akan 
menambah nilai investasi properti di District 
8@Lot 28 SCBD. P/VTOJ 


Oakwood Representative Malcolm Hines menerima cendera mata dari 
SCBD didampingi jajaran direksi 


gung Sedayu Group. 


Kiwi Persembahkan 3.000 Sepatu bagi 
iswa YCAB Melangkah ke Dunia Kerja 


Iy amadhan tahun 
ini, Kiwi, produk 
perawatan sepatu 
dunia sejak 1906 dari 
Johnson Home Hygiene 
Products (JHHP), 
meluncurkan program 
donasi “Setiap Langkah 
untuk Kebaikan”. Program 


(NIMB 
( suntite, 
KW perusahaan 
asuransi jiwa 
patungan antara 
CIMB Group, 
Bank CIMB Niaga, 
dan Sun Life 
Financial kembali 


ke 4 
N BARENG TOuA s 
ggu,.30 September 2012 | Mula, RKIST000 WIB. -i 


ini diselenggarakan di memberikan 
Alfamart seluruh Indonesia selama Juli hingga Agustus 2012 kontribusinya 

untuk setiap pembelian satu Kiwi paste atau Kiwi Liguid akan bagi generasi ap. Parkir Mall of Serang - Banten 

mendonasikan Rp 2.000 untuk para siswa Rumah Belajar dari muda Indonesia Carousel, Bianglala, Steven Jam, Gangsta Rasta, Souljah, Boys N Root 


melalui CSL Care. 
Melalui program ini, CIMB Sun Life memberikan donasi berupa 
renovasi ruang perpustakaan, pemberian buku-buku, dan alat 
olahraga untuk SDN Karet Tengsin 16, Jakarta. CIMB Sun Life 
juga memberikan beasiswa tingkat Diploma (D8) untuk ilmu 
asuransi jiwa bagi para tenaga pemasar yang berprestasi. Program 
tanggungjawab sosial CIMB Sun Life yang dilakukan pada 2012 
ini merupakan wujud fokus CSI, Care di bidang pendidikan untuk 
generasi muda Indonesia. F/VTOI 


Momonon, Tipe X, Pantomime Dance, Magician Performance 
Modification Contest, Freestyle Motor VS BMX, Games & Ouiz 


x B 


s mr 


Jadwal dapat berubah sewaktu - 


Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB). Program ini dirancang 
berdasarkan kepedulian Kiwi terhadap generasi muda Indonesia 
dan melanjutkan kesuksesan kegiatan donasi yang dilakukan 
tahun lalu melalui “Shine in Ramadhan”. Kiwi menyadari 
tingginya kompetisi dan tantangan saat ini yang dihadapi 
generasi muda. Kiwi percaya bahwa meningkatkan keterampilan, 
membangun kepercayaan diri, dan menanamkan kedisiplinan 
merupakan langkah bermanfaat untuk menghadapi tantangan 
tersebut. #/VTOI 


Suported b 


Media Partners: 


waktu, simak terus informasi terbaru di TRANS7 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, MINGGU, 30 SEPTEMBER 2012 


VARIA OLAHRAGA 


Lawatan Liverpool ke Asia 2013 


Setelah sukses melawat ke Asia beberapa tahun lalu, Liverpool 
berjanji akan melawat ke Asia lagi, khususnya Asia Tenggara, 
pada tahun 2013. Indonesia menjadi salah satu negara tujuan 
kunjungan klub sepak bola yang berjuluk "The Reds” itu. 
Liverpool Sponsorship Manager Mare Davies, pada acara pe- 
luncuran LFC Dream Mascot-Standard Chartered Bank, di 
Jakarta, Jumat (29/9), menyatakan, Indonesia menjadi negara 
tujuan Steven Gerrard dan kawan-kawan karena komunitas 
penggemar klub yang bermarkas di Stadion Anfield itu banyak. 
Banyaknya permintaan dari penggemar asal Indonesia agar 
klub yang kini ditangani Brendan Rodgers ini membuat mana- 
jemen memberikan sinyal positif. Davies menyatakan, peng- 
umuman kedatangan tim utama Liverpool ke Indonesia baru 
dapat dipastikan pada awal tahun 2013, Menurut rencana, 
Liverpool berkunjung dalam rangka persiapan musim kom- 
petisi 2013-2014 mendatang. (MHD) 


Rifat Sungkar Siap Ikuti Reli Perancis 


Pereli Indonesia, Rifat Sungkar, menyatakan siap menghadapi 
Kejuaraan Reli Dunia (WRC) Seri Perancis, yang digelar pada 
4-7 Oktober. "Saya masih memiliki peluang untuk merebut 
hasil bagus di Reli Perancis. Banyak lintasan yang cepat dan 
sempit, serta suhu yang dingin akan menjadi tantangan ter- 
sendiri bagi saya,” kata Rifat kepada Kompas melalui pesan 
pendek, setelah mendarat di Paris, Sabtu (29/9). Medan di Reli 
Perancis didominasi jalanan beraspal. Bagi Rifat, reli di jalanan 
beraspal merupakan pengalaman keduanya setelah Reli Jerman 
bulan lalu. Pengalaman di Jerman membuat Rifat menyiapkan 
beberapa strategi, termasuk pemilihan ban, rem, dan setelan 
mesin, sebelum berlaga di Reli Perancis, Rifat juga datang lebih 
awal agar dapat berlatih dan mengenal medan lebih dahulu. 
"Reli di jalan aspal akan menguras ban, rem, dan membuat 
mesin cepat panas, Kami harus menentukan taktik lebih awal," 
kata Rifat. (BCA) 


Bradley Wiggins Ditargetkan Rebut Tiga Gelar 


in ditargetkan memp 
ce, pebalap sepeda Inggi 


“Dia hari ingin kenang 
sebagai leger Apalai isa yang kini berusia 32 tahun 
berencana pensiun," ujar Shane Sutton, pelatih kepala Tim Sky, 
tim tempat Wiggins bergabung. Dalam sejarah, perlu waktu 106 
tahun bagi orang Inggris untuk memenangi Tour de France. Itu 
fenomenal, Untuk Tour de France 2013, rute yang dilombakan 
lebih banyak rute pegunungan. Artin akal 
menjadi dominasi pebalap pendakian, seperti Alberto Contador, 
Andy Schleck, atau rekan setim Wiggins, Chris Froome. "Bagi 
ya ingin melihat Brad memenangi ti k hanya, Tour 25 
catatan, han 


Pebalap sepeda, Bradley Wiggins (Inggris), saat start nomor 
jalan raya elite putra pada Kejuaraan Dunia Balap Sepeda 
disiplin jalan raya, Minggu (23/9) di Maastricht, Belanda. 


Tim Tax Usakti Menggulung Tim UKI 


Laga tim unggulan Divisi Utama Mitre Liga Futsal Mahasiswa 
(Lifuma) VIII/2012, Sabtu (29/9), di GOR Ciracas, Jakarta 
Timur, tim Tax Usakti melawan tim Universitas Kristen Indo- 
nesia (UKI) dan dimenangi Tax Usakti 3-1. Pada Lifuma 2011, 
Tax Usakti di peringkat kedua, sedangkan UKT di posisi ketiga. 
Tim UKI yang menyerang dengan cepat justru terjebak tempo 
permainan tim Tax Usakti yang pelan tetapi kompak. Alhasil, 
tim Tax Usakti melalui serangan balik mencetak ti i 
babak pertama dari Alf' ah Nur Arrochman, Yudha Taruna, 
dan Achmad Zulfikar. Gol balasan UKT dicetak Sendi. Pelatih 
Tax Usakti, Wahyu Triyanto, mengatakan, mereka menerapkan 
strategi bermain sabar. Persiapan mereka juga cukup lama, 
yaitu sejak awal 2012. Pelatih tim UKI, Agus Salam, menyata- 
kan, pemain mereka masih kurang dalam penyelesaian akhir. 
"Persiapan kami kurang. Kami berlatih bersama untuk per- 
siapan Lifuma hanya 1,5 bulan,” kata Agus. (WAD) 


Thoms Juara Ultramaraton Yunani 


Pelari Jerman, Stefan Stu Thoms (46), menjuarai lomba lari 
ultramaraton sejauh 245,3 kilometer Spartathlon, Yunani, Sab- 
tu (29/9), dalam waktu 26 jam 28 menit. Dia mengungguli rival 
yang berusia dua tahun lebih muda, Tetsuo Kiso (Jepang), yang 
finis dengan 26 jam 36 menit. Tahun lalu, Thoms finis kesem- 
bilan dengan 27 jam 40 menit dan Kiso finis ketujuh dengan 27 
jam 12 menit. Sementara Elizabeth Hawker (Inggris) finis 
ketiga dengan 27 jam 2 menit. Hawker adalah pelari putri yang 
finis pertama dan pelari putri dengan urutan finis tertinggi 
selama ini, Padahal, dia baru pertama kali tampil di balap lari 
Spartathlon yang kini memasuki edisi ke-30 itu, Lomba lari ini 
tapak tilas rute klasik warga Athena, Pheidippides, 2.500 tahun 
lalu. Start lomba di Acropolis, Athena, pada Jumat dan finis 
Sparta, kota di Yunani selatan, Sabtu. Ada 310 peserta dari 36 
negara, banyak pelari gagal finis karena kelelahan setelah me- 
lintasi rute jalan kasar, berlumpur, kebun anggur, kebun zaitun, 
serta mendaki bukit dan lereng perbukitan di Gunung Parthe- 
nio pada malam hari. (AFP/TIA) 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


OLAHRAGA 


AP PHOTO/ITSUO INOUVE 


Petenis putri Rusia, Nadia Petrova, memamerkan trofi juara setelah di final mengempaskan Agnieszka Radwanska (Polandia) pada turnamen WTA Pan Pasifik Terbuka di 
Tokyo, Jepang, Sabtu (29/9). Petrova menang 6-0, 1-6, 6-3. 


Petrova Jegal Tiga Ratu Tenis 


Radwanska Gagal Menyamai Prestasi Lindsay Davenport 


TOKYO, SABTU — Kemenangan Nadia Petrova di 
turnamen Pan Pasifik Terbuka, Sabtu (29/9), layak 
mendapat pujian, Dia tidak hanya mengalahkan 
Agniezka Radwanska di final, tetapi juga Sara Errani 
dan Samantha Stosur di laga sebelumnya. Dalam 
seminggu, Petrova menjegal tiga ratu tenis. 


Sebelum mengalahkan Rad- 
wanska — (peringkat — k 
WTA/Polandia) di final dengan 
skor 6-0, I-6, Petrova (pe- 
ringkat ke-18/Rusia) menakluk- 
kan Sara Errani (peringkat 
ke-7/Italia) di perempat final dan 
membungkam Samantha Stosur 
(peringkat ke-9/Australia) di se- 


mifinal. Tiada yang menduga 
Petrova menjadi juara karena 
perjalanannya pada fase awal tur- 
namen di lapangan keras itu ti- 
dak mulus, 

Petrova memenangi set perta- 
ma tanpa perlawanan sengit Rad- 
Namun, di set kedua, 
anska berusaha mengejar 


dan merebut kemenangan di set 
tersebut setelah merebut lima 
gim beruntun. 

Namun, Radwanska yang juga 
bertahan banyak membuat 
sendiri di set ketiga. 
a membuat dua kali 
ganda pada gim kede- 
Radwanska membayar 
lahan itu karena ke 
di milik Petrova, 
i gim terakhir, Petrova me- 
rebut kemenangan melalui smes 
ke pojok lapangan. 

ya tidak tahu dari 
mana saya memiliki semangat 
dan kemauan untuk memenangi 
set ketiga. Ini kemenangan terbe- 
sar saya, suatu penyelesaian luar 


lapan. 
mahal kes 
unggulan mer 


biasa,” kata Petrova yang di laga 
itu melancarkan 11 servi 

Bagi petenis dengan jurus an- 
dalan pukulan backhand dua 
tangan itu, gelar juara Pan Pasifik 
Terbuka adalah gelar keduanya 
pada tahun 2012 ini. Sebelumnya, 
Petrova menjuarai turnamen 
UNICEF Terbuka di 'S-Herto- 
genbosch, Juni 2012. 


Gagal samai Davenport 

Pada laga final turnamen yang 
berlangsung di Belanda tersebut, 
Petrova mengalahkan Urszula 
Radwanska (Polandia). Urszula 
adalah adik kandung Agniezka 
Radwanska yang dikalahkan Pet- 
rova di Tokyo, Jepang. 


Kekalahan di Pan Pa 
membuat Agnie 
wanska gagal menyamai prestasi 
Lindsay Davenport (AS) yang 
menjuarai Pan Pasifik Terbuka 
dua kali berturut-turut, yakni pa 
da tahun 2003 dan 2004. 

ya terlalu banyak membuat 
lahan. Namun, semua sudah 
adi” kata Radwanska yang 
hampir meneteskan air mata ka- 
rena begitu sedih, 

Menurut Radwanska, pertan- 
dingan final putri selalu penuh 
kejutan dan emosional. Semua 
petenis tidak menduga yang akan 
terjadi. Satu-satunya jalan adalah 
berjuang sampai akh 

(AP/AFP/REL 


3RS/WAD) 


ANGKAT BESI 


PABBSI Fokus Siapkan Pelatnas Olimpiade 2016 


JAKARTA, KOMPAS — Peng- 
urus Besar Angkat Besi, Binaraga, 
dan Angkat Berat Seluruh Indo- 
nesia menargetkan, lifter putra 
dan putri dapat berprestasi di 
Olimpiade Rio de Janeiro 2016, 
PB PABBSI berencana mengge- 
lar pelatihan nasional olimpiade 
berkelanjutan yang melibatkan 
sejumlah lifter terpilih dan pe- 
lati 

Wakil Ketua Umum PB PAB- 
BSI Djoko Pramono pada rapat 
kerja khusus PB PABBSI, Sabtu 


putri, 
lifter 
putri Indonesia muncul dan ber- 
prestasi pertama kali di Olim- 
piade Sydney 2000. 

Lisa Rumbewas meraih perak 
dan Sri Indriyani merebut pe- 
runggu, keduanya dari kelas 48 
kilogram putri. Ada pula Winarni 


binti Slamet 


yang mendapat pe- 


runggu dari kelas 53 kilogram. 
"Setel 


itu, lifter pu 
pn di Athena, tetapi ki 
ada lagi. Thailand mengisi keko- 
songan itu. Bahkan, di SEA Ga 
mes 2011, lifter putri Indon 
kalah jauh dibandingkan lifter 
putri Thailand,” ujar Djoko, 
Menurut Djoko, Indonesia ha- 
rus kembali mampu mengisi di 
kelas-kelas putri itu. Jadi, PB 
PABBSI serius menyiapkan lifter 
jak sekarang. 
Menurut rencana, pelatihan 
men an sistem desentrali- 
i. "Lifter adanya di Lampung, 
Kalimantan Timur, dan Jawa Ba- 
rat. Pelatihan digelar di loka- 
si-lokasi lifter itu,” ujar Djoko. 
Rencana pemanggilan lifter 
yang masuk pelatnas olimpiade 
ada tiga. Pertama, lifter yang me- 
rupakan tiga besar di kelasnya di 


PON Riau 2012. Kedua, lifter 
yang merupakan juara pertama 
dan kedua di kelasri 
PON 2012. Ket 
masuk peringkat 
Berdasarkan kelas pertandinj 
an di olimpiade, ada 7 kelas putri 
dan 8 kelas putra. Jumlah lifter, 
berdasarkan rencana pertama, 45 
orang. Sementara jika berda 
kan rencana kedua dan ketiga, 
dan 14 lifter. 
ami masih menggodok, reri- 
cana mana yang tepat untuk pe- 
manggilan atlet, juga pelatih yang 
akan menangani,” ujar Djoko. 
Semua lifter yang terdata men- 
jalani pelatihan dan evaluasi. Se- 
tiap tiga bulan sekali perkem- 
bangan mereka dievaluasi guna 
menentukan seleksi promosi dan 
degradasi per enam bulan sekali. 
"Setiap setengah tahun, kami 
menguji potensi lifter. Pasti akan 


ada 
yang 
u 


ng harus keluar dan ada 
Isa masuk menggantikan,” 
r Djoko. 

Eddy Santoso, pelatih angkat 
besi Lampung, mengatakan, ide 
PB PABBSI tersebut bagus. Oleh 
karena itu, dia mendukung pe- 
laksanaan pelatnas berkelanjut- 
an itu. "Pelatnas desentralisasi 
dapat memaksimalkan program 
latihan lifter,” ujarnya. 


Dana negara 


Lukman, pelatih Kalimantan 
Timur berpendapat, karena lifter 
ada di tiga tempat pelatihan, pe- 
aik di daerah. Me- 
reka baru akan berkumpul jika 
hendak mengikuti kejuaraan. 

”Baru nanti kalau mau ke ke- 
juaraan dunia, aan Asia, 
atau multiajang, lifter berkumpul 
di Jakarta untuk persiapan dan 
berlatih bersama,” ujarnya, 


Djoko menambahkan, PABBSI 
menyampaikan program pelat- 
nas tersebut kepada Satlak Pri- 
ma, DPR, dan Kemenpora. "Pen- 
danaan pelatnas tentu dari ne- 
gara," ujarnya 

Dengan tujuan utama olim- 
piade, kejuaraan-kejuaraan mul- 
iajang seperti Asian Games dan 
SEA Games menjadi sasaran an- 
tara. Begitu pula kejuaraan Asia 
atau kejuaraan dur 

Hadi Wihardj 
Cabang Terukur 
mengatakan, program tersebut 
bagus karena berkelanjutan. Na- 
mun, dalam waktu dekat, karena 
Satlak Prima memprogram 
pelatnas SEA Games Myanmar 
2013, dia berharap, PB PABBSI 
segera menyusun usulan nama 
lifter yang akan masuk dalam 
pelatnas SEA Games tahun de- 
pan tersebut. (HLN) 


BULU TANGKIS 


Tiada Wakil Indonesia 


di Ganda Putri 


PALEMBANG, KOMPAS — 
Kekalahan Pia Zebadiah Berna- 
deth/Rizky Amelia Pradipta di 
semifinal kejuaraan Indonesia 
Grand Prix Gold Badminton 2012 
memupus harapan Indonesia 
meraih gelar juara ganda putri. 

Di tunggal putri, unggulan ke- 
tujuh Firdasari Adriyanti pun 
menyerah di hadapan non-ung- 
gulan, Yeni Asmarani, 15-21, 
22-24. Di Yeni menantang 
unggulan kedua, Li Han (China). 

Sebaliknya, gelar juara tunggal 
putra i milik Indonesia ka- 
rena terjadi final sesama Merah 
Putih, yakni Sony Dwi Kuncoro 
berhadapan dengan Dionysius 
Hayom Rumbaka. 

Pada laga di Palembang Sport 
and Convention Center, Palem- 
bang, Sumatera Selatan, Sabtu 
(29/9), kekalahan Pia Zebadiah 
Bernadeth/Rizky Amelia Pradip- 
ta berlangsung singkat, 33 menit. 
Mereka tak berdaya menghadapi 
peringat ke-14 dunia, Ayaka Ta- 
kahashi/Misaki Matsumoto (Je- 
pang) yang menekan sejak awal 
dan tampil penuh semangat. 

Di set kedua, Pia/Rizky ber- 
upaya bangkit. Namun, pasangan 
yang kini berperingkat ke-45 du- 
nia tersebut akhirnya takluk, 


3 


Saya cedera di 
tungkai kiri sejak 
dua hari lalu. 
Dionysius Hayom 
Rumbaka 


14-21, 19-21. 

Di tunggal putra, pertempuran 
Sony Dwi Kuncoro melawan Hu- 
an Gao (China) adalah laga paling 
ditunggu. Di set pertama, berduel 
dalam tingkat yang setara, Pe- 
nonton pun terhibur dengan sa- 
jian reli-reli panjang dan smes 
keras menghunjam. Poin mereka 
pun sangat ketat dan selalu im- 
bang hingga kedudukan 19-19. 

Smes keras Sony menutup set 
pertama, 21-19, Di set kedua, Sony 
yang lebih senior dan menang 
pengalaman tampil dominan, 
Huan Gao yang peringkat ke-136 
dunia tidak berkutik. Alhasil, laga 
di set kedua berakhir telak 21-8. 

”Saya memahami permainan 
dia di set kedua sehingga se- 
rangan lebih jitu” ujar Sony. 


Di final, Sony bx 
ngan yuniornya, Dior 
yom Rumbaka yang menganda 
kan Yunus Alamsyah. 19-21, 
21-10, dan 21-14. 

Yunus yang sehari sebelumnya 
mengalahkan pebulu tangkis no- 
mor satu Indonesia, Simon San- 
toso, berjuang mematahkan & 
rangan-serangan Hayom. Ni: 
mun, smes keras Hayom acap 
kali menembus benteng perta- 
hanan pemain yang mewakili 
Klub Pertamina itu. 

Berbeda dengan Sony yang se- 
mangat menghadapi final, H. 
yom sebaliknya. "Saya cedera di 
tungkai kiri sejak dua hari lalu. 
Selama ini, saya tahan-tahan saja, 
entah permainan di final nanti 
bagaimana,” ujarnya. 

Sementara itu, di ganda cam- 
puran juga terjadi final sesama 
pasangan Indonesia, yaitu Lili- 
yana Natsir/ Tontowi Ahmad 
berhadapan dengan Muhammad 
Rijal/Debby Susanto. 

Di semifinal, Liliyana/Tontowi 
menekuk Pia Zebadiah Berna- 
deth/Markis Kido, 24-22, 22-20. 
Sementara M Rijal/Debby me- 
nyingkirkan Sa Rang-kim/Flye 
Won-eom (Korea Selatan), 21-17, 
19-21, 21-18. (IRE) 


ANTABA/FENY SELLY 


Tunggal putra Indonesia, Sony Dwi Kuncoro, mengembalikan bola 
ke Huan Gao (China) pada laga semifinal tunggal putra Indonesia 
Open Grand Prix Gold Badminton 2012 di Palembang Sport and 
Convention Center, Sabtu (29/9). Sony menang 21-19, 21-8 dan 
bertemu Dionysius Hayom Rumbaka di final. 


KOMPAS, MINGGU, 30 SEPTEMBER 2012 


OLAHRAGA 


DATA DAN AGENDA 
BALAP MOBIL 


MotoGP 


9), 
1. Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha) 
1 menit 49,404 detik, 
2. Dani Pedrosa (ESP/Honda) 
terpaut 0,088 d 


0344 


Flow (GBR/Yamaha) 

Ben Spies USA/Yarmaha) 

n Bi /Hot 

6. Andrea Dovizioso (ITA/Yamaha) 
0,837 


4, 


Bintang Real 
Madrid, Cristiano 
Ronaldo (kiri), 
mengecoh Mike 
Labaka dari Rayo 
Vallecano pada 
laga La Liga di 
Stadion Teresa 
Rivero, Senin 
(24/9) di Madrid, 
Spanyol. 


7. Jonathan Rea (GBR/Honda) 
8. Valentino Rossi (ITA/Ducati 
3 Wiky Haydan (USA Ducati) 
1 


SP/Dus 
Hi Neh Espargaro (ESP/ARD) 


TENIS 


WTA Pan Pasifik 
Final, Sabtu (29/4 


Tunggal Putri 
Nadia Petrova (RUS)-Agnieszka 
Radwanska (POL) 6-0, 1-6, 6-3 


1006 
11545 


ui 678 


i 
Raguel Kops-Jones/Abigail Spears 
(USA)-Anna-Lena Groenefeld/Kveta 
Peschke (GER/CZE) 6-1, 6-4 


Babak Pertama 
inggal Putri 
“Ana Ivanovic (SRB)-Chistina McHale 
(USA) 6-3, 6-2 
Ha Su-Wei (TPE)-Zheng Saisai (CHN) 


6-3 
cidg Shuai (CHN) Wang Giang (CHN) 


“0 van 9 


Radwanska (POL) 7-5, 6-2 e 
Carla Suarez Navarro (SPA)-Timea 
Bacsinzky (SUI) 6-4, 6-1 

Varvara Lepchenko (USA)-Tsvetana 


Yaroslava Shvedova (KAZ)-Dominika — 
Cibulkova (SVK) 6-4, 4-1 ret 


Jelena Jankovic (SRB)/Andraa Petkovic 
(GER)-Darija Jurak (CRO)/Katalin 
Marosi (HUN) 6-3, 6-1 


Gilles Simon (FRA)-Janko Tipsarevic 
SI 4 


Richard Gasguet (FRA)-Jarkko Nieminan 
(EIN) 6-3, 7-5, 6-2 


la ra 
Eric Butorac (USA)/Paul Hanley (AUS)- 
Leander Paes (IND)/Horia Tacau (ROM) 
6-7 (6), 6-4, 10-8 
Lu Yen-Hsun (CHNJ/Danat Udorchoke 
(THA)-Sanchai Ratiwatana/Sonchat 
Ratiwatana (THA) 6-7 (3), 7-6 (5), 10-7 


ATP Thailand 


mh 


daya 
khatam 


Oya 


Memacu Mesin Ronaldo 


Mourinho: Zidane Sudah Mundur dari Real, Dua Bulan Lalu 


MADRID, SABTU — 


aat bersedih pun, Cristiano 


Ronaldo mencetak gol. Jadi, bisa dibayangkan 
ketajaman dia jika tidak bersedih lagi? Bagaimana 
menghentikan dia? Itu dipikirkan Pelatih Deportivo 
La Coruna Jose Luis Oltra menjelang laga melawan 
Real Madrid pada Liga Spanyol, Minggu (30/9). 


Real Madrid kini tengah mem- 
buru banyak poin untuk menge- 
jar delapan poin dari pemuncak 
klasemen, Barcelona, Selisih poin 
itu kian melebar andai Barcelona 
mampu mencuri poin dari Sevilla 
pada laga Minggu dini hari WIB. 

Ibarat kendaraan, Real kini 
berusaha memacu kencang de- 
ngan mengandalkan mesin-me- 
sin utama, seperti Cristiano Ro- 
naldo. Bintang Portugal itu men- 
cetak enam gol dalam tujuh laga 
terakhir di semua » 

”Saya mencermati 
penampilannya, dan saya tidak 
menemukan kesedihan apa pun 
(pada Ronaldo),” kata Oltra, Pe- 
latih Deportivo, seperti dikutip 
Soccernet, Jumat (28/9). Oltra 
tahu Ronaldo tidak merayakan 
gol dan mengaku bersedih. Na- 
mun, dia menghormati sikap itu 
walau tidak tahu motifny 

"Andai dia tidak mengatakan 
kesedihannya, kita tidak menge- 
tahui jika melihat performanya," 
ujar Orta. Ronaldo menyatakan 
kesedihannya setelah membo- 
rong dua gol saat Real melibas 


Granada, 3-0, awal September 
lalu. 

Meski demikian, seperti ter- 
lihat dari keceriaannya saat men- 
cetak gol penentu kemenangan 

2 atas Manchester City di 
'a Champions, penyerang ber- 
a 27 tahun tersebut tidak ber- 
sedih lagi dan bisa diandalkan 
penuh. 

"Bagaimana Anda bisa meng- 
hentikan Cristiano saat serangan 
balik?” ujar Oltra. 

Menurut Oltra, jika berp: 
terlalu bertahan, mereka tidak 
bisa menyerang balik. "Kami h: 
rus beri a dan tidak terlalu 
sering kehilangan bola, cepat se- 
gera balik bertahan, saling me- 
lindungi dan membantu,” ujar- 
nya membuka siasat. 

Oltra juga merancang taktik 
lain untuk meredam serangan 
balik Real dengan berusaha me- 
ngunci Xabi Alonso. Dia menya- 
dari, sangat sulit melawan Real, 
terutama di kandangnya. "Dia ke- 
rap meluncurkan serangan dan 
memulai serangan dari posisi- 
nya," ujarnya. 


Real Madrid 


Pelatih: Jose Mourinho. 


”Anda mungkin dapat meng- 
hentikan Alonso, tetapi masih 
ada Angel Di Maria, Gonz 
Higuain, Karim Benzema, Cr 
tiano, Mesut Oezil, Luka Modric, 
ujar Oltra. 

Terkait laga itu, Pelatih Real 
Madrid Jose Mourinho menegas- 
kan, pemainnya tak boleh kehi- 
langan poin lagi. "Kami tampil 


en 
LFP 


Stadion 
Santiago Bernabeu, Madrid 


sangat bagus melawan Manches- 
ter City dan Rayo Vallecano. Jika 
terus bermain seperti itu, kami 
mampu mencapai yang kami da- 
patkan musim lalu," katanya. 
Pada Sabtu, Mourinho juga 
membantah berita dia menying- 
kirkan Zinedine Zidane dari po- 
sisi direktur olahraga. "Zidane 
mundur dari komitmennya di 


'ATP Malaysia 
Tunggal Putra 


Deport a Co 


Pelatih: Jose Luis Oltra 


GUNAWAN 


tim utama, dua bulan lalu. Dia 
ingin menjadi pelatih. Dia dalam 
proses mendapatkan lisensi ke- 
pelatihan di Perancis,” ujarnya. 
Selain Real v Deportivo, 
ada empat laga lain, termasuk 
lawatan Atletico Madrid ke E: 
panyol. Atletico tanpa striker an- 
dalan, Radamel Falcao, yang ce- 
dera paha. (AFP/RBUTERS/SAM) 


MOTOGP 


Start Terdepan, Lorenzo Berpeluang Menangi Seri Aragon 


ARAGON, SABTU — Pebalap 
tim Yamaha, Jorge Lorenzo, ber- 
peluang besar menjuarai Moto- 
GP Seri Aragon setelah menjadi 
yang tercepat di babak kuali- 
fikasi, Sabtu (29/9) di Sirkuit Mo- 
torland, Aragon, Spanyol. Jika 
menjadi pemenang di seri Ara- 
gon, Lorenzo memperbesar pe- 
luangnya kembali merebut gelar 
juara dunia. 

Pertarungan di babak kuali- 


Critehlow yang memimpin 
pertengahan tiba-tiba disalip 
Pedrosa dengan waktu 1 menit 
49492 detik, 

Perjuangan Pedrosa untuk 
mencapai puncak sangat berat 
karena terjatuh pada awal babak 
kualifikasi. Kondisi tersebut 
membuatnya tertahan lama di 
Juar 10 besar. 

Perlahan-lahan, Pedrosa terus 
menanjak ke posisi keenam dan 
puncak kecepatan motornya di- 
pacu pada menit-menit terakhir. 
Namun, awak tim Repsol Honda 
terkejut ketika Lorenzo tiba-tiba 
menggeser posisi Pedrosa dengan 
catatan waktu 1 menit 49404 
detik atau 0,088 detik lebih cepat 
daripada Pedrosa. 

Pedrosa dan Crutchlow ber- 


usaha mati-matian melampaui 
catatan waktu Lorenzo, Namun, 
sampai babak kualifikasi ber- 
akhir, mereka tetap gagal me- 
rebut posisi terdepan. Lorenzo 
yang mencatat waktu tercepat 
berada di posisi start terdepan. Ta 
diikuti Pedrosa dan Crutehlow di 
urutan kedua dan ketiga, 

Ben Spies yang perkasa di la- 
tihan bebas kedua hanya me- 


Start di belakangnya, 
Bradl. Posisi keenam sampai 
ke-10 ditempati Andrea Dovizio- 
so, Jonathan Rea, Valentino 
Rossi, Nicky Hayden, dan Hector 
Barbera. 

“Start di posisi terdepan ada- 
lah keuntungan bagi saya. Na- 
mun, hasil ini belum memastikan 
saya dapat memenangi perlom- 
baan di Aragon dengan mudah. 
Pedrosa start di posisi kedua dan 
pasti akan terjadi duel ketat di 
tikungan-tikungan awal dan pu- 
taran pertama,” kata Lorenzo. 

Lorenzo mengakui sangat 
ingin menjuarai Sirkuit Motor- 
land. Dia memilih fokus pada 
perlombaan, bukan target. Dia 
menilai Pedrosa bakal menjadi 
lawan yang tangguh, apalagi jika 
hujan mengguyur lintasan, 

Menurut Pedrosa, jumlah lin- 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Sure 


APP/MERE- PHILIPPR MARCOU 


Pebalap tim Yamaha Factory Racing, Jorge Lorenzo (Spanyol), merayakan keberhasilannya merebut 
posisi start terdepan seusai sesi kualifikasi MotoGP Seri Spanyol di Sirkuit Motorland, Aragon, Spanyol, 


Sabtu (29/9). 


tasan lurus di Sirkuit Motorland 
yang banyak sangat mengun- 
tungkan dia karena cocok dengan 
karakter sepeda motornya yang 
sangat cepat di lintasan Jurus. 


Namun, Pedrosa enggan sesum- 
bar, Dia menilai Lorenzo meng- 
alami banyak kemajuan, terbukti 
dari latihan bebas pertama sam- 
pai babak kualifikasi. 


”Saya harus menyalip Lorenzo 
dan memimpin lomba sejak start 
jika ingin memenangi seri Ara- 
gon,” kata Pedrosa optimistis. 
(AFP/REUTERS/ECA) 


Juan Monaco (ARG)-Kei Nishikori UPN) ga th Minggu (30, On 
“ Genoa 

Julien Benneteau (FRA)-David Ferrer Ta i Ka senang 
CESP) 6-4, 6-1 Juventus Y AS Roma 

- Atalanta w Torino 
Gand: pes Lagioo.oN 5 — 
Colin Fleming (GBRJ/Ross Hutchins Palermo “ Chievo 
(GBR)-Mariusz Frystenberg Bologna W Catania 
(POL)/Marcin Matkowski (POL) 6-3, 7-6 Cagl 


@ 


Liga Spanyol 

Real Madi 
SEPAK BOLA Real Si 

Granada 
Liga inggris Minggu (3079) Osasuna” 


Aston Villa v West Bromwich Albion 


PIALA RYDER 


Kalah, Woods dan 
Stricker Tak Diturunkan 


asangan Tiger Woods dan Steve Stricker tidak diturunkan 
Paw Love III, sang kapten tim Piala Ryder Amerika 

Serikat, pada hari kedua, Sabtu (29/9) pagi, turnamen 
Piala Ryder 2012 di Medinah Country Club, di Chicago, Illinois, 
Amerika Serikat. 

Hari pertama, Woods dan Stricker gagal meraih satu nilai 
pun, Mulai dari Jumat (28/9) pagi, saat bertarung melawan Tan 
Poulter-Justin Rose dari tim Piala Ryder Eropa, dalam partai 
Joursome (setiap pasangan memainkan satu bola). Dia pun gagal 
lagi ketika bertarung pada partai four-ball (setiap pemain me- 
mainkan bolanya masing-masing) pada Jumat sore. Di partai 
ini, pasangan Woods-Stricker kalah lagi saat berhadapan de- 
ngan duet Eropa lainnya, Lee Westwood dan Nicolas Colsaerts. 

Peristiwa Woods absen pada hari kedua Piala Ryder 2012 
menjadi kejadian pertama sepanjang partisipasinya di tur- 
namen tersebut untuk membela tim Piala Ryder Paman Sam. 
amun, Love menepis anggapan Woods tidak diturunkan pada 
hari kedua karena kegagalan pada hari pertama. 

”Kami tidak ingin tidak menurunkan setiap pegolf dari tim 
ini. Kami tetap memerlukan Tiger dan Steve untuk partai 
Sabtu petang. Bahkan, kami membutuhkan Tiger dan Steve 
untuk bermain pada Minggu (30/9)," kata Love. 

Sikap Love ternyata diikuti Jose Maria Olazabal yang men- 
jadi komandan tim Piala Ryder Eropa. Setelah meraih poin 
pada hari pertama, Olazabal mengistirahatkan pemain ter- 
baiknya. Tujuannya, pat tampil maksimal pada hari 
terakhir, y: ngsung pertarungan perseorangan. 

Walau pasangan Woods-Stricker kalah, tim Piala Ryder AS 
memimpin hari pertama dengan skor 5-3. Dari 4 partai four- 
some dan 4 partai four-ball, AS meraih 2 poin dari foursome 
dan 8 angka dari jour-ball. 

Satu poin foursome dipersembahkan Phil Mickelson-Keegan 
Bradley yang menekuk Luke Donald-Sergio Garcia. Adapun 
satu angka lagi dari Jason Dufner-Zach Johnson yang menga- 
lahkan Lee Westwood-Francesco Molinari. 

Sementara tiga poin dari /our-ball untuk tim AS dipersem- 
bahkan pasangan Bubba Watson-Webb Simpson, Phil Mickel- 
son-Keegan Bradley, serta Dustin Johnson-Matt Kuchar, Hing- 
ga berita ini diturunkan, dari hasil sementara ba 6 
Sabtu (29/9) pagi, tim AS masih memimpin deny 

(AFP/AP/ 


AEP/BRENDAN SMIALOWSKI 


Pegolf dari tim AS, Tiger Woods dan Steve Stricker, di lubang 
ke-12 pada laga four ball match pada hari pertama Piala Ryder 
Ke-39 di Medinah Country Club, Medinah, Illinois, Amerika 
Serikat, Jumat (28/0). 


CATATAN LONCAT INDAH 


Kesalahan Teknik Dasar 
Masih Membayangi 


erlombaan cabang loncat indah pada PON Riau 2012 
P memperlihatkan penguasaan teknik sebagian besar pe- 

loncat indah Indonesia masih jauh dari sempurna, Bi 
nyak atlet yang jatuh ke air dalam posisi telungkup atau berdiri 
miring sehingga nilai mereka tidak pernah optimal. 

Ironisnya, ada beberapa atlet yang terjatuh dari ujung papan 
karena terpeleset saat ingin meloncat dengan awalan lari. 
Kesalahan dasar semacam itu tidak hanya dilakukan atlet 
daerah yang baru bertanding di tingkat PON, tetapi juga oleh 
atlet yang mengenyam latihan di pelatn: 

Dengan semua kesalahan dasar itu, sulit bagi peloncat Indo- 
nesia untuk bersaing melawan peloncat indah Malaysia di SEA 
Games mendatang, Apalagi mereka menembus olimpiade dan 
meraih medali, 

Atlet senior yang membela Jawa Timur, M Nasrullah, menga- 
takan, masalah dasar peloncat indah Indonesia adalah sarana 
latihan bagi mereka kurang. Padahal, sarana latihan sangat 
penting untuk membentuk teknik dan menyempurnakan rasa 
dari setiap gerakan loncat indah. 

"Atlet membutuhkan alat untuk meloncat dan salto dengan 
lambat agar mereka dapat merasakan teknik yang paling sem- 
purna. Tanpa alat semacam itu, peloncat indah sulit menyem- 
purnakan teknik," kata peraih tiga emas di PON XVIII Riau itu, 

Peralatan itu adalah dry land dan spotting air. Dry land ialah 
sekumpulan peralatan latihan loncat indah yang ada di darat. 

Sementara, spotting air adalah alat yang diikatkan pada 
tubuh peloncat indah saat akan meloncat ke kolam renang dan 
ditahan orang lain di bawah. Alat ini memungkinkan peloncat 
indah bersimulasi salto dan putaran tanpa perlu khawatir saat 
jatuh ke air, 

Dry land hanya tersedia di lokasi di Jakarta, tetapi tidak 
lengkap. Semenntara spofting air tak dimiliki daerah mana pun. 

Sari Ambarwati, peloncat indah putri DKT yang merebut 
empat emas di PON Riau, mengatakan, dia sangat memerlukan 
kedua fasilitas tersebut untuk mematangkan tekniknya. Sari 
mencoba keduanya saat berlatih di China. Hasilnya, kualitas 
tekniknya membaik. 


Bibit banyak 


Harli Ramayani, pelatih tim loncat indah DKI, mengatakan, 
banyak bibit peloncat indah Indonesia muncul di berbagai 
daerah, tetapi tidak semua atlet mendapat pelatihan yang 
memadai karena keterbatasan alat. 

"Peralatan memadai sangat menunjang pelatihan teknik da- 
sar atlet. Jika teknik dasarnya benar, mereka akan berkembang 
dengan baik dan mampu mengalahkan Malaysia,” kata Harli. 

Winny Erwindia, Ketua KONI DKI, mengakui, sangat perlu 
fasilitas latihan yang memadai seperti yang dimiliki China dan 
Malaysia. Selama ini, Indonesia memanggil pelatih dari China, 
tetapi hasil pelatihan tak optimal karena peralatan latihannya 
tidak lengkap. 

”Jika Ingin maju, pemerintah jangan ragu menyediakan fa- 
silitas latihan bagi para atlet,” kata Winny. (CAESAR ALEXEY) 


KO 


MPAS, MINGGU, 30 SEPTEMBER 2012 


FOTO-FOTO: TOMMY BUDI UTOMO: 


Langkah Jitu Sukses 
Wawancara Kerja 


Banyak sekali momen dalam hidup tercipta, tak terkecuali bagi pria. Momen tak 
terlupakan biasanya terjadi seperti saat lulus kuliah, kencan pertama, wawancara 
pekerjaan, mendapatkan pekerjaan pertama atau segudang momen lainnya. 


gar semua momen tersebut bisa 

menjadi momen bahagia dan 

berakhir dengan baik, semuanya 

harus dipersiapkan dengan baik 

dan sesempurna mungkin. 
Kesempatan tersebut mungkin saja hanya 
terjadi satu kali dalam hidupnya, 

Salah satu momen yang selalu diingat 
dan menjadi awal dari sebuah kehidupan 
seorang pria adalah saat diterima bekerja 
untuk pertama kalinya. Nah, dalam hal ini, 
wawancara kerja adalah hal yang paling 
harus diperhatikan. Dalam sebuah 
rangkaian tes pekerjaan, prosesi wawancara 
kerja paling tidak pasti lebih dari dua kali, 
yaitu dengan bagian sumber daya manusia 
dan orang di level manajerial seperti 
manager atau direktur, 

Jadi, wawancara adalah bagian yang 
paling harus diperhatikan dan dipersiapkan 
dengan baik, Berikut ini adalah beberapa 
pantangan saat melakukan interview atau 
wawancara kerja. 


Datang tidak tepat waktu 

Kesan pertama tentang seseorang sering 
kali dikaitkan dengan seberapa besar 
perhatian orang tersebut dalam menghargai 
waktu, Jika Anda seorang pria, milikilah 
komitmen dan dedikasi yang tinggi dengan 
melakukan manajemen waktu. Pada saat 
wawancara, pantang bagi seorang pria 
untuk datang telat. Ini akan memengaruhi 
penilaian terhadap diri Anda. Sangat 
disayangkan apabila potensi dan 
kemampuan terbaik yang kita miliki hilang 
begitu saja hanya karena terlambat. 


Salah alamat 

Sebelum hari H wawancara kerja, ada 
baiknya Anda mengetahui secara pasti 
alamat lokasi wawancara. Cari tahu 
semuanya tentang alamat, letak kantor, 
arahnya ke mana, Jika Anda tidak 
menggunakan kendaraan pribadi, cari tahu 
kendaraan umum untuk mencapainya. 
Jangan anggap sepele hal ini karena jika 
salah alamat, bisa saja Anda kehilangan 
kesempatan berharga. Untuk mengantisipasi 
hal ini, cobalah untuk mendatangi tempat 
wawancara sehari sebelumnya. Selain agar 
tidak tergesa-gesa keesokan harinya, Anda 
masih memiliki waktu untuk merapihkan 
penampilan sehingga persiapan wawancara 
menjadi lebih matang. 


Gugup 
Jangan gugup! Anda mungkin berpikir, 
“Ah klise. Bagaimana mengatasinya?" Ya, 


semua orang pasti pernah mengalami 
gugup saat melakukan wawancara kerja, 
terutama bagi mereka yang belum memiliki 
pengalaman kerja. Saat pertama kali masuk 
ke ruangan dan bersalaman dengan 
pewawancara, lakukan dengan bertenaga 
dan tidak lemas, tetapi juga tidak 
memaksakan untuk menggenggam terlalu 
kuat, Hal ini untuk menunjukkan bahwa 
Anda tidak gugup dan percaya diri serta 
terlihat bersemangat. 


Duduk membungkuk 

Sikap duduk juga menentukan 
kepribadian dan penilaian Anda di mata 
pewawancara. Cobalah untuk duduk 
dengan tegap dan lurus selama tes 
berlangsung. Posisi yang membungkuk 
membuat Anda terlihat malas, kurang 
percaya diri, dan tidak tertarik dengan 
pekerjaan tersebut, Sikap duduk Anda akan 
memengaruhi tes wawancara 


Memberikan tatapan kosong 

Belajarlah untuk fokus kepada 
pewawancara, Tak jarang kegagalan 
wawancara terjadi lantaran mata Anda 
tidak fokus kepada pewawancara, justru 
yang diberikan adalah tatapan kosong, 
Secara budaya hal ini juga tidak pantas 
karena dianggap tidak menghargai lawan 
bicara. Dengan fokus dan tidak menatap 
kosong, biasanya kegugupan dan rasa tidak 
nyaman akan hilang dengan sendirinya 
Tataplah matanya saat berbicara, tetapi 
apabila Anda merasa malu, tataplah jidat 
atau bibirnya. 


Datang tanpa pengetahuan 

Pertanyaan wawancara memang tidak 
pernah diduga. Oleh karena itu, 
persiapkanlah terlebih dahulu mengenai 
hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan 
atau perusahaan tersebut. Misalnya, 
pelajarilah profil perusahaan yang Anda tuju 
secara detail dari pandangan orang banyak 
tentang perusahaan tersebut, bidang yang 
digelutinya, dan lainnya. Lalu, isilah 
pengetahuan Anda tentang pekerjaan yang 
akan dilakukan. Banyaklah membaca untuk 
mengisi pengetahuan Anda. 


Berbicara terlalu cepat atau terlalu pelan 
Jangan berbicara terlalu cepat karena 
lawan bicara akan sulit mencerna kata-kata 
yang Anda ucapkan. Begitu juga mengenai 
volume suara, jangan terlalu keras atau 
terlalu pelan. Pertahankan intonasi bicara 
agar Anda tidak terlihat gugup atau grogi. 


Usir Jauh Minyak pada Muka 


APA yang Anda lihat pertama kali saat bertemu 
dengan orang yang baru dikenal? Pastinya 
tampak luar, yaitu penampilan. Berbicara 
mengenai penampilan, Anda pasti 
mengidentikkannya dengan baju, celana, dan 
sepatu, Namun, ternyata tidak hanya itu, wajah 
juga menentukan kesan pertama pada diri 
seseorang. 

Wajah segar, bersih, dan cerah sangat 
penting serta mutlak untuk dimiliki setiap 
orang. Hal ini tidak hanya pantas dilakukan 
oleh perempuan saja. Dewasa ini, pria di 
Indonesia sudah mulai memerhatikan 
penampilan karena sudah tumbuhnya 
kesadaran bahwa penampilan adalah salah satu 
faktor utama meraih kesuksesan, baik dalam 
karier maupun kehidupan sosial. 

Pria juga membutuhkan perawatan karena 
aktivitas yang dimiliki pria lebih tinggi dan 
dinamis dibandingkan perempuan. Oleh karena 
itu, pria memiliki sel dermis yang lebih tebal 
dan jumlah sel kolagen lebih tinggi. Pori-pori 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


pria juga lebih besar dan kelenjarnya lebih 
gemuk dibandingkan perempuan sehingga kulit 
wajah pria sebenarnya lebih sensitif dan 
memproduksi 20 persen minyak lebih banyak. 
Berikut ini adalah beberapa tips agar muka 
tampil tidak berminyak. 


Hindari makanan berlemak 

Masalah umum yang paling utama sering 
ditimbulkan makanan berlemak adalah jerawat. 
Oleh karena itu, banyak-banyaklah 
mengonsumsi sayuran dan buah. 


Olahraga 

Olahraga tidak hanya membuat tubuh sehat 
dan kuat. Bila Anda menyadari, olahraga sangat 
berguna bagi kesehatan kulit Anda. Antara lain 
merangsang produksi kolagen sehingga kulit 
kencang dan mengontrol produksi hormon 
DHEA dan DHT yang merupakan pemicu 
timbulnya jerawat. 


Gunakan pelembab 

Kedengarannya mungkin aneh apabila pria 
memakai pelembab. Cobalah berpikir mengenai 
kesehatannya. Pasalnya, semua kulit 
membutuhkan kelembaban ekstra. Nah, 
menggunakan pelembab akan membuat kulit 
berminyak menjadi ringan dan bebas minyak, 
Gunakan setelah mencuci wajah. 

Vaseline Men Face Anti Spot Whitening SPF 
15 diperuntukkan bagi pria yang aktif dan 
sering terkena terpaan sinar matahari, Vaseline 
Men SPF 15 secara khusus memberikan 
perlindungan efektif dari matahari, spektrum UV 
A dan UV B, dan melindungi kulit dari sengatan 
sinar ultraviolet. Pelembab ini terdiri dari bahan 
dasar menthyl laktat dan sunscreen atau tabir 
surya untuk melindungi kulit dari sinar UV dan 
membantu mencegah kulit berminyak dan 
kerusakan pada kulit. 


“Be gentle" 
Jangan mengambil langkah pendek tanpa 


Usahakan berbicara jelas. Anda bisa 
berlatih di depan kaca untuk melancarkan 
cara berbicara atau melakukan simulasi 
dengan teman. 


Bersandar pada meja atau sering 
melihat jam tangan 

Kita mungkin terkadang tidak sadar 
sikap kita selama wawancara dapat 
mengganggu lawan bicara. Sebut saja 
bersandar pada meja, memangku dagu, 
atau melihat arloji. Sikap ini memiliki kesan 
tidak menghargai lawan bicara, terlihat 
malas, dan tidak nyaman serta bosan. Oleh 
karena itu, persiapkanlah tenaga dari rumah 
misalnya makan dan istirahat yang cukup 
agar cukup fit untuk melakukan 
wawancara, 


Membuka topik sehubungan gaji 

Pembicaraan gaji memang hal yang 
paling ditunggu oleh setiap orang pelamar. 
Namun, perhatikan pembicaraan tersebut. 
Membuka pembicaraan tentang gaji terlebih 
dahulu di saat pihak pewawancara belum 
menanyakan adalah tindakan yang tidak 
cukup pantas atau tidak sopan. Bersabarlah 
karena diskusi gaji akan datang pada saat 
yang tepat, 


Bersikap pasif atau acuh tak acuh 

Tetaplah bersikap positif dan antusias 
ketika pihak pewawancara mulai 
membicarakan hal-hal penting kepada 
Anda, baik itu membicarakan profil 
perusahaan maupun seputar diri Anda. 
Sekali lagi, apabila sekali Anda terlihat 
cuek, penilaian sikap sangat berpengaruh 
terhadap masa depan karier. 


Penampilan rapi menyeluruh 

Setelah sikap, yang paling penting 
adalah penampilan. Jangan memakai baju 
yang lusuh. Gunakankanlah baju berwarna 
terang agar menampilkan aura yang positif 
kepada pewawancara. Selain itu, hal yang 
selalu disorot pertama kali saat Anda 
masuk ke ruangan wawancara adalah 
muka, Agar semangat bekerja Anda 
terpancar, muka juga harus selalu bersih, 
Tidak hanya membersihkan kumis atau 
jenggot, tetapi muka berminyak. Oleh 
karena itu, sebelum Anda memasuki ruang 
wawancara, ada baiknya setibanya di 
kantor tersebut cucilah muka Anda agar 
tampak cerah, Kalau perlu, gunakan 
pelembab muka agar kualitas kulit wajah 
tetap terjaga 

IIKLAN/VTOJ 


memikirkan risiko buruknya hanya demi 
mendapatkan kulit wajah bebas minyak dan 
bebas jerawat. Jika Anda memiliki jerawat, 
jangan menggosok wajah terlalu keras 
menggunakan sabun pembersih yang 
mengandung scrub. Hal tersebut lambat laun 
akan menipiskan kulit ari sehingga kulit mudah 
iritasi. Gunakan air hangat dan pembersih yang 
lembut, Anda juga bisa memeriksakan jerawat 
ke dokter kulit agar mendapatkan penanganan 
khusus. 


Disiplin dalam mencuci muka secara teratur 

Disiplin bukan hanya untuk para anggota 
militer saja. Kulit juga membutuhkan 
kedisiplinan. Minum banyak air dan disiplinlah 
mencuci wajah setiap pagi dan sore. Pilih 
pencuci muka yang diciptakan khusus dan 
mengandung formula yang tepat untuk kulit 
wajah pria. Pilih yang mengandung Glacial Clay 
dan Vitamin B3. Minyak hilang, wajah tampak 
lebih cerah. LIKLAN//VTOJ 


KOMPAS, MINGGU, 30 SEPTEMBER 2012 9 


# 


Vaseline 


——— 


VASELINE MEN OIL CONTROL 


WWWVASELINEMEN.COM TP vaselineMen (MJ cvaselinemen 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


POLITIK AS 


INTERNASIONAL 


KOMPAS, MINGGU, 30 SEPTEMBER 2012 


Menapak Abad Perempuan 


Kekuatan terbesar dalam 
politik di Amerika 
Serikat saat ini bukanlah 
partai politik, bukan pula 
komunitas lobi, tetapi 
perempuan! 


ampai tahun 1970-an, ha- 
Gi dua perempuan, kedu- 
anya dari Partai Demokrat, 

terpilih sebagai gubernur. Baru 
tahun 1978 Nancy Kassebaum 
dari Kansas, mewakili Partai Re- 
publik, atas jerih payah sendiri, 
menjadi perempuan pertama di 
Senat. Sampai tahun 1979, tak 
lebih 5 persen perempuan du- 
duk di kursi parlemen dan hi 
nya 10 persen anggota legislatif 
pada 50 negara bagian AS. 

”Perkembangan politik bebe- 
rapa tahun terakhir ini sangat 
menarik bagi perempuan di AS,” 
ujar Susan A Markham, Direk- 
tur Bidang Pa 
an dalam Politik, National De- 
mocratic Institute (NDI), di 
kantornya, Selasa (18/9). 

Nancy Pelosi terpilih sebagai 
Ketua Faksi Minoritas di the 
House of Representatives atau 
DPR AS tahun 2011. Sebelum- 
nya, 2007-2011, ia menjadi Ke- 
tua ke-60 DPR AS, Nancy Pelosi 
adalah perempuan pertama 
yang menduduki posisi politik 
tertinggi sepanjang ah AS. 

Menteri Luar Negeri (sebe- 
lumnya Senator) Hillary Clinton 
mendapat 18 juta suara dalam 
pemilihan pendahuluan tahun 
2008 sebelum akhirnya mundur 
dan mendukung Ba 
Ia berada di peringkat tertinggi 
sebagai menteri terfavorit dal 
pemerintahan Obama, Pada 
2011, polling menempatkan Sa- 
rah Palin sebagai kandidat po- 
tensial calon presiden dari Par- 
tai Republik. 

Dalam pertemuan denga 
ma anggota delegi 

asyarakat sipil Indonesia yang 
litasi Kemitraan dan 
ID itu, Susan menambah- 
kan, "Tak hanya parti: ip 
rempuan dalam politik dan ji: 
batan publik, tetapi juga terkai! 
jumlah perempuan pemilih. 
Pertarungan merebut suara me- 
reka gat ketat. Obama me: 
menanginya dalam pemilu lalu.” 

Current Population Survey 
(CPS) 2010 memperkirakan, 
44.782.087 pemilih terdiri dari 
perempuan lajang dan orangtua 
yang diperkirakan me- 
t 19 persen dalam satu 
dekade menjadi 53.106.959. 


Masih rendah 


Partisipasi perempuan dalam 


politik adalah indikator utama 
kesetaraan, ungkap Melanne 
Verveer, Duta Bt Keliling AS 
untuk Isu Perempuan Global. 
Dalam pertemuan Kelompok 
-AS Bi- 


Negeri AS, Washington, Rabu 
(49/9), ia menyatakan, "Keseta- 
raan perempuan akan berdam- 
pak di segala bidang. Tanpa ke- 
an pembangunan 
tak bisa tercapai,” 

Namun, diakui, ih 
sangat panjang bagi kesetaraan 
perempuan dalam pengambilan 
keputusan di tingkat mana pun, 
Perempuan yang jumlahnya le- 
bih dari separuh populasi dunia 
terus tak terwakili aspirasinya 
sebagai pemilih, pemimpin po- 
litik, dan pejabat publik. Saat 
i ra global, hanya 19,3 
persen kursi parlemen diduduki 
perempuan dan tak lebih 
persen perempuan di posis 
pemimpinan partai. 
ama terjadi di AS. 
a ada 17 pers 


perempuan di 
Henrici, PhD, Direktu 
pada Institute for Womer's Po- 
licy Research (TWPR), lembaga 


et dan kel 
Jumlah perempuan di DPR 
AS saat ini sebanyak 73 d 
anggota atau 16,8 persen. "Ha- 
nya ada enam perempuan gu- 
bernur di 50 negara bagian atau 


sekitar 12 persen,” ungkap Su- 
an Markham, 

National Foundation for Wo- 
men Legislators (NFWL, 
mencatat, 23,3 persen pa 
pemerintahan negara ba 
dan 28,7 persen dari 7.382 kursi 
legislatif di seluruh negara ba- 
gian, diduduki perempuan, Ha- 
nya 12 perempuan menjadi wali 
kota di 100 kota besar di AS. 


Tak terbendung 


Meski demikian, tak bisa di- 
angkal, gerakan merebut kese- 
n dalam politik di AS tak 
bisa dibendung. "Perempuan 
mengambil alih banyak kursi di 
berbaga dan komite 
yang didominasi laki-laki,” uj 
Rachel Morgan u di- 
rektur pada The National Con- 
ference of State Legislaturs. 

Ia menjelaskan, AS tak m 
miliki ke n affirmative acti- 
on, tetapi tak ada pembatasan 
bagi perempuan yang punya ka- 
pasitas berkarier di politik. 

Persoalannya, seperti di ba- 
nyak negara, banyak perempuan 
di AS menganggap politik se- 
bagai wilayah 

”Mereka tak paham tentang 
politik,” ujar Verveer. "Saya baru 
kembz li dari Banglades, melihat 
pa politik perempuan di 
akar rumput. Lebih dari 1,3 juta 
perempuan di India terlibat da- 
lam politik di tingkat lokal. Me- 
reka mengangkat isu sanitasi 
pendidikan, kesehatan, kemis- 


kinan, kesejahteraan, ekonomi 
keluarga, dan segala hal terkait 
dengan pengal sebagai pe- 
rempuan, Itulah politik: 

Di AS, perempuan lebih me- 


milih menjadi profesional di bi- 
dang lain, Tak sedikit perem- 
puan duduk di posisi puncak 


korporasi, hukum, dan lain-lain. 

"Banyak perempuan hebat 
tak punya rasa percaya diri ma- 
suk ke pusat-pusat pengambilan 
keputusan politik,” ujar Con- 
stance Albanese "Connie" Mo- 
rella (81), Wakil Tetap AS pada 
Organisasi Kerja Sama Ekonomi 
dan Pembangunan (OECD) ta- 
hun 2003-2007. 

Carey Hogg dari Vital Voices 
Global Partnership meyakini, 
”Rasa percaya diri bisa diting- 
katkan dengan mentoring,” 


Kerja bersama 


Banyak lembaga nonpemi 
rintah, partisan, dan nonpar 
san di AS bekerja bersama me- 
ningkatkan jumlah keterwakilan 
perempuan di lembaga-lembaga 

a san publik. 
alnya, men- 
-alon potensial dari 
Partai Demokrat, membantu 
cara substantif, termasuk riset 
dan pendanaan, sampai mereka 
masuk ke lembaga-lembaga po- 
litik formal. 

Womer mpaign Fund 
(WCF) bekerja nonpartisan. 
"Saat ini kami mendukung ter- 
masuk pendanaan dan riset bagi 


jamuan makan di Markas PBB, New York, Sela 
Hillary adalah perempuan politisi terkemuka di AS dan pejabat paling disukai rakyat dalam pemerintahan Presiden Bz 


'AFP/STAN HONDA 


a (25/9). 
ack Obama. 


48 perempuan untuk pemilihan 
di tingkat nasional Kongres dan 
Senat, 43 di tingkat lokal, d 
tambah 80 lagi bulan depan,” 
ujar Clare Bresnahan, Direktur 
Program WCF. 

WCF mempunyai program 
untuk mahasiswi di universitas 
dan program untuk perempuan 
di bawah 40 tahun. "Kami mela- 
kukan outreach," ujar Bresna- 
han. WCF saat ini "menggarap" 
78 Jellows dengan mentoring, 
penggalangan dana, dan Ia 
in 

Women's Demoeracy Center 
mendidik perempuan kandidat 
berkampanye dan membantu 


kandidat terpilih menggunakan 
kekuasaannya untuk meningka 


hteraan rakya 
bekerja sama dengan banyak 
NGO untuk menghubungkan 
itisi dengan pemilih,” 
Ferris. 
seperti Natioi 
Council of Women's Organizati- 
ons (NCWO) beranggotakan 
240 organisasi di berbagai bi- 
dang terkait kepentingan pe- 
rempuan, termasuk kelompok 
penekan. Dengan 12 juta ang- 
gota, posisi tawarnya kuat. 
”Sampai saat ini Demokrat 
lebih pro-perempuan dibanding- 
kan Republik," ujar Presiden 
NCWO Susan Scanlan yang pu- 
nya lobi kuat ke Gedung Putih. 
(MARIA HARTININGSIH 
dari Washington DC, 
Amerika Serikat) 


MEDIA 


"Wild Wild West” 


politik yang lengkap, kenyataan sebenarnya bagi pe- 
rempuan tidaklah demikian. 

"Negeri ini seperti Wild Wild West bagi perempuan yang 
terjun ke politik,” ujar Siobhan "Sam” Bennett, Presiden Wo- 
mer's Campaign Fund (WCF), di New York. Ia dihubungi 
melalui telepon dari kantor WCF di Washington DC. 

Perempuan kandidat anggota Kongres, pengusaha, dan pe- 
mimpin komunitas itu mengungkap berbagai hambatan yang 
dihadapi perempuan yang mencalonkan diri untuk jabatan 
politik. Selain soal pendanaan, "Masalah terbesar yang dihadapi 
perempuan kandidat adalah media,” ungkap Sam. 
isme secara luas di media massa adalah masalah paling 
s di Amerika Serikat. Semua narasumber yang kami temui 
ashington mengeluhkan hal yang sama. "Yang ditulis di 
media bukan kutipan pernyataan substantif mengenai suatu 
isu, tetapi bagaimana gaya berpakaian, sepatunya, gaya bicara- 
nya, dan lain-lain. Kehidupan keluarga Susan Palin menjadi 
bulan-bulanan media,” ujar Rachel Morgan dari The National 
Conference of State Legislaturs, 

Direktur Kel an dan Komunikasi National Foundation 
for Women Legislators (NFWL) Jennifer Rosen dengan keras 
menyatakan, "Media di AS 'membunuh' perempuan.” 

NFWL berdiri pada 1938, bertugas membantu politisi pe- 
rempuan legislatif dengan membuat siaran pers mengenai 
berbagai isu dan berkomunikasi dengan media. Lembaga itu 
sudah mendapat akreditasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa 
dengan status Special Consultative, 


Seperti air dan minyak 

Isu seksisme di media menjadi fokus utama k 
Women's Medi: 
Change it”, Seksisme dan kesetaraan ibar: Sa air dan minyak, 
begitu ditegaskan Cristal Williams Chancellor, Manajer Hu- 
bungan Media WMC. 

Tujuan program, mengutip Katie Couric, jurnalis terkemuka 
AS, "Membuat seksisme sama menjijikkannya dengan ra 

WMC dibentuk oleh aktris Jane Fonda, penyair, penulis 
aktivis Robin Morgan, serta Gloria Steinem, feminis, jurnali 
dan aktivis politik, setelah "gempuran dahsyat” media dalam 
melaporkan Hillary Clinton dari Partai Demokrat dan Sarah 
Palin dari Partai Republik ketika mereka melakukan kampanye 
pemilihan presiden tahun 200! 

Berbagai kajian akademis sejak tahun 1970-an sebenarnya 
sudah memperlihatkan, liputan mengenai perempuan kandidat 
lebih berkisar pada stereotip perempuan. Hal yang sama tak 
terjadi pada Tabilaki kandidat. 

Ketika seorang perempuan kandidat mengeluhkan perlakuan 
tru memukul dirinya, sepe 
ia sedang memainkan kartu jender.” Tang- 
nan dengan demo- 


M3 tampak demokratis dan memiliki infrastruktur 


ungkapan, "Ah. 
gapan itu membuat politik seperti perr 


krasi sebagai taruhannya, 


Peringkat rendah 

Penelitian WMC memperlihatkan, kata-kata dan kalimat 
seksis bersumber dari media. Itu sebabnya 
ramnya adalah pelatihan dan anali 
dan membantu media mengenali angle, kalima 
sis dalam penulisan berita. 

Laporan WMC 2012 mengenai status perempuan di media 
menunjukkan, jumlah perempuan di pus 
keputusan di media massa di AS sebesi 
jumlah yang besar tak selalu menjamin pandangan media 
tentang kesetaraan, semakin banyaknya perempuan yang me- 
miliki kesadaran akan relasi ku 
ki-perempuan akan memengaruhi angle pemberita: 

"Kami yakin perubahan budaya adalah mungkir 
Larris, Manajer Komunikasi WMC. 

Gambaran perempuan politisi dalam media massa di AS 
menunjukkan, meski terjadi kemajuan pesat peran politik pe- 
rempuan, tujuan kesetaraan belum tercapai, Sam Bennet 
pkan, AS masih berada di peringkat ke-71 dunia 

isu keterwakilan perempuan di parlemen. 

Dalam Indeks Ketidaksetaraan Jender (GII) 2011, AS ber: 
di peringkat ke-47 dari 187 negara di dunia. Dalam Indeks 
Pembangunan Manusia, Laporan Pembangunan Manusia 2011, 
AS berada di peringkat keempat tertinggi. (MID 


t sampai diksi 


da 


SEKSUALITAS 


Moral Versus Kesehatan 


olitik Amerika Serikat se- 

Pp alu dibayangi oleh perde- 
it seputar politik 

seksual, khususnya aborsi, kon- 
dan moralitas personal, 
identitas dan prefereng 
ualitas merupakan 
wilayah pertarungan politik 
yang paling keras di AS. 

Beberapa narasumber yang 
kami temui enggan berkomen- 
tar mengenai masalah itu. "Isu 
kesehatan perempuan merupa- 
kan isu dominan,” ujar Rachel 
Morgan dari The National Con- 
ference of State Leg 
”Tetapi kami tidak m 
pro-choice dan pro-li 

Begitu tajamnya pertarungan 
antara pro-life dan pro-choice 
membuat isu kesehatan repro- 
duksi dan seksualitas menjadi 
itik. Pertarungan pro-life 
dan pro-choice di AS adalah per- 
tarungan abadi isu moral versus 
isu kesehatan. 

Setelah Konferensi Internasi- 
onal mengenai Kependudukan 
dan Pembangunan (ICPD) di 
Kairo tahun 1994 serta Konfe- 
rensi Dunia IV mengenai Pe- 
rempuan dan Pembangunan di 
Beijing tahun 1995, perusakan 
terhadap klinik-klinik kesehatan 
reproduksi yang dicurigai seha- 
gai klinik aborsi semakin sering 
terjadi di sejumlah negara ba- 
gian AS, 

Situasi kian meruncing di ba- 
wah kebijakan antiaborsi peme- 
rintahan Presiden George W 
Bush (2001-2009). Dalam kurun 
waktu itu, bantuan AS ke ne- 
gara-negara berkembang mela- 
lui USAID untuk isu kesehatan 
reproduksi dan HIV/AIDS turun 
drasti 


Wilayah abu-abu 


”Perang” antara Demokrat 
dan Republik terkait isu kese- 
hatan reproduksi, khususnya 
aborsi, tak pernah reda. Pada 
awal 2012, Senator Roy Blunt, 
Republikan dari Missouri, me- 


ngeluarkan amandemen yang 
mengizinkan perusahaan asu- 
ransi—dengan alasan moral 
(agama)—menolak kewajiban 
membayar 
pelayanan khus 
milan dan kontr: 
itu tercantum dala 

Reformasi Kesehatan yang di- 
sahkan tahun 2010. 

Tajamnya pertarungan dalam 
isu itu membuat banyak pihak 
memandang Republik meleceh- 
kan hak-hak perempuan atas 
nama moral dan memasukkan 
agenda sosial sayap kanan eks 
trem yang menakutkan pemilih 
dalam pemilu mendatang. 


($) 


Di dalam Partai 
Republik ada kandidat 
yang separuh 
'pro-choice'. 

Clare Bresnahan 


Meski kelompok konservatif 
menolak kebijakan Obama me- 
ngenai kontrasepsi, berbagai ka- 
Jian memperlihatkan, 98 persen 
perempuan beragama Katolik 
menggunakan kontrasepsi arti- 
fisial selama beberapa saat da- 
lam hidupnya. 

Hasil polling Februari 2012 
oleh Lembaga Riset Agama Pub- 
lik di Washington menunjukkan, 
52 persen responden Katolik se- 
tuju kolese-kolese dan rumah 
sakit-rumah sakit Katolik mem- 
berikan pelayanan kesehatan 
kepada karyawannya yang men- 
cakup kontrasepsi. 

Penelitian Guttmacher Insti- 
tute di Texas (2012) memper- 
lihatkan, meningkatnya penggu- 
naan kontrasepsi menurunkan 
tingkat kehamilan dan aborsi di 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


antara remaja, sampai tingkat 
terendah sejak 1972. 

Namun, kebijakan kesehatan 
Obama menghadapi perlawanan 
beberapa negara bagian yang 
cara historis merupakan wilayah 
Partai Republik. Di Utah, politisi 
mengesahkan undang-undang 
yang melarang pendidikan seks 
menyebut homoseksual, teknik 
mengatur kehamilan, dan men- 
diskusikan seks di luar lembaga 
perkawinan. 

Sekolah hanya boleh mem- 
berikan pendidikan seks dengan 
prinsip abstinence (pantang 
seks) atau tak boleh menying- 
gung subyek itu (seks) sama se- 
kali. Di Texas, Gubernur Rick 
Perry memotong anggaran ke- 
luarga berencana dari program 
kesehatan perempuan. Di Da- 
kota, ada peraturan melarang 

$ lipun dalam 
an ataupun inses. 


Menarik 


Meski demikian, terjadi per- 
kembangan menarik baik di da- 
lam Demokrat maupun Repub- 
lik. Dalam Partai Republik juga 
ada kelompok Republikan untuk 
keluarga berencana yang men- 
dukung akses pada aborsi dan 
kontrasepsi. 

”Di dalam Partai Republik 
ada kandidat yang separuh 
pro-choice," ujar Clare Bres- 
nahan, Direktur Program Wo- 
men's Campaign Fund. "Kami 
sedang membantu perempuan 
kandidat dari Tllinois meski sulit 
bagi kandidat Partai Republik 
yang mengusung platform pro- 
choice” 

Kelompok Demokrat Katolik 
mendukung Kebijakan Refor- 
masi Kesehatan, tetapi tak se- 
paham dengan mandat pengen- 
dalian kelahiran. Tampaknya, 
konsep konservatif tentang jen- 
der dan seksualitas masih di- 
pegang kuat oleh politisi dari 
seluruh spektrum politik di AS. 

(MH) 


——SSEREMONIANL— 


Cigna Satu-satunya Asuransi Jiwa Terbaik Sepuluh 
Tahun Berturut-turut Menurut Majalah Infobank 


Photo: Presiden Direktur PT Asuransi Cigna Christine Setyabudhi (tengah) 
didampingi anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Firdaus 


Djaelani (kedua dari kanan) bersama tim manajemen Infobank. 


rasa aman bagi orang-orang yang kami layani. Kinerja postif Cigna atas peng 
karyawan, peran serta mitra kerja dari berbagai industri terutama institusi keuangan, dan kepercayaan serta loyalit: 


T Asuransi Cigna (Cigna) meraih 
P penghargaan Platinum Trophy Award 2012 

sebagai The Best Life Insurance selama 10 
tahun berturut-turut pada Kamis (13/9) malam 
dalam acara Penganugerahan Infobank Award 
2012. Penghargaan ini diberikan hanya kepada 
perusahaan yang sepuluh tahun berturut-turut 
mempertahankan predikat sangat bagus, dan 
sebagai wujud pengakuan industri atas komitmen 
Cigna dalam memberikan perlindungan maksimal 
bagi masyarakat Indonesia. Menurut Presiden 
Direktur PT Asuransi Cigna Christine Setyabudhi, 
Penghargaan The Best Life Insurance Award 
2012 selama sepuluh tahun berturut-turut ini 
menunjukkan kinerja positif Cigna dan merupakan 
salah satu perusahaan asuransi jiwa tepercaya. 
Selain itu, ini merupakan pengakuan industri 
terhadap komitmen jangka panjang Cigna terkait 
misi kami untuk membantu meningkatkan 
kesehatan, kesejahteraan, dan perlindungan 
hargaan ini tentu tidak lepas dari peran penting seluruh 
nasabah. P/VTOJ 


Pertunjukan Barongsai 


dan pelepasan confetti yang 
dilaksanakan Direktur RS Omni Alam Sutera Dr Maria 
Theresia Yulita dan Direktur RS Omni Pulomas Dr FX 
Raymond MARS dan segenap jajaran direksi. 


Seminar Penyakit Kawasaki oleh dr Najib Advani Sp A (K) 
Paed sebagai salah s 
diselenggarakan RS Omni Alam Sutera dan Pulomas, bekerja 
sama dengan IDI, PAPDI, dokter umum atau spesialis dan 
masyarakat sekitar: 


umah sakit Omni 
Pulomas, Jakarta 
imur, dan RS 


Omni Alam Sutera, 
Tangerang, baru saja 
merayakan HUT yang 
ke-40 dan ke-5, pada 
bulan September 2012, 
Kegiatan HUT RS Omni 
Pulomas dan Alam Sutera 
diawali dengan rangkaian 
kegiatan sosial yaitu 
Ramadhan keliling di 
beberapa masjid, buka 
puasa bersama anak yatim, 


tu dari rangkaian pekan ilmiah yang 


dan sumbangan ke panti asuhan, serta panti werda. Acara dilanjutkan dengan pekan ilmiah yang membahas penyakit kawasaki, workshop 
bersama PAPDI mengenai Cardio Metabolic Renal Syndrome, The Best Treatmentfor Cancer and Diabetes bagi awam dan para dokter 
umum. Puncakacara diisi berbagai kegiatan seperti atraksi barongsai, senam sehat, dancer, angklung, vocal group, lomba patient safety, 
dan lomba mewarnai untuk anak-anak dari komunitas dan masyarakat umum. HUT RS Omni selain dihadiri oleh komunitas sekitar, 
dihadiri para petinggi institusi kesehatan pemerintah antara lain Kasudinkes, Kadinkes, Kepala Cabang ASKES, Ketua IDI Pusat, dan 
Wali Kota Tangerang Selatan, serta wakil dari pemerintah daerah lainnya. Seiring bertambahnya usia, RS Omni semakin tepercaya 
menjaga kesehatan Anda. Untuk informasi dan kegiatan Rumah Sakit Omni lainnya, silakan kunjungi www.omni-hospitals.com. (“/VTOI 


KOMPAS, MINGGU, 30 SEPTEMBER 2012 


Wenger Kecewa Berat 


Tendangan Bebas Mata Lumpuhkan Arsenal, 2-1 


LONDON, SABTU — Serangan melalui bola-bola 
mati menjadi petaka bagi Arsenal. Dua kali Juan 
Mata menerapkannya, dua kali Arsenal kebobolan 
dan takluk 1-2 saat menjamu Chelsea pada Liga 
Inggris di Stadion Emirates, Sabtu (29/9). Dua gol 
yang membuat Pelatih Arsene Wenger kecewa berat. 


Kedua gol kemenangan Chel- 
sea atas Arsenal itu tercipta me- 
lalui tendangan bebas Mata, Gol 
pertama, menit ke-20, diceplos- 
kan striker Fernando Torres de- 
ngan memanfaatkan kelengahan 
bek Arsenal, Laurent Koscielny, 
saat menerima bola umpan hasil 
tendangan bebas Mata. 

Gol kedua, menit ke-53, yang 
menjadi penentu kemenangan 
"The Blues" juga berasal dari ten- 
dangan bebas langsung Mata. Dua 
menit menjelang turun minum, 
striker Gervinho menyamakan I-1 
lewat tendangan memutar badan, 
menyelesaikan umpan mendatar 
Alex Oxlade-Chamberlain dari sa- 
yap kanan. 

"Saya kecewa berat," kata Ar- 


sene Wenger. "Kami memberi- 
kan dua gol murah, mereka tiga 
kali menendang ke gawang dan 
mencetak dua gol." 

"Tidak bisa diterima membe- 
rikan gol seperti itu dalam laga 
besar. Tentu saja kami hanya bisa 
menyalahkan diri sendiri atas 
gol-gol itu,” ujar Wenger geram, 

Hingga laga keenam, Chelsea 
belum terkalahkan dan kokoh di 
puncak klasemen sementara de- 
ngan nilai 16. Apa pun hasil laga 
Manchester United (MU) versus 
Tottenham Hotspur, yang ber- 
akhir Minggu dini hari WIB, po- 
isi tim asuhan Roberto Di Mat- 
teo itu tidak tergoyahkan, 

Di Matteo menurunkan for- 
masi starter tim yang sama se- 


perti saat Chelsea mengalahkan 
Stoke City, I-0, pekan lalu. Trio 
gelandang serang: Eden Hazard, 
Oscar, dan Juan Mata jadi pe- 
nopang Torres di ujung tombak. 


Lemah dalam bola mati 


Keluarnya gelandang Arsenal, 
Abou Diaby, yang digantikan Ox- 
lade-Chamberlain, membuat me- 
reka lebih leluasa mengatur rit- 
me serangan. Namun, bencana 
sebenarnya bagi Arsenal adalah 
di lini pertahanan, terutama bek 
Laurent Koscielny, yang lengah 
mengantisipasi bola-bola mati 
tendangan bebas Mata. 

"Kami tampil menekan Arse- 
nal dan tidak membiarkan me- 
reka menemukan ritme,” kata Di 
Matteo. "Kami juga memiliki 
kiper terbaik di dunia (Petr Cech) 
dan itu mengapa dia bersama 
kami, Dia dua kali menyelamat- 
kan gawang kami” 

Cech menyelamatkan gawang 
dengan menepis sundulan Lukas 
Podolski hanya dengan satu 
tangan pada menit ke-59, dan 
menggagalkan sepakan Olivier 


Giroud, yang menggantikan Po- 
dolski, pada menit ke-66. 

?Kami tidak hanya datang dan 
tampil bertahan. Kami mengam- 
bil inisiatif dan bermain menye- 
rang. Beberapa pemain cedera 
ringan dan tertarik otot, tetapi 
kami akan memeriksa semuanya 
sebelum Liga Champions,” kata 
Di Matteo. 

Bukan hanya memperkokoh 
posisi Chelsea di pucuk klase- 
men, kemenangan atas Arsenal 
itu juga menjadi modal penting 
John Terry dan kawan-kawan 
untuk bertandang ke klub Den- 
mark, FC Nordsjeelland, dalam 
Liga Champions, Selasa lu 

Terry dan rekan beknya, Ash- 
ley Cole, menjadi sasaran ce- 
moohan suporter Arsenal, Terry 
baru diganjar skors empat laga 
oleh Asosiasi Sepak Bola Inggris 
(FA) terkait kasus rasisme pada 
bek Gueens Park Rangers Anton 
Ferdinand, Cole dicemooh ter- 
kait skandal "loncat pagar” saat 
hengkang dari Arsenal ke 
Chelsea, sekitar enam tahun si- 
lam. (AP/AFP/REUTERS/SAM) 


TERORISME SOMALIA 


Pasukan Kenya Desak Al-Shabab 


MOGADISHU, SABTU — Se- 
hari setelah serangan pasukan 
militer Kenya, anggota milisi 
pemberontak Al-Shabab me- 
narik diri dari kota pelabuhan 
penting, Kismayo, Somalia. Me- 
nurut sejumlah penduduk Kis- 
mayo, Sabtu (29/9) pagi, mereka 
mendapati banyak kantor polisi 
dan pemerintah, yang sebelum- 
nya menjadi markas Al-Shabab, 
ditinggalkan kosong. 

Akibatnya, terjadi kekosongan 
kekuasaan yang memicu aksi 
penjarahan oleh kelompok kri- 
minal yang memanfaatkan situ- 
asi kacau, “Mereka (milisi 
Al-Shabab) telah menarik diri ke- 
luar kota. Sekarang kota ini tidak 
berada di bawah kontrol siapa 
pun,” ujar Mohamed Hassan, 
warga Kismayo. 

Masyarakat Kismayo mengaku 
lega setelah milisi yang sejak Feb- 
ruari lalu bergabung dengan ke- 
lompok teroris global Al Gaeda 
itu diusir keluar, Kelompok 
Al-Shabab tidak disukai masya- 
rakat karena sangat konservatif. 
Mereka tidak ragu menjatuhkan 
hukuman kepada siapa saja yang 
dianggap melanggar aturan aga- 
ma di depan umum. 


Serangan 

Sejumlah saksi mata menye- 
but kontak senjata antara ke- 
lompok Al-Shabab dan pasukan 
militer Kenya yang dikerahkan 
Uni Afrika untuk membantu Pe- 
merintah Somalia mulai terde- 
ngar Jumat malam, Pertempuran 
berawal dari pantai, sekitar 4 
kilometer dari pusat kota. 

Suara helikopter terdengar hi- 
lir mudik di angkasa. Setelah me- 
nguasai pantai, pasukan Kenya 
bergerak menuju pusat kota de- 
ngan menyisir dari sisi barat. 
Menurut juru bicara militer Ke- 
nya, Kolonel Cyrus Oguna, se- 
dikitnya lima anggota Al-Shabab 
tewas, 

”Palam pertempuran itu, dua 
komandan mereka (Al-Shabab) 
juga tewas. Saat ini kami masih 
mempelajari, apa benar mereka 
telah meninggalkan kota. Kami 
masih menganggap hal itu se- 
batas teori,” ujar Oguna. 

Sementara itu, saksi mata lain 
juga menyebutkan, pasukan Ke- 
nya yang kemudian bergabung 
dengan militer Somalia menyer- 
bu dan membombardir istana ke- 
presidenan, 

Istana kepresidenan itu dike- 


tahui sebagai basis utama pa- 
sukan Al-Shabab, Lokasinya di 
puncak bukit dan jauh dari 
perumahan penduduk. 

Penarikan mundur Al-Shabah 
dari Kismayo dikonfirmasi ke- 
lompok tersebut lewat akun je- 
jaring sosial Twitter. Kelompok 
yang menentang pemerintah 
Mogadishu itu telah berkuasa se- 
lama lima tahun terakhir di Kis- 
mayo, Mereka juga mengklaim 
akan membalas dendam dengan 
balik menyerang Kismayo dan 
menjadikan kota itu sebagai me- 
dan pertempuran melawan pa- 
sukan penjajah. 

”Kami memindahkan para pe- 
juang kami keluar Kismayo 
tengah malam. Musuh silakan 
saja masuk. Nanti kami akan 
jadikan (Kismayo) medan per- 


tempuran,” ujar juru bicara 
Al-Shabab, Sheikh Ali Mohamud. 
Rage, 


Stasiun radio milik Al-Shabab, 
Andalus, juga terus berupaya agar 
masyarakat bergabung dengan 
mereka, Radio itu juga menyebut 
pasukan Al-Shabab sukses meng- 
hancurkan kendaraan dan meng- 
usir pesawat musuh. 

(AP/REUTERS/DWA) 


ITL KURNIA 


Gubernur Jakarta terpilih, Joko Widodo, datang ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta meminta surat penetapan dirinya sebagai 
Gubernur DKI Jakarta untuk segera dapat diserahkan kepada DPRD Surakarta terkait pengunduran dirinya sebagai Wali Kota Surakarta, 
Jakarta, Sabtu (29/), Sebelumnya, pada hari yang sama, KPU DKI Jakarta mengumumkan pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja 


Purnama sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terpilih berda 


Joko Widodo, Harapan Baru 


(Sambungan dari halaman 1) 


Ke lapangan 

Pada bagian lain, Jokowi men- 
jelaskan mengapa pada hari-hari 
pertama menjadi Gubernur DKI 
ia bakal rajin ke lapangan. Me- 
nurut dia, selain untuk menco- 
cokkan dat: tas dan 
kenyataan di lapangan, ia perlu 
menyapa dan mengenal lebih ba- 
ik warga Jakarta. 

"Hanya dengan jalan-jalan sa- 
ya bisa mengenal warga dan me- 
mahami kebutuhan riil mereka. 
Dari sana bisa ketahuan, mana 
tempat yang harus didahulukan,” 
tuturnya. 

"Jadi, kalau semua lancar, se- 
hari setelah saya dilantik, yaitu 
mulai 8 Oktober, saya jalan-jalan. 


Mau jalan-jalan dari pagi sampai 
malam,” lanjut Jokowi. 

Menanggapi langkah prioritas 
Gubernur DKI terpilih, pakar il- 
mu politik Universitas Indonesia, 
Andrinof Chaniago, menyatakan, 
rencana tersebut sudah tepat. 
"Itulah yang bisa dilakukan ke- 
duanya dan segera tampak 
silnya dalam waktu dekat,” ujar- 
nya. 

Khusus tentang perumahan, 
lanjut Andrinof, Jokowi juga ha- 
rus segera merealisasi gaga 
satu atap antara pasar rakyat dan 
permukiman pedagang. "Jika 
terealisasi, gagasan satu atap 
ini bakal banyak meredam ma- 
salah kemacetan lalu lintas,” ka- 
tanya, 

Pengamat 


perkotaan Yayat 


Supriyatna mengingatkan, gu- 
bernur dan wakilnya wajib ber- 
bagi tanggung jawab serta peran 
dalam mengemban tugas me- 
mimpin Jakarta, 

”Pola kerja keduanya yang le- 
bih banyak di lapangan harus 
dilanjutkan, yaitu 7 jam di la- 


harus berbagi, kalau tidak, 
justru saat dicari atau dibutuh- 
kan malah keduanya tidak ada di 
tempat,” katanya. 

Dengan pola kerja yang unik 
tersebut, mereka bisa mengawasi 
sendiri realisasi program pem- 
bangunan di lapangan. Yayat 
mengingatkan perlunya unit re- 
aksi cepat yang bisa segera di- 
terjunkan ke tengah masyarakat 
ketika terjadi hal-hal luar biasa. 


arkan hasil hitung resmi di tiap wilayah oleh KPU DKI Jakarta. 


Sementara itu, arsitek lanskap 
Nirwono Joga — berpendapat, 
akan lebih baik jika Gubernur 
DKI terpilih bisa 'memberi- 
kan perhatian khusus saat 
membahas pemenuhan kebutuh- 
an warga miskin atas rumah la- 
yak. 

"Seperti di Bukit Duri 
Selatan, di bantaran 
Perlu dibuat perencanaan detail, 
termasuk penyediaan lahan dari 
siapa, apakah pemerintah harus 
membeli atau memang resmi la- 
han milik pemerintah,” kata Nir- 
wono. 

Patut dipikirkan juga kelan- 
caran aliran Sungai Ciliwung 
yang melintas dari perbatasan 
Depok hingga bibir Teluk Jakarta 
itu. (WIN/NEL) 


KEKERASAN BERLATAR AGAMA 


Indonesia Siapkan Usulan ke PBB 


NEW YORK CITY, KOMPAS 
— Presiden Susilo Bambang Yu- 
dhoyono meminta Menteri Luar 
Negeri Marty Natalegawa dan 
Duta Besar Indonesia untuk 
Amerika Serikat Dino Patti Djalal 
menyusun formulasi konkret 
usulan Indonesia mengenai per- 
lunya instrumen internasional 
guna menghindari terjadinya ke- 
marahan atau kekerasan berlatar 
belakang agama. 

»Bikinlah kira-kira pandangan 
dan usulan Indonesia itu kon- 


kretnya seperti apa. Kalau me- 


sa mulai dibicarakar 
dhoyono saat jumpa pers pada 
akhir kunjungannya ke New 
York, Jumat (28/9), seperti di- 
laporkan wartawan Kompas A 
Tomy Trinugroho. Presiden di- 
dampingi Ani Yudhoyono dan 
putranya, Mayor TNI Agus Ha- 
rimurti Yudhoyono. 

Presiden akan berkirim surat 
resmi usulan kepada Sekretaris 
Jenderal PBB dan kepada Pre- 
siden Majelis Umum PBB setelah 
formulasi tersusun, Tiba di New 
York City pada Minggu (23/9), 
kunjungan Presiden — memiliki 
agenda utama menyampaikan 
dato pada Sidang Ke-67 Majelis 
Umum PBB. Dalam kesempatan 
itu, Yudhoyono menyerukan agar 


dibuat instrumen internasional 
untuk menghindari terjadinya 
kekerasan berlatar belakang aga- 
ma, 
Seruan 


dilakukan terkait 


munculnya film Innocence of' 


Muslims yang menyebabkan un- 
juk ataupun kekerasan 
di sejumlah negara karena dinilai 
menghina umat Islam. Bahkan, 
Duta Besar AS untuk Libya 
tewas akibat serangan yang di- 
lakukan di tengah unjuk rasa 
menentang Innocence af Mus- 
lims. 

Rombongan Presiden, Jumat 
waktu setempat, atau Sabtu 
dini hari WIB, bertolak dari 
New York, AS, untuk kembali ke 
Indonesia. Yudhoyono diperki- 
rakan mendarat di Bandar 
Udara Halim Perdanakusuma, 
Jakarta, Minggu (80/9) pagi 
ini. 

Presiden juga gembira karena 
bersama Presiden Liberia Ellen 
Johnson Sirleaf dan Perdana 
Menteri Inggris David Cameron 
berhasil memimpin pertemuan 
pertama Panel Tinggi  Pas- 
ca-2015, panel yang mendapat 
mandat PBB untuk merumuskan 
program pengganti tujuan pem- 
bangunan milenium (MDG) yang 
berakhir tahun 2015. Menurut 
Presiden, 60 persen dari panel 


yang beranggotakan 20-an orang 
itu memiliki pandangan yang 
sama tentang bagaimana mem- 
berantas kemiskinan di dunia 
pasca-2015, 


Manfaatkan momentum 

Selama di New York, Presiden 
berkesempatan bertemu dengan 
sejumlah pemimpin bisnis ter- 
kemuka AS, baik dalam jamuan 
makan siang, pertemuan pribadi, 
maupun dalam acara Indonesia 
Investment Day, di Bursa Saham 
New York. Nota kerja sama an- 
tara perusahaan Boeing dan Pe- 
merintah Indonesia ditanda- 
tangani dalam acara Indonesia 
Investment Day. 

Yudhoyono — mengingatkan, 
Indonesia sedang berada dalam 
momentum yang sangat positif 
di bidang ekonomi, Momentum 
positif itu ditandai dengan per- 
tumbuhan ekonomi Indones 
yang cukup tingi dan banyakn 
negara lain yang ingin menjalin 
kerja sama dengan Indonesia. 

Momentum positif, menurut 
Presiden, harus dimanfaatkan 
betul oleh Indonesia, terutama 
para pemimpin di daerah. Me- 
reka diharapkan jangan sampai 
mengeluarkan regulasi yang me- 
nimbulkan ketidakpastian hu- 
kum bagi para investor. 


Tragedi 2010 Berulang, Dua Pilot Meninggal 


(Sambungan dari halaman 1) 


di rumah duka di kawasan Jalan 
Paledang, Bandung. 

Menurut rencana, jenazah 
Norman dikebumikan di Taman 
Pemakaman Umum (TPU) Si- 
rnaraga, Bandung, hari ini. Ada- 
pun jenazah Toni dikebumikan di 
TPU Ciharum, Margahayu, Ka- 
bupaten Bandung. 

Panitia Bandung Air Show, Su- 
si Mulyadi, menyatakan, turut 
berduka atas musibah ini. Na- 
mun, pameran kedirgantaraan 


itu tetap dilanjutkan. Kegiatan 
yang dimulai 27 September itu 
dijadwalkan berakhir hari Ming- 
gu in 
Menurut pantauan Kompas, 
ribuan warga Bandung dan se- 
kitarnya tetap memadati areal 
pameran Bandung Air Show 
meski atraksi udara dihentikan 
sementara setelah insiden itu. 
Menurut Umar, pihaknya 
menjadikan insiden 2010 sebagai 
pengalaman berharga. Karena 
itu, semua penerbang yang tam- 
pil diharuskan mengikuti ses 


briefing. "Norman dan Toni juga 
ikut briefing tadi pagi,” katanya. 
Adik ipar Norman, Sonni Sad- 
dak, mengenang Norman sebagai 
pribadi yang disiplin. Norman 
mengawali karier militer tahun 
1973. Ta pernah menjabat sebagai 
Kepala Klinik Mata RS TNI AU 
Moh Salamun tahun 1982, Nor- 
man pernah menjadi Lektor Luar 
Biasa Ilmu Penyakit Mata Fa- 
kultas Kedokteran Universitas 
Padjadjaran tahun 1988 dan pada 
Fakultas Kedokteran Universitas 
Kristen Maranatha 1990. (ELD) 


Seni Rakyat Kita Kian Renta dan Sekarat 


(Sambungan dari halaman 1) 


Masna, Endang, mengatakan, ka- 
laupun ada warga Tangerang 
yang menanggap gambang kro- 
mong untuk hajatan perkawinan, 
pastilah mereka tidak mau di- 
suguhi lagu klasik. "Mereka mau- 
nya gambang populer atau istilah 
kita lagu sayur,” katanya. 


Absen pentas 


Kelompok kesenian Kobro Sis- 
wo Mendut dari Kecamatan 
Mungkid, Kabupaten Magelang, 
Jawa Tengah, juga kehilangan 
panggung. Setahun terakhir ini, 
grup kesenian itu benar-benar 
absen pentas karena tidak ada 
yang menanggap. Itu sebabnya 
para seniman kobro siswo sangat 
senang begitu ada wartawan yang 
meminta mereka pentas dadak- 


an, Rabu (26/9) malam, Beberapa 
seniman bergegas menyiapkan 
kostum dan peralatan musik. 
Malam itu ada tiga penari dan 
beberapa pemain musik yang 
siap pentas. 

Pertunjukan kobro siswo bia- 
sanya melibatkan sekitar 30 pe- 
nari dan 10 pemain musik, mulai 
dari gendang, suling, beduk, hing- 
ga kecer. Tariannya seperti orang 
berbaris dengan gerakan yang 
tampak sederhana dan nyanyi- 
annya serupa salawat dalam ba- 
hasa Arab, Indonesia, atau Jawa. 

Pentas ”mini” malam itu men- 
jadi "order” pertama yang di- 
terima Kobro Siswo Mendut ta- 
hun ini. Suprayitno, Ketua Bagian 
Teknis Kobro Siswo Mendut, 
mengatakan, tahun lalu, grupnya 
pentas sekali karena ada order 
dadakan dari seorang mahasiswa 


yang sedang menul 
tang kobro siswo. 
Kondisi ini kontras dengan ta- 
hun 1960 ketika kesenian yang 
bernuansa islami itu lahir di 
Mendut. Amir Hamzah (72) 
menceritakan, dulu kobro siswo 
menyedot perhatian — orang 
”Anak gadis yang sedang dipingit 
menjelang pernikahan pun se- 
ring memaksa diri keluar rumah 
untuk menonton kobro siswo,” 
kenang Amir, sang penggagas. 
Sebulan, lanjut Amir, Kobro 
Siswo Mendut pentas 2-3 kali di 
Kota dan Kabupaten Magelang. 
Sesekali mereka juga diundang 
tampil di Yogyakarta. Setelah 
pergolakan politik tahun 1965 re- 
da, grup ini makin sering pentas 
di pesantren atau acara hajatan 
warga. Kini, semua tinggal cerita 
yang mungkin mengenaskan ka- 


kripsi ten- 


lau dikenangkan. 


Haji gerabah 


Seni kriya rakyat seperti gera- 
bah di Plered, Purwakarta, Jawa 
Barat, juga sedang sekarat. Te- 
ngoklah bengkel kerja gerabah 
milik Asep Kosasih. Suasananya 
sunyi dan sepi. Sore itu, Senin 
(24/9), hanya ada seorang pe- 
kerja yang menyelesaikan gera- 
bah. Pot dan berbagai gerabah 
lainnya, baik yang sudah selesai 
maupun setengah jadi, berjejer 
memenuhi hampir setiap sudut 
bedeng berukuran sekitar sete- 
ngah lapangan basket itu, 

”Dulu, gerabah yang kami buat 
tidak pernah menumpuk seperti 
ini” ujar Asep. Begitu catnya ke- 
ring, gerabah langsung dibawa 
para pemilik warung makan yang 
ada di poros Jalan Purwakar- 


ta-Bandung. Gerabah itu lantas 
jadi rebutan pengunjung rumah 
makan itu. Pesanan dari daerah 
pun mengalir deras. Seminggu 
dua kali, Asep mengirim satu truk 
berisi 800 gerabah hingga ke Bali. 
Dari bisnis gerabah ini, orang 
Plered bisa naik haji. 

”Makanya ada sebutan haji ge- 
rabah di sini. Sekarang enggak 
ada lagi haji gerabah,” ujar Asep. 
Dia juga bisa naik haji dan beli 
sebuah truk karena gerabah. 

Asep mengatakan, dari belasan 
usaha gerabah skala besar di Ple- 
red, tinggal lima yang bertahan. 
Salah satunya usaha gerabah Haji 
Aman, milik mertua Asep. "Ttu 
pun kondisinya seperti hidup se- 
gan mati tak mau,” katanya. 

Jejen, anak Haji Aman, mem- 
benarkan. Omzet bisnis gerabah 
turun hingga 70 persen. "Kami 


hidup dari pesanan saja. Itu pun 
tidak menentu,” ujar Jejen, 

Usaha gerabah Plered merosot 
seiring dengan dibukanya Tol Ci- 
kampek-Purwakarta-Padalarang 
ipularang) tahun 2005. Sejak 
itu, orang yang akan bepergian ke 
Bandung tidak lagi lewat Pur- 
wakarta. Akibatnya, warung ma- 
kan yang menjadi gerai gerabah 
Plered pun sepi pengunjung. Im- 
basnya, pembeli gerabah Plered 
merosot tajam. "Seharusnya pe- 
merintah memikirkan juga dam- 
pak pembangunan tol terhadap 
usaha di sekitarnya. Tapi, su- 
dahlah," ujar Asep. 

Apa yang terjadi jika seni tra- 
disional sekarat bahkan mati? 
"Kebudayaan kita akan stagnan 
bahkan terdegradasi. Sebab, seni 
rakyat adalah fondasi sesungguh- 
nya dari kesenian kita, termasuk 


seni modern atau kontemporer," 
kata budayawan Radhar Panca 
Dahana. 

Seni, lanjut Radhar, adalah 
produsen utama dari duni: 
bolik sebuah entitas budaya. Jika 
seni lokal dimarjin: "pab- 
rikan” utama kebudayaan akan 
habis. Akibatnya, masyarakat 
akan mengalami semacam ali- 
enasi terhadap simbol tradisional 
di mana nilai dan makna hidup 
bersumber. Masyarakat yang ter- 
alienasi itu lantas mencari-cari 
acuan dan simbol lain. 

Bertemulah masyarakat kita 
sekarang dengan simbol asing 
yang diembuskan Korea, misal- 
nya. Mereka pun menggila 
"Gangnam Style” dan lupa pada 
kuda kepang style yang kita pu- 
nya. Yiiiihaaaa. 

(EGI/TOP/MYR/CAN) 


KOMP. 


Diah Marsidi, Irwan Julianto, Budiarto Shambazy, Mulyai 


Satlu, Ferry Sant 


Cyorlanus Anto Sapta 


Elok Dyah Messwati, Jolce Tauris Sar 
Nur Hidayati, Wisnu Dewabrata, Antontus Tomy Trinugraho, Amir Sadikin, Evy Rachrna 
In, Anita Yossihara, Andy Riza Hidayat, Khaerudin, Emillus Caesar Alex 


in Karim, Yuni Ikawati, Rene L. Pat 


“STAF REDAKSI: Bambang Sukartiono, Taufik Mihardja, S J. Osdat, Chris Pudilastuti, Pleter P, 
Harianto, Bre Redana, Maria Hartininasih, Hariadi Saptono, Simon Saragih, Abun Sanda, Yesayas 01 
Gunawan Diredja, Kenedi Nurhan, Putu Fajar Arcena, Subur Tiahloha, Yovita Arika. Ida Setyorini, Nasrullah Nara, A. Maryoto, Jannes Eudes Wawa, N 
adjawane, Brigitta Isworo Laksmi, AW Subarkah, Soelastri, Ratih P 
|, Buyung Wijaya Kusuma, Pingkan Elita Dundu, Edna Caraline Pattisina, Osa Tri 
ti Indira Permanasari S., Gatot Widakda, Budi Suwarn: 
Ihmad Arif, Neli Trlana, Brigita Maria Lukita, Harya Damardeno, Ilham Khoiri, M. Zaid Wahyudi, Helena Fransisca Nababan, Raditya Helabumi Jayakarne, Fransisca Rernana Ninik, Ambroslus Harto, Demnitrius Wisnu Widiantora, Aryo Wisanggeni Genthong, € 


0, Sri Fitrisia Martisasi, Ml 
ktavianus, Julian Sihambing, Agnes Aristlarini, Agus Hermawan, Fandri Yuntarti, Ibrahimsyah Rahman, Fr 
sru Alarn Azlz, Imam Prihadiyoko, Ad! Prinantyo, Daru Kusi 
lorna Simanunakalit, C Windora A T, Rakaryan Sukarjaputra, Eddy Hasby, 

Susi Ivwaty, Marcellus Hernowa, Luki Aulia, 
i0wo, Ester Lince Napitupulu, M. Fajar Marta, 


Warsono, Pepih Nugraha, Arbain Rarni 


Suprihadi, Myrna Ratna M., Jahnny T Gunardi, Sri Hartati Samhadi, Banu Astonc 


Suhartono 
Agus Susanto, Lusiana Indriasari, Sidik Pramono, Nawa Tunggal, Susa 
Lasti Kumla, M. Yuntadhi Agung, Hamzirwan, Prasetyo Eko P, Samsul Hadi, Hermas Effendi Pi 


hamad Subhan, Try Harijana, P Tri Agung Kristant 
artono, Elly Ronsita, Atika Walujani, Anton Sanjayo 
oro, Sutta Dharmasaputra, Dahana Fitrianto, Gesit Arlyanto, WIsr 

Ali lehwan, Clara Wresti, Korana Nicolash LMS, P 
jan Setiyawan, Yulia Sapthia 
etyaningsih, Affan Adenensi Riza Fathon, 


rie Febriane, Dwi A: 


lunas Santhani Azlz, Johanes Waskita 
R, Adhi Kus 


putra, Rusdi Armral, Ac 
Nugraha, Maruli Tebing 


Dewi Indriastuti, Maria Susy Berindra A, 


Wahyu Haryo P, Eny Prihtiyani, R. Benny Dwi Kaestanto, Madina Nusrat, Mahdi Muhammad, Lucky Pransiska, Priyombado, Heru Sri Kumoro, Totok Wijayanto, Agnes Rita Sulistyawati, Agura Setyahati, Wisnu Aji Dewabrata, Ichwan Susanta, Fx Laksana Agung Saputra, Nina Susilo, CAIRO: Mustafa Abdurahman, BANDUNG: Dedi Muhtadi, SEMARANG: Sonya 


Hellen Sinombor, Winarto Herusansana, TEGAL: Siwi NurbiaJanti, SOLO: Srl Rejeki, YOGYAKARTA: Tharnas Pujo Widijanto, MAGELANG: Regina Rukmorini, SURABAYA: Agnes 


BANYUWANGI: Siwi Yunita Cahyaningrim, DENPASAR: Cokarda Yudistira, Ayu Sullstyowati, MATARAM: Khaerul Anwar, ENDE: Samuel Oktora, KUPANG: Frans Sarong, Karnelis Kewa Ama, MANADO: Jean Rizal Layuck, PALU: Reny Sri Ayu, MAKASSAR: Aswin Rizal Haraf 


tta Pandia, LAMONGAN: Adi Sucipto, MOJOKERTO: Abdul Lathif, PROBOLINGGO: Dahlia Ir 


ati, MALANG: Dody Wisnu Pribadi, MADIUN: Runik Sri As 
», JAYAPURA: 8, Jasie Susila Hardianta, MERAUKE: Erwin Edhi Prasetya, AMBON: 


ti, JEMBER: Syamsul Hadi, 


Antonlus Ponco Anggoro, MEDAN: Aufrida Wisni Warastri, M. Hilmi Fala, BANDA ACEH: Mohamad Burhanutin, PEKANBARU: Syahnan Rangkuti, BATAM: Kris Razianto Mata, PADANG: Ingki Rinaldi, JAMBI: Irma Tambunan, BANDARLAMPUNG: Yulvianus Harjono, BANJARMASIN: Defri Werdiono, PALANGKARAYA: Dwi Bayu Radius, BALIKPAPAN: Lukas Adi 


Prasetya, PONTIANAK: Agustinus Handoko 


GM LITBANG: F. Harianto Santoso MANAJER DIKLAT: Tony D. Widiastano 


KANTOR REDAK: 
M8/SK/Menpen/ 


SI UPP/A.7/1985 tanggal 19 November 1985, serta Keputusan 


Palmerah Selatan 26-28, Jakarta 10270 TELEPON: 534 7710/20/30, 530 2200 FAX: 518 $085/548 3581 ALAMAT SURAT (SELURUH BAGIAN): P.9, BOX 4612 
us Pangkopkamtibta No. 103/PC/1969 tanggal 21 Januari 1989 


JAKARTA 12046 ALAMAT KAWAT: Kompas Jakarta 
ANGGOTA SERIKAT PENERBIT SURAT KABAR: No. 37/1955/11/8/2002 PERCETAKAN: PI Gramedia ISSN 0215 - 


PENERBIT: PT Kampas Media Nusantara 


SURAT IZIN USAHA PENERBITAN PERS: SK Menpen Na, 
2074 ISI DI LUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN 


DIREKTUR BISNIS: Hardanto Subagya GM IKLAN: Elly Handojo TARIF IKLAN: Reguler (umumy/display) BW Ro 105.000/mmk FC Rp 197.000/mmk, Klasika Batavia: 1 kolom Ro 50.000/mi: mini (rnin 3brs, maks 12brs) Rp 45:000/baris: dukarita s/d 300 mmk Rp 29.000/mmk- Nusantara: 1 kolom Rp 58.500/mmk, rnini (nvin 3 brs, rnaks 12 bra) Ro 55.000/baris, 


dukacita s/d 300 mmk Rp 46.000/mrnke belum termasuk PPN 106 


MADA 109-110A, JAKARTA 11140 TELEPON: 260 1234, 260 1555 FAX: 260 1611 SENIN S/D JUMAT 08.20-16.00, SABTU 08.20-12.00, MINGGU TUTUP 


LANGGANAN: RP 78.010/BULAN REKENING: BNI 1948 Jakarta Kota Na. 14132806 # BRI Jakarta 


'@ YAYASAN DANA KEMANUSIAAN KOMPAS: Rekening BCA cab Gajah Mada, Jakarta Nernar A/C 012.302143.3 @E-MAIL: kompasigkompas.com 


'# Setiap artikel atau tulisan yang dikirim ke Redaksi hendaknya ditik dengan spasi rangkap, maksimal 5.000 karakter, ditandatangani, dan disertai identitas (kalau ada, cantumkan nomor telepon dan faksimile). Untuk format digital, dikirim ke alamat opinifikompas.com atau opini@kompas.co.id, Setiap artikel/tulisan/foto atau materi apa pun yang telah 
dimuat di harian "Kompas" dapat diumumkan/dialihwujudkan kembali dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian "Kompas", 


WARTAWAN "KOMPAS" SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARASUMBER. 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


pernbayaran di muka, Iklan dukacita untuk dinnuat besok dapat diterima sampai pukul 16.00 WIB | BAGIAN IKLAN: Ji. Palrnerah Selatan 15, Jakarta 10270 TELEPON: 5367 9909, 5367 9599 FAX: 
BAGIAN SIRKULASI (LANGGANAN): JL. GAJAH MADA 194, JAKARTA 111419 TELEPON (LANGSUNG): 250 161 7-18 PABX: 260 1224 DAN 260 
ta No. 0019:01000168308 # Gira Pos: A 134/4 # BCA Jalan Gajah Mada No. 122 B-C-D Jakarta No, 012-203521-4 KHUSUS BAGIAN IKLAN NO. 0123004679 TELEPON (SELURUH BAGIAN BISNIS): 5367 9909 DAN 5367 9599 ONLINE: http//www.kompas.cam 


9080 SENIN S/D JUMAT 08.2: 


100, SABTU 08.30-12.00, MINGGU 13.00-16.09, JL, GAJAH 
PESAWAT 1230 S/D 1239 FAX: 269 1622 


HARGA 


12 KOMPAS, MINGGU, 30 SEPTEMBER 2012 


FOTO PEKAN INI 
Menjaring Sesaji di Kawah Bromo 


i tengah dingin menggigit 
JD sasemunan kat te 

bal, warga Suku Tengger 
mulai membawa sesaji untuk di- 
larung ke kawah Gunung Bromo, 
Kecamatan Sukapura, Kabupa- 
ten Probolinggo, Jawa Timur, di- 
wal Agustus lalu, 
berupa gunungan berisi 
hasil bumi diarak dengan dite- 
rangi obor yang dibawa bo- 
cah-bocah. Walau gelap ti e- 
penuhnya hilang, warga Tengger 
begitu cekatan meniti jalan ber- 
bukit-bukit berpasir sisa erupsi 
tahun lalu. Mereka begitu ber- 
semangat dengan diiringi teta- 
buhan gamelan untuk menyam- 
but datangnya Ritual Yadnya Ka- 
sada. Sebelumnya, sesembahan 
tersebut disucikan dulu di Pura 
Luhur Poten. 

Bagi warga Tengger yang ber- 
agama Hindu, melarung sesaji ke 
kawah Bromo merupakan ben- 
tuk syukur atas hasil panen dan 
ternak kepada Sang Flyang Widi. 

Sementara itu, di Kawah Bro- 
mo, puluhan warga dari luar ka- 
wasan Bromo sudah menunggu. 
Dengan balutan sarung serta 
membawa jaring darurat terbuat 
arung mereka siap ”men- 
curi” persembahan. Dengan ri- 
siko terjatuh ke dalam kawah, 
mereka berdiam di lereng-lereng 
terjal dan menunggu dengan sa- 
bar datangnya sesaj 

Sejak malam hingga pagi men- 
jelang, w: tengger datang per- 
seorangan ataupun berkelompok 
berdoa di bibir kawah dan me- 

" sesaji. Dan, sekejap mata 
tersebut sudah masuk 


"Ayam-ay teriak salah 
seorang warga siap menyambut 
ayam hidup yang akan dilem- 
parkan Warga Tengger ke dalam 
kawah, Lalu warga yang sebe- Terjal 
lumnya berad: uh di bawah 
kawah mendekat. "Lempar! 
Lempar)” teriak mereka, Lalu di- 
lemparlah am  tinggi-tinggi. 
Dan, lagi-lagi jaring ring warga 
menyambar sesaat ayam dilem- 
par, Ayam pun berpindah ke da- 
lam karung, 

Adegan lempar tangkap di bi- 
bir kawah tersebut menjadi ton- 
tonan menarik bagi wisatawan. 
Mereka merasa ngeri dengan ke- 
yang berebut se- 
ah. 

Foto dan teks: 
Bahana Patria Gupta 


Menuju Kawah Bromo Menunggu Sejak Malam 


ap ep ta 
Apakah ”Emas Tibet”? 


As 


, " inyak dil agai "emas 
(Gomanarsa sunu) hitam” karena statusnya sebagai 


23 penggerak perekonomian dunia 


Cendaw 
ngengat yangditemukan di Plate 
dihargai sangat tinggi di China untuk 
obat-obatan. Jamur yartsa gunbu digunakan 
untuk berbagai hal, z 
perangsang (aphrodi ie bagai obat 
untuk rambut rontok, obat kelelahan, dan 
kanker, 

Jamur terbentuk di ulat setelah ulat 
masuk kedalam liang tanah dan berproses 
menjadikepompongselama e 
tahun. Sei 
jamuritu akhir natikan sangulat, Di 
musim panas, jamur itu muncul dalam 
bentuk tangkai tegak. yang kemudian 
dipanen penduduk lokal sebagai hasil bumi 
perdagangan, 

"Emas Tibet” dengan kualitas terbaik 
bisa dijual 'an harga 10.000 dollar AS 
per kilogram talam beberapa 

Samudra | tahun terakhir terus melambung Halini 
Pasifik menyebabkan konflik antardesa karena 
jamur ini menjadi pemasukan utama. 

Selain statusnya sebagai mesin 
ekonomi 

gl lanyangtakubahr 
& “ dengan kualitas terbaik memiliki warna 
keemasan ketika dibersihk: 


Samudra 
Hindia 


Bil Pitzer - wmpitzerGinfoartz.com « Copyright @ 2012 The New York Times Syndicate 
Hasil Tangkapan Ayam Kurban 081212 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS | minGau, 30 SEPTEMBER 2012 


Kebudayaan itu perekat, tetapi 
memberi identitas. Sebagaimana 
halnya tempurung, ia menjadi 
perekat persendian kaki sehingga 
diberi nama lutut. Dan karenanya 
lutut bisa bergerak menjadi 
penyeimbang seluruh tubuh 


manusia. 
OLEH PUTU FAJAR ARCANA 
"—— & THOMAS PUDJO 
WIDIJANTO 


engandaian itu diungkapkan 
P para seniman yang pernah dan 

masih bersentuhan dengan 
lembaga bernama Bentara Budaya 
(Yogyakarta) seperti Made Wianta, 
Yuswantoro Adi, Nasirun, Putu Suta- 
wijaya, Butet Kartaredjasa, dan Sa- 
muel Indratma. Para seniman ini 
menjadi bagian dari pertumbuhan 
Bentara sejak awal tahun 1990-an 
sampai lembaga ini berkembang di 
empat wilayah (Yogyakarta, Jakarta, 
Solo, dan Bali). 

Kalau diandaikan, kata Made Wi- 
anta, jebolan ASRI/ISI Yogyakarta, 
kebudayaan itu seperti tempurung 
yang merekatkan hubungan sen- 
di-sendi, "Ta seperti katup juga, tanpa 
itu seluruh pergerakan sendi-sendi 
kehidupan manusia pincang. Dan he- 
batnya, tempurung itulah yang mem- 
beri identitas sehingga lutut disebut 
lutut dan siku disebut siku,” tutur 
Wianta di sela-sela px n 30 Ta- 
hun Bentara Bu: Rabu (26/9), di 
Jakarta. 

Yuswantoro dan Samuel Indratma 
teringat pada masa-masa awal ber- 
kenalan dengan Bentara. Mereka ber- 
dua bergabung sebagai penonton, ke- 
oba mengajukan pro- 
n dan ditola 
h, ajukan lagi 
berpameran tungg 
antoro. 

Sejak itu Yuswantoro merasa 


kata Yus 


menuju “pertempuran” menjadi se- 
niman ”besar” di Tanah Air seperti 
terbuka. Samuel, Sutawijaya, Wianta, 


dan Nasirun juga memiliki penga- 
laman serupa. "Pokoknya sebelum pa- 
meran di Bentara kami belum sah jadi 
seniman,” kata Sutawijaya. 

Bahkan, seniman sekaliber Butet 
Kartaredjasa juga merasa tumbuh 
bersama Bentara, "Bentara itu aku 
banget. Ini ruang pengolahan diri dan 
membangun e ,” kata Butet. 

Sejak pertengahan tahun 1980-an, 
Butet merasa berproses bersama Ben- 
karta (BBY). Ia 
pernah turut serta riset ke Tuban, 
Jawa Timur, untuk menuliskan ten- 
tang batik kerek. Batik kerek ke- 
an dipamerkan di BBY. ”Tidak 
ada perjanjian apa-apa, senang sajz 
katanya. 


Itulah cara kerja yang khas Ben- 
Yuswantoro merumuskannya 
"open management”. 


tara. 
dengan istilah 


ertian keterbukaan, melainkan juga 
“open” dalam pengertian ngopeni 
bisa diartikan menji 
dan mengelola $ 
Sudah pasti si ambangan terbi 
tara dalam kehidupan dan pergerakan 
kebudayaan tidak saja menghidupkan 
seni-seni rakyat yang terpinggirkan, 
tetapi juga mengangkat para seniman 
pemula menjadi seniman dalam 
pengertian sesungguhnya. 

Selain nama-nama seniman ter- 
sebut, sebagian seniman, terutama 
seni rupa, yang kini berkibar di Tanah 
Air, pernah bersentuhan dengan Ben- 
tara. "Sebut Edi Hara, Heri Dono, 
dan Nyoman Gunarsa, bersentuhan 
juga dengan Bentara,” kata Samuel. 


Seni rakyat 

Seni rakyat, menurut budayawan 
Radhar Panca Dahana, akan menjadi 
acuan dari sumber etika dan nilai-ni- 
lai hidup masyarakat. Jika kesenian 
ini dibia mati bahkan punah, 
akan berakibat pada disorientasi so- 


Pak Gepuk, penemu wayang gepuk. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


aman 


an: Merayakan Suara Harvey 


”Saya masih ingat kira-kira 30 tahun lalu ada seorang anak dibawa 
bapaknya. Pada waktu itu saya bilang anak ini hebat sekali. Tapi, 
saya tidak pernah mengira bahwa ia akan menjadi sebesar ini,” 
kata Bob Tutupoly. Anak itu adalah Harvey Malaihollo. 


KOMPAS/WAWAN HI 


Pekerja menyelesaikan pembuatan pot gerabah di sentra kerajinan gerabah Plered, Purwakarta, Jawa Barat, Senin (24/9). Sejak diresmikannya Tol Cipularang, geliat perekonimian di sentra 


keramik Plered t 


$ menurun, 


TETAP TERTARIK KES 


DISIC 


Di tengah gempuran industri budaya asing yang membanjiri tanah air, kesenian 
tradisional terasa semakin terpinggirkan. Para pekerja seni tradisional harus bersaing 
dengan kehadiran berbagai bentuk seni hiburan populer dari pusat-pusat industri 
kreatif dunia, seperti Amerika, Jepang, India, bahkan Korea. Tanpa dukungan nyata 
dari pemerintah dan masyarakat Indonesia, masa depan kesenian tradisional akan 
punah ditelan zaman. Beruntung 87,7 persen responden mengaku masih tertarik 
menonton kesenian tradisional.Semoga industri hiburan memberi panggung bagi 


kesenian tradisional. (umILITBANG KOMPAS) 


Pengetahuan Kesenian : Ketertarikan Menonton 


N-762 


Metode Jajak Pendapat 


Tradisional(26)..: Kesenian Tradisional (Xx) 


Tidak tahu/ " 
tidakjawab Tertarik 
menonton 


0,4 
| , 


Jalak pendapat dilakukan melalu telepon pada 26-28 September di 12 kota besar, yaitu Jakarta, Bandung, 
“Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Pontianak, Makassar, dan Manado, 
Dengan "sampling error" sebesar 3,6 persen, jajak pendapat in tidak dimaksudkan untuk mewakili seluruh 


pendapat masyarakat. 


sio-kultural. "Anak-anak muda ke- 
hilangan acuan yang dianggap bisa 
jadi pegangan dalam kehidupan kon- 
temporer ini,” kata Radhar, Lantaran 
itulah ia mengapresiasi usaha dari 
lembaga-lembaga kebudayaan yang 
terus berjuang ”menghidupkan” ke- 
senian rakyat. 

Kesadi: ini pula, menurut salah 
satu penggagas Bentara Budaya, Sin- 
dhunata, yang ”menuntun” dirinya 
untuk mendirikan Bentara Budaya 
Yogyakarta pada 26 September 1982 
dengan memamerkan gambar-gam- 
bar wayang karya Citro Waluyo. Gam- 
bar-gambar Citro Waluyo direpresen- 
tasikan sebagai kesenian rakyat yang 
mesti mendapatkan panggung agar 


IPONG PURNAMA SIDHI 


terus tumbuh dan berkembang. 

jak itu napas mengangkat seni 
rakyat seolah menjadi penyemangat 
perjuangan Bentara. Seniman kon- 
temporer, seperti Butet dan Yuswan- 
toro, malah seperti berlomba mem- 
beri masukan pemikiran bahkan ber- 
peran serta dalam kerangka turut 
mengangkat seni rakyat. Beberapa ta- 
hun lalu, kata Yuswantoro, para se- 
niman sep: mengangkat tema 
”kencrung” dalam karya-karya kon- 
temporer, Kencrung, kata Yuswan- 
toro, boleh dianggap sebagai repre- 
sentasi dari seni rakyat yang kini 
hidupnya menderita. “Dan kata be- 
serta latar kebudayaan yang mela- 
hirkan kenerung kemudian terangkat 


Encim Masna 


ndangan pentas gambang ke- 

| romong sudah lama tak da- 

tang, tetapi Encim Masna (87) 

tidak mau berhenti bernyanyi. 

siap aja kalau nyanyi mah, tapi sua- 

ranya udah enggak enak kali, (mulut) 

udah enggak ada pagarnya,” ujar Mas- 
na dengan logat Betawi kental. 

Masna ingin mengatakan, giginya 
sudah banyak yang tangal, tetapi dia 
tetap mau bernyanyi. Endang, anak 
asuh Masna, mengatakan, semangat 
emaknya — masih — menyala-nyala. 
"Orang minta satu lagu, Emak malah 
nyanyi empat lagu. Kalau di atas 
panggung, Emak suka keterusan," 
ujar Endang. 

Begitulah, gambang keromong su- 
dah menjadi bagian dari napas hidup 
Masna. Itu sebabnya dia tidak terlalu 
peduli jalan hidup gambang kero- 
mong yang tidak pernah berlimpah 
materi. Sebagai primadona, hidupnya 
amat sederhana. Dia kini menumpang 
di rumah Endang yang berdinding 


KI 


Rohmat (40) dan Supriyanto (38), dua 
ah 


tari kesenian kobro siswo di rumah s 
Mi 


lahir pada 27 Januari 1960. 


lagi karena direspons oleh para se- 
niman kontempore 

Banyak contoh yang 
Sebelum kini menjadi "industri" rak- 
yat di daerah Purbalingga, Jawa 
Tengah, wayang rumput yang dite- 
mukan dan dikerjakan di pedalaman 
ladang singkong oleh Pak Gepuk di- 
pamerkan oleh Bentara. Sindhunata 
sebagai petualang yang menyusup 
sampai ke pedalaman menemukan 
Pak Gepuk yang kesepian di sebuah 
gubuk di tengah ladang singkong yang 
jauh dari permukiman warga. Sejak 
dipamerkan Bentara tahun 1995, wa- 
yang rumput asal Sawah Gunung, 
Dusun Bantar Barang, Kecamatan 
Rembang, Purbalingga, itu disebut 


seniman kesenian kobro s 
seorang wa 


wayang gepuk. Kini di Purbalingga, 
wayang gepuk ditekuni oleh banyak 
warga sebagai kerajinan khas rakyat 
setempat. 

Contoh lain, kehadiran Masmun- 
dari, seorang ibu pelukis damar ku- 
rung dari Gresik, Jawa Timur. Se- 
belum dipamerkan Bentara tahun 
1987, Masmundari adalah pelukis da- 
mar kurung yang dikerjakan khusus 
pada bulan puasa. Kota Gresik selalu 
dihias oleh damar kurung atau lam- 
pion mulai saat warga menjalankan 
ibadah puasa hingga merayakan Le- 
baran. Sejak pameran di Bentara, 
Masmundari dan seni lukis yang ta- 
dinya untuk menghias damar kurung 
menjelma menjadi karya seni yang 


Terus Bernyanyi... 


batako dan berlantai semen kasar di 
Rawakucing, Tangerang, Banten. 

Hasrat terbesar Masna sekarang 
adalah bagaimana mewariskan ke- 
ahlian menyanyi gambang klasik ke- 
pada generasi muda. Masna pernah 
melatih beberapa anak muda untuk 
menyanyi dan memainkan musik 
gambang klasik. Pelatihan digelar atas 
permintaan Smithsonian Institute. 
Lembaga dari Amerika Serikat itu 
juga merekam album gambang ke- 
romong klasik untuk dokumentasi 
mereka. Setelah itu, Masna tidak tahu 
lagi ceritanya. 
Kobro siswo 

Begitu pula sikap hidup para se- 
niman kobro siswo di Mendut. Mereka 
siap pentas di mana pun dengan ba- 
yaran seikhlasnya. "Pengundang cukup 
menanggung semua biaya transportasi 
dan memberi sumbangan seadanya ke 


kas kami?” ujar Amir Hamzah G2, 
penggagas kobro siswo di Mendut. 


Bayaran paling berharga buat para 
seniman kobro siswo memang bukan 
materi, melainkan perhatian. "Kami 
sudah senang jika ada orang yang 
nonton dan ingin tahu kesenian kobro 
siswo," ujar Indragiri (38), warga 
Mendut. 

Bagaimana para seniman kobro si- 
swo hidup? Mereka hidup dari ber- 
tani, berdagang, atau bekerja sebagai 
pegawai negeri. Kerap kali pengha- 
silan mereka justru digunakan untuk 
memperpanjang napas hidup kese- 
nian kobro siswo. Mereka, misalnya, 
patungan uang untuk memperbaiki 
kostum atau alat musik yang rusak. 

Dalam beberapa hal, para perajin 
gerabah di Plered juga tidak ngotot 
mengejar materi. Bayangkan, sebuah 
jamban bunga dan tempayan besar 
kualitas terbaik yang membutuhkan 
waktu pembuatan minimal satu pe- 
kan mereka lepas dengan harga Rp 
25.000-Rp 45.000. Itu pun masih bisa 
ditawar, Padahal, ketika masuk ke 


KURMORINI 


wo, sedang mencoba melatih gerakan-gerakan 
di Kelurahan Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten 
lang, Jawa Tengah, Rabu (26/9) malam. Kobro siswo adalah kes 


rakat Kelurahan Mendut, yang 


memiliki nilai estetika "tinggi". Ba- 
nyak kolektor yang kemudian mem- 
buru lukisan Masmundari sebagai ko- 
leksi di rumah atau galeri bergengsi. 

Dua contoh tadi membuktikan satu 
hal, seni rakyat sangat luwes me- 
an, Ta ibarat "bahan 
diolah dan dipre- 


kemtisiantiatememulkan jalan bidaps 
nya yang baru seturut perkembangan 
kebudayaan. Ini juga membuktikan 
bahwa kebudayaan tidak terperang- 
kap dalam pengertian kuno dan baru. 
Kuno dan baru hanya pembabakan 
yang menandai jejak sejarah. Pada 
akhirnya presentasi menjadi faktor 
yang amat menentukan. (ABK/EGI) 


Jakarta atau Bali harganya bisa ra- 
tusan ribu rupiah. Budayawan Butet 
Kartaredjasa mengatakan, selama ti- 
dak menemukan panggungnya, seni 
rakyat akan terus menjadi seni ping- 
giran. Dia tidak bisa muncul dan 
dibicarakan orang. Usaha untuk me- 
munculkan seni rakyat, lanjut Butet, 
bukannya tidak ada, melainkan mi- 
nim. Salah satunya dilakukan oleh 
Bentara Budaya. 

Ironisnya, lanjut Butet, ketika me- 
nyembul ke permukaan, seni rakyat 
langsung disambar kapitalisme global. 
Itu terjadi pada batik kerek dari Tu- 
ban. Pasar batik itu memang terus 
melambung. Namun, perajin batik ke- 
rek tetap miskin karena harga 
ditentukan kapitalisme global. 

Usaha memunculkan seni rakyat 
perlu disertai pendampingan. “Seti- 
daknya pendampingan bisa menga- 
rahkan bagaimana perajin harus ber- 
sikap menghadapi kapitalis,” ujar Bu- 
tet. (BSW/DAY/MYR/EGI/TOP) 


14 KOMPAS, MINGGU, 30 SEPTEMBER 2012 


PERJALANAN 


Pagi yang Sepi 


- 
Tn 


FOTO-FOTO: KOMPAS/WAWAN H PRABOWO 


Berkesenian di Taman 


GELIAT SANSHUI, 


ae 


Jam di samping tempat tidur 
sudah menunjukkan pukul 07.00, 
tetapi gedung-gedung tinggi itu 
masih diselimuti kabut tipis. 
Jalanan masih sepi. Kendaraan 
dan manusia yang melintas bisa 
dihitung dengan jari. Udara pagi 
yang dingin di bulan Juli seolah 
membekukan hasrat penduduk 
kota untuk tetap menikmati 
hangatnya peraduan. 


Sejak Dinasti Ming padatan manusia dan kebisingan kota leluhur. Saat pagi dan senja, banyak 
Catatan sejarah menyebutkan, San- serta polusi minim, Sanshui bisa jadi  aktivi berkesenian tumbuh subur 

shui dibangun pada era Dinasti Ming pilihan. di taman kota yang asri, Mereka ber- 

(1526) dan baruresmi menjadisebuah — Seperi latih musik dan tari, ngurt-uri budaya 

kota di bawah Kabupaten Foshan, modern tradi 

uangdong, China, pada Ja- masya 

bangunan kota yang teratu 


at Sanshui nan sunyi adalah 
pelipur i orang yang tinggal di 
persegi tersebut dihuni 440000 sih. Keberadaan kamera CCTV di se- tengah hiruk-pikuk kota besar yang 
Hal ini mungkin yang membuat San- — jumlah sudut kota dan persimpangan — jauh dari keramahan, Di Sanshui, se- 
shui terlihat sunyi, Bandingkan de- jalan raya menjadi potret keakraban mua pendatang dimanjakan oleh ke- 
ngan Jakarta yang luasnya hanya 661 arakat Sanshui dengan perkem-  hangatan dan kemurahan senyum 
kilometer persegi dengan jumlah pen- — bangan teknologi. warga lokal. Di Sanshui, sebentuk 
duduk mencapai 9 juta jiwa. kerinduan tertanam saat meninggal- 
Di sektor transpor Pedagang trai kannya pergi... 
dan sepeda motor mei 
kutan umum sehar 


Pasar Daging 


onal 


I. Di trotoa 
lan pusat perbel n modern, tak 
alan jarang kita menjumpai pedagang tra- 
disional yang menjajakan dagangan- 
nya. Mereka memikul aneka sayur 


peda motor dan mobil 
peda kayuh. Lu: 
yang memadai denga 

tumbuhan kendaraan yang tidak ter- 


OLEH WAWAN PRABOWO 


elama tiga hari, pemandangan 
S tu menjadi sarapan pagi kami 

yang menghuni lantai 15 sebuah 
hotel di jantung Distrik Sanshui, Ka- 
bupaten Foshan, Provir angdong, 
China. Sebuah hotel bintang lima 
harga hotel bintang tiga di Indonesia. 
China ternyata tidak hanya menye- 
diakan beragam produk barang mu- 
rah, tetapi juga pelayanan j 
anshui terletak di tengah Provinsi 
Guangdong, sebelah barat laut dari 
delta Sungai Pearl. Wisatawan yang 
ingin berbelanja mungkin akan sulit 
untuk menemukan tempat yang me- 


lalu tinggi menjadikan kota tersebut 
terbebas dari kemacetan. 

Sanshui adalah distrik yang men- 
jelma menjadi kota kecil jika diban- 
dingkan dengan distrik lain di kota 
Beijing, seperti Chengdu, Wuhan, atau 
Shenzhen, Bagi banyak wisatz 
Sanshui mungkin ha 
karena tidak menghadirkan atraks 
wisata ternama layaknya Tembok 
China atau Taman Yu Yuan yang kaya 
akan arsitektur klasik. Namun, bagi 
mereka yang ingin mencecap mo- 
dernisasi China yang jauh dari ke- 


dan unggas untuk ditawarkan kepada 
para pejalan kaki yang melintas. 
Konsep pasar tradisional-modern, 
yang baru-baru ini tumbuh dan ber- 
kembang di sejumlah kota di In- 
ima hadir di kota kecil 
Sanshui. Lapak yang tertata dan lantai 
yang kering menghadirkan kenya- 
manan bagi para pedagang dan 
pengunjung pz 
M: akat Sanshui juga menjadi 
jendela untuk melihat keteguhan 
bangsa China dalam melestarikan 
seni dan budaya tradisi wa 


muaskan di Distrik Sanshui. Namun, 
mereka bisa pergi ke pusat perbe- 
n kota Guangzhou 
kilometer da 


shui dengan be- 
lantara gedung tinggi tak beda dengan 
Jakarta. Bedanya, di Sanshui tidak 
ditemukan permukiman kumuh yang 
terjepit di antara gedung-gedung. Si 
mua bangunan terlihat tertata dan 
serasi, Sebuah potret tentang keber- 
hasilan ramuan sosialisme China. 
Pertumbuhan Sanshui banyak di- 
dukung oleh keberadaan industri be- 
sar di bidang minuman kemasan, pro- 
duk logam, plastik, kimia, keramik, 
sepeda motor, dan tekstil. Beberapa 
perusahaan yang terkenal dengan in- 
i besar adalah Miangdao Beer, 
Atofena Perancis, Sumitomo Corpo- 


— GRATIS! 


Rabu, 3 Oktober 2012 
17:00-20:00 WIB 
Ballroom, Grand Hyatt Hotel 
Jl. M.H. Thamrin - Jakarta 


Surabaya: Sabtu, 6 Oktober 2012, 


ration Jepang, dan Guangdong Fenglu 14:00-17:00 WIB 
Aluminium Industry. Sebuah univer- r 
sitas tingkat provinsi, Guangdong Nirwana Room, Shangri-La Hotel 


University of Business Studies, juga 
dibangun di kota tersebut. 


Jl. May. Jend. Sungkono 120 - Surabaya 


—...... Hanya sekali setahun! 


dana an 


Info lebih lanjut, 
hubungi IEF: 
Telp: (021) 831 7330 
ext. 113, 103, 114, 116 
Krakatau Room, 14:00 - 16:00 WIB Email: iief@indo.net.id 


FREE WORKSHOP (Jakarta only) 
Write Your Way to Success: 
How to Write Statement 

of Purpose and Study Objective 


Limited Seats ! Register Now ! Blog: iiefedufair.wordpress.com 


Organized by: International Media Partner Sponsored by: 
MANNAHUKRI International HeradEribune TS) 
EDUCATION 
Penjaja Unggas Keliling TOEFL .. GRE Tests 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, MINGGU, 30 SEPTEMBER 2012 


HIBURAN 


”Saya masih ingat kira-kira 30 
tahun lalu ada seorang anak 
dibawa bapaknya. Pada waktu itu 
saya bilang anak ini hebat sekali. 
Tapi, saya tidak pernah mengira 
bahwa ia akan menjadi sebesar 
ini,” kata Bob Tutupoly. Anak itu 
adalah Harvey Malaihollo. 


MERAYAKAN SUARA HARVEY 


p 


ernyataan Bob Tutupoly itu di- 
Pesaan dalam konser ”35 Ta- 
hun Berkarya Harvey Malai- 
hollo—Tetaplah Bersamaku” di Jakar- 


li 
ta Convention Center, Jakarta, Kamis 
(27/9 malam. Bob (72) menjadi bin- 


tang tamu dalam konser tersebut. 
Omongan Bob terbukti. Setidaknya 
malam itu Harvey merayakan 35 
hun karier di jagat tarik suara, 

Suara Harvey terdengar hangat, 
lembut, saat melantunkan lagu 
lamat Datang Cinta” dan "Dara”. Se- 
tiap nada terdengar keluar dari peng: 
hayatan penuh. Ta seperti sedang ber- 
tutur, bercerita, dan membisik ke se- 
tiap telinga hadirin. Suasana terasa 
intim dan akrab. 

Itulah dua lagu pembuka konser, 
Latar panggung hitam, gelap, dan se- 
nyap. Denting piano satu-satu sema- 
kin memberi ruang bagi suara Harvey 
untuk lebih dekat ke telinga penik- 
mat. 

Di panggung hanya tampak Harvey 
dan Andi Rianto sebagai pengarah 
musik, di belakang piano. Mereka 
mengambil posisi di sudut kanan de- 
pan panggung. Harvey terasa begitu 
menyapa, tidak mengambil jarak de- 
ngan penonton. Magenta Orchestra 
ng mengiringi Harvey berada be- 
lakang sekat layar transparan. Dengan 
demikian, Harvey menjadi pusat 
dan terasa hadir bernyanyi untuk ha- 
dirin, 

Dua lagu awal itu sudah cukup 
untuk menunjuk! 
vey Malaihollo. Bahu 
tidak hanya untuk didengar, tetapi 
dinikma k panggungnya bukan 
untuk aksi, melainkan bagian dari 
pengungkapan sang penyanyi ama-sama dikuasai Harvey dengan 

Pada lagu berikutnya pemain bas gat baik. Tidak setiap penyanyi bagian lagu di akhir 1970-: 
masuk. Sua idak lagi sunyi. Sosok mampu menciptakan suasana lewat tetapi, konser ini tidak ter! 
lagu mulai terasa lewat beat-nya. Dari cara merel bernyanyi. Ucapan- bagai konser tembang kenanga 
rentaknya , penonton sudah ter- ucapannya di panggung te Rianto bersama Magenta Oi 
pancing untuk ikut memberi ketukan tan meski mungkin dirancang. Na tidak menggar 
dengan bertepuk. Terasa sekali ke- mun, setidaknya tidak te an nostalgia. Ia menghapus j 
terlibatan emosi penonton, "Masih — bagai basa-basi, Di luar bahasa verbal yang ada pada garapan musik 
ingat a Har- itu, Harvey lebih banyak berkomu- dan menyuguhkan- 
vey memberi pengantar untuk lagu nikasi lewat lagu, seperti yang se arapan baru, Penonton 
1 Kehidupan” yang termuat di harusnya dilakukan penyanyi: sedikit Ying tidak mempunyai referensi lagu 
album Pasti dari Karimata, keluaran — bicara banyak bernyany Harvey versi "original" bisa menik- 


KOMPAS /WAWAN H PRABOWO 


Harvey Malaihollo dalam "Tetaplah Bersamaku” di Plenary Hall, Jakarta Convention Center, Kamis (27/9). 


ing-masing bermain gitar dan 
ikan Mesra”, yang diny mereka diletak- ke 
ma. kandalam konteks latar keluarga yang 
bernyanyi Ta, antara lain, menyebut 


am Titaley, lej 


jumlah bintang tamu lain, seperti Mi- 
Mohede, Sheila Madjid, dan Bob 
Tutupoly. Bob yang sudah bernyanyi 
sebelum Harvey lahir itu mem 
enda — wakan lagu "Aku Sadari” yang pernah 
dibawakan Harvey secara duet dengan 
Dian Pramana Poetra, Bob mendapat 
penghormatan dari penonton dengan 
nyanyi sebagai bagian dari kehidupan tepuk tangan berdiri, Bob, seperti juga 
dan seni su kap inilah yang Harvey, adalah penyanyi yang dikenal 
mengantar Harvey menjadi bintang — karena kualitas suaranya—bukan ka- 
festival. Suara kualitas festival ditam- rena sensasi lain di luar suara dan 
pilkan Harvey lewat lagu seperti "Wa- lagu, Kalau tidak punya suara, mana 
nita” karya bisa Harvey bernyanyi lebih dari 35 
Konser Harvey menghadirkan se- tahun. (BSW/XAR) 


mati, 
Lagu ”Bi 
nyikan Harvey tahun 1977 bers 
Rafika Duri, malam itu dibawakan 
s duet dengan Mikha Tamba- 
yong (18). Mikha yang jangkung itu 
diperjangkung oleh sepatu hak tinggi. 
Harvey pun harus mendongakkan ke- 
la untuk menata 
nya. Kurang se 
Harvey malam itu memang me- 
ngerahkan sanak saudara di pang- 
gung, Termasuk dua anaknya, Joshua 
jamin Malaihollo (21) dan Ben- 
jamin Joshua Malaihollo (8), yang 


1987, 
Anta " dan "Kisah Kehi- 
dupan” tercipta suasana yang berbeda, 


Bukan tembang kenangan 

Konser berdurasi sekitar dua jam 
itu praktis menyuguhkan lagu- 
Harvey di era 1980-1990-an dan « 


keroncong. 
Lingkungan keluarga itu menum- 
buhkan Harvey untuk menyikapi ber- 


hestra 
p musik dengan pen- pi 


Batas Tipis Kejujuran 


ctapa sulitnya menjadi jujur. Orang-orang kerjaannya adalah merawat seorang laki-l 
Bs ik sekalipun senantiasa diuji pada titik” Sehingga ketika si pria tua yang dirawatnya 
itu, Ketika mereka dit an pada pi- 


ngompol di celana dan harus dibersihkan, Razich 
lihan sulit: melindungi orang yang disayangi. anik dan menelepon semacam penasihatagama. 
Dalam kehidupan pasangan Simin dan Nader, 


"Apakah saya berdosa kalau harus member- 


tamaYibun 


KOMPAS/PRANS SARTONO 


Salamander Bigband dengan konduktor Dieter Mack dalam Tribute to Peter Herbolzheimer di Goethe Institut, Jakarta, Minggu (23/9). 


Sm juga. Bigband dari Bar 1- 
dung itu memainkan lagu 
Beatles, "Norwegian Wood”, de- 
ngan tanda birama 4. Padahal, 
dalam versi Beatles, lagu itu 
menggunakan birama 3. Efeknya, 
”Norwegian Wood” terasa unik, 
aneh seperti tembang. Namun, 
justru di situlah letak menarik- 
nya. Ada rasa baru, 

Salamander Bigband juga me- 
mainkan "Sunda Jive” komposisi 
Dieter Mack, yang malam itu 
menjadi konduktor. Ada ele- 
men-elemen pentatonik yang ja- 
rang disuguhkan sebuah bighand 
jazz, Begitulah Salamander Big- 
band dalam Tribute to Peter Her- 
bolzheimer di Goethe Institut, 
Jakarta, Minggu (25/0) malam. 
Mungkin, mereka terbawa oleh 
semangat pencarian warna baru 
yang dibawa Peter Ferbolzhei- 
mer, seniman jazz Jerman yang 
karyanya dirayakan Salamander 
Bigband malam itu. 

Peter Herbolzheimer (1935- 
2010) boleh jadi kurang dikenal 
penikmat jazz di Indonesia. Se- 
tidaknya nama itu kalah "serem? 
dengan legenda bigband seperti 
Duke Ellington, Count Basie, 
atau Glenn Miller. Devy Ferdi- 
anto, konduktor Salamander 
(malam itu tak tampil), memang 
sudah mewanti-wanti bahwa Sa- 
lamander akan menyuguhkan ra 
sa modern, bukan ”trad”-isional. 

Herbolzheimer memasukkan 
rasa rock, R&B, dan latin dalam 
bigband. Pada era akhir 1960-an, 
dia mencoba menemukan warna 
baru dalam bigband. "Dia ingin 
membuat bigband yang sedikit 


lain daripada yang lain. Dia 
menggabungkan unsur rock, 
R&B, dan latin dalam satu konsep 
baru,” kata Mack, musisi Jerman 
yang lama mengi di 
dung. 
Herbolzheimer, 
mungkin terpeng 


kata Mack, 
ruh oleh grup 


Tears yang terkenal pada akhir 
1960-an. "Dia mencoba mem- 
bawa permainan musik seperti 
mereka itu pada bentuk big- 
band” kata Mack. 

Rasa R&B itu, misalnya, ken- 
tara pada lagu "Superstition” mi- 
lik Stevie Wonder yang menam- 
pilkan vokal Gail Satiawaki, Ra- 
muan latin dan blues terasa pada 
komposisi Herbolzhemier berju- 
dul "Blues in Latin,” Pada kom- 
posisi ini, Salamander Bigband 
menampilkan perkusi berupa 
kendang sunda, Sangat unik ka- 
rena kendang sunda bisa bermain 
bebas dalam kepungan bigband. 
“Cocok untuk jaipongan,” ujar 
Mack berseloroh. 


Seksi ”rhythm” 


Secara rasa, bigband Herbolz- 
heimer tak lebih dari rasa yang 
dibangun para legenda bigband 
seperti Duke Ellington, Count 
Basie, atau Glenn Miller, Namun, 
ada satu hal yang membedakan 
Herbolzheimer dari para pen- 
dahulunya, yaitu pada peran sek- 
si rhythm yang mendapat ruang 
cukup luas. Ia menggunakan dua 
keyboard, gitar, bas, drum, dan 
perkusi. Terkesan seperti ada 
band dalam bigband. 

Seksi rhythm ala Herbolzhei- 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


mer itu ditampilkan Salamander 
lewat dua keyboard dari Imelda 
Rosalin dan Rika i, Bra- 
mania Bachtiar (gitar), Roy Bi- 
mantoro (bas), Adya Dhivara 
(perkusi), Augustinus (drum), 
dan Dede Dicky (kendang). 

tiup terdiri di 
fon: Dicky Ampouw, Joseph Si- 
naga, Matt Ashworth, Er 
Chandra, dan Bonny Buntoro. 
Trompet: Brury Effendi, Andri 
Hadiyono, Oki Dirgualam, dan 
Egi Bayu Pratama. Trombon: An- 
driyanto Haryanto, Agus Suher- 
man, Ivan Indramsyah, dan Arief 
na, Mereka didukung pe- 
nyanyi Nenden Syintawati dan 
Gail Satiawaki. Seksi tiup logam 
pada komposisi-komposisi ter- 
tentu berperan lebih sebagai ak- 
sen. 

Pada lagu "All Blues” milik 
Miles Davis, misalnya, bas elek- 
trik berperan sebagai instrumen 
solo pembuka. Lalu trompet ke- 
mudian trombon, gitar, saksofon, 
dan piano berperan sebagai solis. 
Pada "All Blues”, Herbolzheimer 
tampak jelas membuat aran- 
semen sebagai landasan untuk 
menonjolkan permainan solo 
instrumen-instrumen tersebut, 
Salamander membawakan kom- 
posisi tersebut dalam durasi s 
kitar 15 menit dan tidak mem- 
bosankan. 


ek N 


“Swing” 

Peter Herbolzhemier juga ma- 
sih menggunakan unsur swing 
yang didewakan penikmati jazz 
“rad”, seperti pada lagu "Just 
Like That” yang menampilkan 
tenor saksofon sebagai solis dan 


pada lagu jazz standar ”T Wish 
You Love” lewat vokal Nenden 
ang cukup berani berimprovi- 
sasi di nada-nada tinggi. Jejak 
rasa swing itu sekaligus menun- 
jukkan bahwa Ferbolzheime 
ga belajar dan terpengaruh kuat 
oleh Basie dan kawan-kawan, 
Setiap bigband memang mem- 
karakter sound yang spe- 
sifik. Count Basie, selain kuat 
dalam rasa blues, juga dicirikan 
dengan adanya gitar rhythm dari 


Freddie Green. Gitar Frddie 
jadi bagian penting dari 
swing machine”, mesin peng- 


swing yang sangat kuat 
band Count Basie, Da- 
lam tempo yang paling lambat 
seperti ”LiP Darlin” atau tempo 
cepat seperti "Jumping in the 
Woodside”, gitar Freddie Green 
seperti menjadi pengawal rasa 
swing. 

Glenn Miller dicirikan dengan 
keberadaan klarinet alat tiup ka- 
yu yang berada di antara seksi 
tiup logam. Klarinet memberi 
efek sound yang lembut, encer, 
cair, dan mengalir. Karakter itu 
kemudian terkenal sebagai Mil- 
ler's Sound seperti terdengar da- 
lam lagu terkenal merweka, 
”Moonlight Serenade”. Ada pula 
sound khas Brian Setzer Orches- 
tra yang ditandai dengan rasa 
rock 1 roll dari sang leader Brian 


Setzer, gitaris rock. 

Peter Herbolzheimer me- 
nawarkan rasa ”muda” dalam 
garapan musiknya. Dan, Sala- 


mander dengan menawan seperti 
menyampaikan salam hangat 
Herbolzheimer kepada penikmat 
jazz muda malam itu. (XAR) 


kejujuran itu tampil gamblang di ruang peng: 
adilan perceraian, yang sekaligus menjadi adegan 
pembuka yang memikat. Pasangan suami istri ini 
saling berdebat di hadapan hakim agama dengan 
blak-blakan. Awal yang menjanjikan untuk s 
buah potret jujur tentang persoalan kesetaraan, 
jender, agama, bahkan kelas sosial di sebuah 
negara teokrasi, 

ebuah film keluarga, bukan politik: 
pun sederhana. Namun sutradara 
wa seluruh 


1 ke dalam per 
dan panjang tentang keterbatasan manus 
adegan awal hingga akhir, kita dihadapkan tanpa 
henti pada ketidakpastian. Tapi bukankah itu 
esensi kemanusiaan? Setiap keput an di- 
hadapkan dengan ketidakpastian b: 

Ketika upaya pasangan Simin (Leila Hatami) 
dan Nader (Peyman Moadi) selama 1,5 tahun 
untuk memperoleh visa ke luar negeri dika- 
bulkan, persoalan baru muncul. Nader tidak 
ingin meninggalkan ayahnya yang sudah renta 
dan terkena alzheimer, sehingga memutuskan 
untuk tinggal di Iran. Sementara sang istri ber- 
sikeras ingin meninggalkan Teheran demi masa 
depan yang lebih baik. Putri mereka yang berusia 
1 tahun, Termeh ( adi), tidak bisa 
berangkat keluar negeri tanpa i: 
Alhasil, Simin juga tidak mungkin per 
membawa serta putrinya. Semua bertahan pada 
pendiriannya. Tak ada jalan keluar. Simin akhir- 
nya menuntut cerai, meninggalkan rumah dan 
putrinya, dan tinggal bersama ibun 

Kepergian Simin membuat Nader harus jung- 
kir balik mengurus urusan domestik, termasuk 
mencari perawat untuk ayahnya. Datanglah Ra- 
zieh, perempuan dari keluarga miskin yang ber- 
sedia bekerja dengan upah rendah demi mem- 
bantu ekonomi keluarga. Razieh datang dengan 
membawa setumpuk persoalan, termasuk ke- 
hamilannya yang membuatnya cepat lelah, Ia 
juga tidak memberi tahu suaminya yang pem- 
berang, Hodjat (Shahab Hosseini), kalau pe- 


sihkan pria ini?” 
Di tengah kerepotan Razich, Nader, Simin 
menyesuaikan diri dengan situasi barunya, ter- 
jadilah sebuah peristiwa yang ujungnya meng- 
guncang fondasi kedua keluarga ini, keluarga 
Razieh-Hodjat dan keluarga Nader-Simin. 


Gesekan kelas sosial 


Perselisihan di antara kedua keluarga ini me- 
refleksikan gesekan dua kela: al. Razieh dan 
Hodjat mewakili kelas bawah yang naif, kenyang 
dengan diskriminasi, tapi sangat takut akan azab. 
Sedangkan Nader dan Simin mewakili kelas 
menengah yang intelektual, dan punya 
keangkuhan kelas, namun taat hukum. 

Dengan cerdas sutradara Asghar Farh: 
mampu menyuguhkan sudut pandang r 
sing-masing tokoh secara seimbang sehingg: 
simpati penonton bisa terus "berpindah". Adegan 
di pengadilan juga membuka mata tentang pen- 
carian keadilan dalam lingkup hukum yang 
mungkin tidak akrab dalam keseharian kita. 
Lihatlah pada adegan ketika Nader ”diin- 
terogasi” putrinya. ah, apa betul kamu enggak 
bohong sama hakim?” Nader, yang biasanya 
begitu defensif dan rasional dalam memper- 
tahankan pendapatnya, ternyata yampang lumer 
menghadapi sorot mata ang pendiam 
(diperankan dengan b: rina Farhadi 
yang merupakan putri sutradara Asghar Far- 
hadi). 

A Separation, peraih penghargaan Oscar 2012 
untuk kategori film berbahasa asing, bukanlah 
film yang akan membuat mood Anda terbangkit 
dalam riang. Ini sebuah film indah namun 
menyesakkan. Mungkin, penggarapannya yang 
tidak melibatkan pemain Hollywood, suguhan 
ceritanya yang linear, membuat film ini terasa 
"dekat" dan natural, Ibarat menyaksikan te- 
tangga yang sedang dilanda masalah. 

Simak adegan penutupnya yang tak biasa dan 
mengejutkan. Akan lama "membayangi pikiran 
kita tentang batas benar dan salah. (MYR) 


li 


Sutradara/ 
skenario/produs 
Asghar Farhadi 
Pemeran: Leila 
Hatami, Peyman 
Moadi, Shahab 
Hosseini, Sareh 
Bayat, Sarina Farhadi 
Musik: Sattar Oraki 


Film ”A 
Separation” 
karya sutradara 
Iran, Asghar 
Farhadi, peraih 
Oscar 2012 untuk 
film berbahasa 
asing. 


16 


KOMPAS, MINGGU, 30 SEPTEMBER 2012 


SANTAP 


WADAI BANJA 


Wadai atau kue tradisional asal 
Banjar sulit terpisahkan dari 
masyarakat Banjarmasin dan 
daerah lain di Kalimantan Selatan. 


OLEH DEFRI WERDIONO 


enganan yang sebagian besar 
Pp: terbuat dari tepung beras itu 

juga begitu mudah dijumpai sa- 
at Ramadhan, baik yang Ikan di 
pinggir jalan maupun yang digelar di 
Pasar Wadai. Ketika berbuka, sepo- 
tong wadai biasanya disajikan dalam 
piring halus atau piring kecil bersama 
kurma dan secangkir teh hangat. 
sepotong wadai dijual ber- 
mulai ribuan, seperti sepotong 
kecil ipau seukuran bungkus rokok 
ang dihargai Rp 5.000, sepotong pu- 
»lat Rp 18.000, hingga satu buah 
bingka berukuran hampir sebesar pi- 
ring yang harganya mencapai Rp 
30.000. 

Seperti di Pasar Wadai yang tahun 
ini menempati lokasi di Jalan Pang- 
lima Sudirman di pinggir Sungai Ma 
tapura, Banjarmasin, penganan ini 
disajikan cukup mencolok di antara 
menu masakan lain. Tampak di tem- 
pat itu Banjar, seperti 
karih (kare) daging kambing dan ane- 
ka masakan ikan haruan (ikan gabus), 
saluang, dan udang yang sebagian 


besar dimasak dengan cara dipang- 
gang, 
”Pada umumnya wadai selalu ada di 


Pada hari 
ada, namun s: 


“ warga kompleks 
i-hari beke 
il, Selasa (14/8). 
lah Akhmad Ariffin (53), salah 
satu pembuat wadai di Gang Cempaka 
III, Kayu Tangi, yang lebih dari 27 
tahun bergelut dengan penganan tra- 
disional tersebut. Selama ini, ia ber- 
jualan di depan gang rumahny: 

ffin, pada hari biasa 
banyaknya pesanan tidak tentu, tetapi 
saat Ramadhan Ariffin h mem- 
produksi hingga 18 ceper wadai aneka 
jenis, 8 ceper kotak lapis india, dan 40 
'buah bingka. 

Ceper adalah sejenis cetakan ter- 
buat dari aluminium. Bentuknya se- 
perti loyang bulat dengan diameter 
35-40 sentimeter dengan tinggi din- 
ding keliling Pata 8 ane 
Bentuk 
pat. Jer 
mencetak lapis pandan, lapis 
india gula aren cokelat, dan hula-hu- 
la. 

Dinakhodai langsung oleh istrinya, 
Halimatus Sa'diah (46), Ariffin mulai 
membuat wadai sejak pagi. Sekitar 
pukul 10.00, sejumlah wadai dengan 
merek "Hj Atus", seperti jenis puteri 


Halim yang 
ai pegawai 


negeri 
Adal 


ang talas, kararaban, 
sari muka lakatan, sari muka hijau, 


sudah jadi. Satu jam kemudian, wadai 
pesanan sudah mulai dikemas dal 
kotak kardus sebelum didistribusi- 
kan, 


Tepung beras dan gula 


Sebagian besar wadai dimasak de- 
ngan cara disumap (kukus) 
m kecuali bingka yang dioven. 
Bahan yang digunakan untuk mem- 
buat satu wadai dengan lainnya ham- 
pir mirip. Bahan utamanya adalah 
tepung beras dan gula. Dan yang 
menarik, bahan yang dipakai tidak 
berubah sejak dulu. 

Puteri selat, misalnya, terbuat dari 
tepung beras, gula merah, gula pa 
kelapa parut, santan, dan telur. Se- 
mentara amparan tatak pisang ter- 
buat dari tepung beras, santan, pisang 
talas, garam, dan gula pasir, Begitu 
pula pelangi tiga warna dibuat dari 
tepung beras, gula, santan, pudak sta- 
gal (daun suji). 

Menurut Ariffin, untuk memper- 
tahankan rasa, ia memilih bahan yang 
didatangkan langsung dari daerah 
penghasil. Misalnya, gula aren di- 
peroleh dari Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan, salah satu daerah yang ber- 
j 130 kilometer dari arah 
utara kota Banjarmasin. 

Dengan mendatangkan langsung, 
kesegaran gula lebih terjamin. Ku- 
alitas gula juga lebih bagus ketimbang 
yang dibeli dari pasar yang biasanya 
telah disimpan cukup lama di gu- 
dang, 

Begitu pula untuk tepung, 
milih membuat sendiri. Be 
dipakai adalah beras lokal jer 
unus yang digiling. Alasan pemakaian 
tepung beras lokal ini untuk men- 
apalagi masyarakat 
Banjar sangat menyukai beras lokal 
ketimbang beras unggul. "Jika beli 
tepung yang sudah jadi, belum tentu 
itu terbuat dari beras lokal,” ucap- 
nya. 

W: hari, se- 
perti bingka dan kue lam. Semen 
wadai lain akan berubah ras 
segera disantap. 


jika 


FOTO: KOMPAS/DEPII WENDIONO 


Wadai atau kue 
tradisional Banjar, 
tak terpisahkan 
dalam kehidupan 


Halimatus Sa'diah 
(40), salah s 
pembuat 
Banjarmas 


DAPUR KITA 


Hidangan dari Singkong 


OLEH TUTI SOENARDI 


ingkong bis: is 
luruh Nusantara. Bis i 
jadikan tepung cassava, 


tepung tapioka, gaplek, getuk, 
bahkan makanan pokok. Hidang- 
an singkong juga bisa divaria- 
sikan sebagai kudapan modern. 
Mari kita manfaatkan pangan lo- 
kal kita untuk variasi makanan 
pokok ataupun kudapan. 


Rainbow Singkong 


52 


Untuk: 12 potong 1 porsi: 


kalori Rainbow Singkong 


Bahan: 
- 500 gr singkong parut 


- 300 gr kelapa parut 7. Hidangkan. - 150 gr tepung terigu 


- 150 gr gula pasir 


- 1 btr kuning telur ayam 


- 200 ml air Beignets the - Lsdt baking powder 


- sdm Agar agar bubuk 


Cassava Saus keju 


200 ml s 


Su 


- 20 gr terigu 
Untuk-16 potong - 20 gr margarin 

langi : merah, jingga, kuning, hi- 1 potong-141 kalori - 150 ml susu cair 
jau, biru, ungu. Bahan: - 80 gr keju parut 
Cara membuat: - 250 gr singkong, dikukus, di- - 1 sdt mustard 

1. Campur jadi satu di mang- — haluskan - Garam merica secukupnya 
kuk: singkong parut, kelapa, dan -75 gr gula pasir Cara membuat: 
gula pasir, beri garam dan vanilli, - 50 gr keju parut 1 Campur singkong yang su- 
aduk rata. - 10 gr margarin dah dihaluskan dengan gula, 

2. Masak agar-agar dengan 200 - Minyak untuk menggoreng margarin, dan keju, aduk rata, 
ml air hingga mendidih, lalu tu- — Adonan pembalut: dicetak tipis setebal 2 cm, di- 


ang ke adonan singkong, aduk 
rata. 

. Bagi adonan singkong men- 
jadi 6 bagian, masing-masing di- 
beri warna merah, jingga, kuning, 
hijau, biru, ungu. 

4. Siapkan loyang persegi pan- 
jang (loyang loaf) olesi dengan 
minyak, masukkan adonan ber- 
warna ungu, ratakan, kemudian 
masukkan adonan warna biru, 
ratakan kembali, lakukan selan- 
jutnya berurutan untuk adonan 
sisanya warna hijau, kuning, jing- 
ga, dan terakhir warna merah. 


potong jadi 12 iris, sisihkan. 

2, Buat adonan pembalut: 

Campur tepung, baking po- 
wder, dan telur, aduk rata, tuangi 
susu sedikit demi sedikit sampai 
habis dan rata, 

8. Panaskan minyak goreng 
celupkan irisan singkong pada 
adonan pembalut lalu digoreng 
san hingga kuning kecoklatan, ang- 

kat, sisihkan. 
4, Buat saus keju: 
Panaskan margarin di wajan, 
A masukkan tepung terigu, aduk 
rata, beri mustard, tuangi susu 


“ 
5. Kukus adonan yang sudah an sedikit demi sedikit sampai habis 
dimasukkan ke loyang selama le- sambil terus diaduk, masukkan 
bih kurang1 jam/ hingga matang, 4 keju, garam, merica, aduk sampai 
angkat, dinginkan. mendidih, angkat. 
6. Setelah dingin baru dipo- Beignets the Cassava 5. Hidangkan beignets sing- 


tong-potong. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


kong dengan saus keju. 


— SSEREMONITAS— 


Oxford Business Group Tanda Tangani MoU dengan 
Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia 


xford Business 
Group (OBG) telah 
menandatangani 


Memorandum of 
Understanding (MoU) 
mengenai kerja sama 
penelitian untuk enam tahun 
berturut-turut dengan Badan 
Koordinasi Penanaman 
Modal Indonesia (BKPM) 
dalam persiapan untuk 
proyek baru OBG. Melalui 
MOU ini, OBG akan memiliki 
akses terhadap sumber daya 
ahli dan riset yang dimiliki 
BKPM, yang akan digunakan 
untuk menyusun data “The 
Report: Indonesia 2013”. 


Laporan tersebut adalah panduan ekonomi dan investasi tentang Indonesia yang didukung dengan penelitian BKPM, Kadin, Lubis 
Santosa & Maramis, dan Pricewaterhouse Coopers (PWC). Laporan ini akan memberikan analisis mendalam mengenai upaya Indonesia 
untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu negara tujuan investasi asing di kawasan ASEAN yang kompetitif. Panduan ekonomi ini 
akan menandai kiprah tahun keenam OBG di Indonesia dan akan tersedia dalambentuk cetak dan online. (/VTOI 


President Univer: 
Mengadakan Seminar “The Young Money Makers” 


ertempat di Jababeka Education 
Park, Presiden Direktur Cipaganti 


Tr TJ 
r- 


Penjel. 


ty- Cipaganti Group 


Group Andianto Setiabudi 
menjadi narasumber pada acara rutin 
tahunan di President University yakni 
Entrepreneurship Expo 2012. Melalui 


tema “The Young Money Makers" dengan 


tagline “Encouraging Entrepreneur 
Spirit in You”, disampaikan pengenalan 
tentang kewirausahaan menghasilkan 
uang bukan berarti berorientasi hanya 
pada uang, mindset atau cara berpikir. 


san pengaruhnya terhadap kesuksesan Entrepreneur 


Muda, tips and trik, persiapan memulai bisnis, pengendalian 
risiko dan pengembangan usaha juga ada. Seminar ini bertujuan 
membentuk wirausaha muda yang cerdas, mampu menciptakan 


produk maupun jasa yang inovatif, kreatif, serta berorientasi tidak 


hanya pada kuantitas. Selain itu, agar mereka mampu memberi 
kontribusi bagi hangsa. Dunia pendidikan sebagai wadah utama 
peningkatan kualitas sumber daya manusia diharapkan dapat 
menciptakan sumber daya entrepreneur terbaik yang dapat 
bermanfaat bagi masyarakat luas. "/VTOJ 


| (PT Daekyo Indonesia Meluncurkan 
Eye Level Matematika 
'T Daekyo 
P Indonesia 
mengumumkan 


kepada masyarakat 
mengenai perubahan 
nama Enopi menjadi 
Eye level dan 
meluncurkan produk 
terbarunya, Eye Level Matematika (2/9). Dengan produk baru 
ini dalam dunia pendidikan Indonesia, PT Daekyo Indonesia 
yakin bisa melanjutkan keberhasilan program Eye Level Math 
dan Eye Level English yang telah ada. Program ini membantu 
pemahaman anak-anak Indonesia akan pelajaran Matematika 

£ dan bahasa Inggris. Peluncuran program ditandai dengan 

! pemukulan gong oleh Country Manager PT Daekyo Indonesia 
Joseph Lee. Selanjutnya, diikuti pemotongan pita oleh General 
Manager of Daekyo Korea Headguarter Rooney Kim, Lembaga 
Bahasa Internasional UI Grace Wiradisastra, dari Grasindo Maria 
Silabakti, dari Percetakan Gramedia Printing Hidayat Setiawan 
dan Cynthia, serta perwakilan Eye Level Learning Centerdi 

! Indonesia Kardjono. Untuk peluang bisnis, dapat menghubungi 

£ 021-52920911 P/VTOI 


| 
| 
| 
| 
i 
| 
' 
| 
| 
| 


KOMPAS, MINGGU, 30 SEPTEMBER 2012 


17 


@3 KONTAK & KILASAN PERISTIWA 


ANTARA TIKUS 
SAWAH DAN 
"TIKUS BERDASI" 


Lebih sulit mana 
membasmi tikus 
atau memberantas 
korupsi? 
Tikus-tikus sawah 
sungguh cerdik, 
taktis bersiasat 
untuk bertahan 
hidup di musim 
kemarau panjang. 


ikus-tikus punya ca- 
ra sendiri untuk men- 

I cari tempat tinggal di 
musim kemarau. Lahan persa- 
wahan yang mulai mengering dan 
tandus segera mereka tinggalkan. 
Uniknya, tikus-tikus ini justru me- 
milih rel kereta api sebagai rumah 
baru, 

Rel kereta menjadi lokasi paling 
nyaman bagi si tikus yang suka ling- 
kungan berair, Mereka mengandal- 
kan kelangsungan hidup dari air bu- 
angan kereta di sepanjang jalur pan- 
tai utara Jawa. 

Serbuan tikus di rel kereta ini 
membuat petani dan petugas pe- 
meliharaan rel kereta api pusing tujuh 
keliling. Cerdas juga para tikus itu, Jangan-ja- 
ngan tikus-tikus itu berpikir, orang tak mungkin 
membongkar rel kereta hanya untuk memburu 
tikus. 

Akibat ulah si tikus, Kepala Bidang Perkebunan 
Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Ke- 
hutanan Kabupaten Cirebon Ade Hasan sampai 
berkeluh kesah kepada wartawan di Cirebon, Sabtu 
(29/9), seperti dikutip kantor berita Antara. 

Kecerdikan tikus menyiasati musim kemarau 
membuat jumlah kawanan hama pertanian ini terus 
naik. "Tikus kuat bersarang dan bertahan hidup 
sepanjang rel kereta, Begitu masuk musim tanam, 
tikus akan menyerang padi usia muda dan tebu baru 
tanam,” kata Hasan. 

Migrasi tikus ke rel kereta ini juga terpantau oleh 
petugas pemelihara rel kereta, Rusdi. Rusdi angkat 


tangan menyaksikan serbuan tikus di sepanjang rel 
kereta mulai dari Pegambiran, Kota Cirebon, hingga 
perbatasan Jawa Tengah, 

"Pada musim hujan jumlah tikus di rel kereta 
akan berkurang karena sawah mulai ditanami. 
Diperkirakan karena kesulitan makanan mereka 
sekarang bertahan di rel,” katanya. 

Ternyata mengusir tikus di rel kereta sama 
sulitnya memberantas "tikus-tikus berdasi” yang 
tidak bersembunyi. (WKM) 


PERTEMUA 


7... N 


KOLEKSI PRIBADI 


Jejaka Jawa-Makassar, 41, 170/70, Is- 
lam, SLTA plus, komikus dan pelukis 
kaligrafi, ramah, agak pendiam, sabar, 
Jujur, setia, taat, tanggung jawab, pe- 
nyayang, perhatian, pengertian, terbu- 
ka, humoris, apa adanya, sehat jas- 
mani rohani, tidak judi/miras/narkoba, 
senang gambar, baca, serius, siap ni- 
kah, Jakarta. 
Merindukan gadis, 25-35 th, min 
160/seimbang, Islam, SLTA/S-1, kar- 
yawati/wiraswasta/mahasiswi, ramah, 
keibuan, supel, sabar, jujur, setia, 
tanggung jawab, penyayang, perhati- 
an, pengertian, terbuka, humoris, se- 
hat jasmani rohani, tidak narkoba, me- 
nerima apa adanya, serius, siap nikah. 
K-177/09/12 


Janda Jawa, 54, 158/56, Islam, D-1, 
wiraswasta, manis, keibuan, sederha- 
na, ramah, supel, sabar, jujur, setia, 
tanggung jawab, penyayang, perhati- 
an, pengertian, terbuka, humoris, tidak 
materialistis, apa adanya, sehat jas- 
mani rohani, senang olahraga, masak, 
wisata, serius, siap nikah, Jakarta. 
Mendambakan duda, 60-65 th, min 
160 cm, Islam, min SLTA plus, pensiun 
PNS/swasta/TNI-Polri/wiraswasta, 
sabar, jujur, setia, tanggung jawab, pe- 
nyayang, perhatian, pengertian, terbu- 
ka, humoris, sehat jasmani rohani, ti- 
dak materialistis, tidak judi/miras, 
menerima apa adanya, serius, siap ni- 
kah, 

K-178/09/12 


Gadis Tionghoa, 33, 169/50, Kristen, 
S-1, karyawati swasta, sabar, jujur, 
setia, tanggung jawab, penyayang, 
perhatian, pengertian, terbuka, humo- 
ris, apa adanya, sehat jasmani rohani, 
senang nonton, baca, olahraga, musik, 
serius, siap nikah, Bandung, 

Mencari jejaka, min 35-45 th, min 
170/seimbang, Kristen/Katolik, min 
S-1, kerja tetap/swasta, sabar, jujur, 
setia, tanggung jawab, penyayang, 
perhatian, pengertian, terbuka, humo- 
ris, sehat jasmani rohani, tidak me- 


N 


okok/judi/miras/narkoba, menerima 
apa adanya, serius, siap nikah, 
K-179/09/12 


Janda Jakarta, 53, suami meninggal, 
tanpa anak, 160/45, Islam, D-2, wi- 
raswasta dan pendidik, berjilbab, pu- 
tih, cantik, menarik, sederhana, ramah, 
sabar, jujur, setia, tanggung jawab, pe- 
nyayang, perhatian, pengertian, terbu- 
ka, humoris, apa adanya, sehat jas- 
mani rohani, senang masak, serius, 
siap nikah, Bekasi. 

Menginginkan duda, maks 57 th, istri 
meninggal, maks satu anak, 170/se- 
imbang, Islam, S-1/D-2, karyawan 
PNS/swasta, sabar, jujur, setia, tang- 
gung jawab, penyayang, perhatian, 
pengertian, terbuka, humoris, sehat 
jasmani rohani, tidak merokok/ju- 
di/miras, menerim apa adanya, serius, 


siap nikah, 
K-180/09/12 


Janda Jawa, 32, 154/48, Islam, D-3, 
karyawati swasta, sawo matang, ma- 
Nis, sederhana, mandiri, sabar, jujur, 
setia, tanggung jawab, penyayang, 
perhatian, pengertian, terbuka, humo- 
ris, apa adanya, sehat jasmani rohani, 
tidak materialistis, senang baca, ta- 
naman, musik, olahraga, wisata, se- 
rius, siap nikah, Yogyakarta. 
Menghendaki jejaka/duda, 30-45 th, 
WNI/WNA (mengerti bahasa Indone- 
sia), min 160/seimbang, Islam, min 
SLTA, kerja 
tetap/PNS/BUMN/TNI-Polri/swas- 
ta/wiraswasta, dewasa, sabar, jujur, 
setia, tanggung jawab, penyayang, 
perhatian, pengertian, terbuka, humo- 
tis, romantis, sehat jasmani rohani, 
tidak judi/miras/narkoba, menerima 
apa adanya, serius, siap nikah. 
K-181/09/12 


Jejaka Tionghoa, 45, 172/70, Katolik, 
S-1, karyawan swasta, sabar, jujur, se- 
tia, tanggung jawab, penyayang, per- 
hatian, pengertian, terbuka, humoris, 
apa adanya, sehat jasmani rohani, ti- 
dak judi/miras/narkoba, senang baca, 
olahraga, nonton, serius, siap nikah, 
Bekasi. 
Merindukan gadis Tionghoa/Jawa, 
25-35 th, min 150/seimbang, Katolik, 
min SLTA, karyawati/wiraswasta, sa- 
bar, jujur, setia, tanggung jawab, pa- 
nyayang, perhatian, pengertian, terbu- 
ka, humoris, apa adanya, sehat jas- 
mani rohani, tidak materialistis, me- 
nerima apa adanya, serius, siap nikah. 
K-182/09/12 


Janda Jawa, 50, tanpa anak, 155/59, 
Islam, D-3, wiraswasta, sawo matang, 


berjilbab, menarik, sabar, jujur, setia, 
tanggung jawab, penyayang, perhati- 
an, pengertian, terbuka, humoris, apa 
adanya, sehat jasmani rohani, senang 
koresponden, serius, siap nikah, Ja- 
karta, 
Mengharapkan duda/jejaka, maks 60 
th, min 160-175/seimbang, Islam, S-1, 
pensiunan PNS/swasta/wiraswasta, 
sabar, jujur, setia, tanggung jawab, pe- 
nyayang, perhatian, pengertian, terbu- 
ka, romantis, humoris, sehat jasmani 
rohani, tidak merokok/judi/miras, me- 
"nerima apa adanya, serius, siap nikah, 
Jabodetabek. 

K-183/09/12 


Gadis Tionghoa, 40, 155/50, Katolik, 
S-1, karyawati swasta, sederhana, sa- 
bar, jujur, setia, tanggung jawab, pe- 
nyayang, perhatian, pengertian, terbu- 
ka, humoris, tidak materialistis, apa 
adanya, sehat jasmani rohani, senang 
wisata, olahraga, serius, siap nikah, 
Jakarta. 
Mendambakan jejaka Tionghoa, min 
39-47 th, min 160/seimbang, Kato- 
Tik/Kristen, min SLTA, kerja 
ttetap/swasta/wiraswasta, dewasa, 
sabar, jujur, setia, tanggung jawab, pe- 
nyayang, perhatian, pengertian, terbu- 
ka, humoris, sehat jasmani rohani, ti- 
dak judi/miras/narkoba, menerima apa 
adanya, serius, siap nikah. 
K-184/09/12 


Gadis Sulawesi-Jakarta, 39, 150/45, 
Kristen, SLTA, karyawati swasta, ku- 
ning langsat, mandiri, supel, sabar, ju- 
jur, setia, tanggung jawab, penyayang, 
perhatian, pengertian, terbuka, humo- 
ris, apa adanya, sehat jasmani rohani, 
tidak materialistis, tidak merokok/ju- 
di/miras/narkoba, senang wisata, s- 
rius, siap nikah, Jakarta. 
Mencari jejaka/duda, 45 th, tanpa 
anak, min 160-170/seimbang, Kristen, 
min D-3, kerja tetap/wiraswasta, ma- 
pan, sederhana, sabar, jujur, setia, 
tanggung jawab, penyayang, perhati- 
an, pengertian, taat, terbuka, humoris, 
romantis, sehat jasmani rohani, tidak 
merokok/judi/miras/narkoba, meneri- 
Ima apa adanya, serius, siap nikah. 
K-185/09/12 


Gadis Tionghoa, 47, 160/60, Katolik, 
D-3, baik, manis, sabar, jujur, setia, 
tanggung jawab, penyayang, perhati- 
an, pengertian, terbuka, humoris, apa 
adanya, sehat jasmani rohani, senang 
masak, baca, musik, serius, siap nikah, 
Jakarta. 

Menginginkan duda Tionghoa, 47-55 
th, min 160/seimbang, Katolik/Kris- 
ten/Buddha, min SLTA, kerja 


tetap/swasta/wiraswasta, mapan, sa- 
bar, jujur, setia, tanggung jawab, pe- 
nyayang, perhatian, pengertian, terbu- 
ka, humoris, sehat jasmani rohani, ti- 
dak merokok/judi/miras/narkoba, me- 
nerima apa adanya, serius, siap nikah. 
K-186/09/12 


Gadis Tionghoa, 37, 152/43, Buddha, 
SLTA, karyawati swasta, sabar, jujur, 
setia, tegas, tanggung jawab, penya- 
yang, perhatian, pengertian, terbuka, 
humoris, apa adanya, sehat jasmani 
rohani, tidak materialistis, senang ba- 
@@, musik, olahraga, wisata, masak, 
serius, siap nikah, Sukabumi. 
Menghendaki jejaka Tionghoa, 37-45 
th, min 160/seimbang, Buddha/Kato- 
lik/Kristen, min SLTA, kerja 
tetap/swasta/wiraswasta, sabar, jujur, 
setia, tanggung jawab, penyayang, 
perhatian, pengertian, terbuka, humo- 
Tis, sehat jasmani rohani, tidak me- 
rokok/judi/miras/narkoba, menerima 
apa adanya, serius, siap nikah. 
K-187/09/12 


PERSYARATAN 


BAGI ANGGOTA 


@ Ditulis/diketik di atas kertas follo 

@ Usia minimal: jejaka 27, sadis 25, 

duda/fanda bebas 

4 Data iri: status, suku, usia, TE/BB, 

agama, pendicikan, profesi, sifat pribadi, 
hobi, 

@ Lampirkan fotokopl KTP, fotokopi surat 
kematian/cerai (untuk status 
duda/janda). 

& Alamat Jelas lengkap dengan kode pos, 

Tulis data pria/Wanita yang dikehendaki 

. Nomor telepan yang bisa dihubungi, 

tanda tangan (sesuai KTP), tanpa biaya, 

“@ Peminat dapat meminta ato dirinya 

dimuat dl rubrik Ini 

4 Data peserta ada di tangan redaksi 


BAGI PEMINAT 


& Bikin surat perkenalan yang langsung 
ditujukan ke nomor peserta yang 

Inginkan, 

mua surat akan dikirim ke ybs, 

Ibalas/tidaknya tergantung dari ybs, 


di 
0 5 


KEPADA VTH: 

Sdr/t: K..v/./09 
PO BOX 4612 
JAKARTA 12046 


KUPON 
PERTEMUAN 


513 


Ba Sebaiknya jangan 


| memberi/meminjamkan 
P sesuatu/uang/barang 
kepada pasangan Anda. 


DI JANTUNG PUSAT KEUANGAN SINGAPURA 


DAN 
"N 


YELANGKONY 


STASIUN MRT SHENTON WAY YANG AKAN 
DATANG, BERADA DI DEPAN PINTU ANDA 


YANG TERBAIK DARI BISNIS DAN HIBURAN BERADA 
DI SATU TEMPAT YANG LUAR BIASA - MARINA BAY 


" Sebuah menara kembar spektakuler yang terdiri dari satu gedung kantor dengan 29 lantai 
dan menara hunian dengan 54 lantai, yang berlokasi di 5 Shenton Way, sebuah alamat yang 


sangat eksklusif 


» Dirancang oleh perusahaan arsitek internasional yang terkenal di seluruh penjuru dunia, UNStudio 


" Dikelilingi oleh berbagai lembaga keuangan, perusahaan internasional, dan landmark penting 
seperti Marina Bay Financial Centre, Asia Sguare, Westin Hotel baru, Marina Bay Sands, dan 


Gardens by the Bay 
" Terdiri dari unit studio, 1, 2 dan 3 kamar Harga mulai dari S$1,000,000 
. Pengembangan yang terlaris di Singapura" 


Tempat : Bromo Room Grand Hyatt Hotel 
Jl MH Thamrin Kav 28 - 30 Jakarta 10350 


Tanggal : 29 - 30 September 2012 (Sabtu Dan Minggu) | Waktu: 11:00 - 19:00 WIB 


EvwySusanti 08158749529 | evy.susanti@cbre.com.sg 
Yuri Mutiara 0878 8015 2211 | yuri.mutiara@savills.com.sg 


www.v-on-shenton.com.sg 
19070 


Dowloper 


Levestmeras (Properties) Pte Lid (Co. Reg. No. 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


ON SHENTON 


SN 


(ASIA SOUARE/ 


marina 


WESTIN HOTEL Boulevard 
(va) 


MARINA BAY 
FINANCIAL CENTRE 


Fast Coost Parkway (ECP) 


GARDENS BY THE BAY 
(BAY SOUTH) 


nnectior CBRE| Eaosyil 


) Dowloper'a Liceeue No. OO9I 1 « Tenuare of Land - 99 years wef 29 November 2011 « Location - Lot OOOROT TS 3 at 5 Shenton Way Expectod Date of Vacunit Pomewion - 31 December 20 


Gambar ilustrasi 


MARINA BAY 


2 
SINGAPORE 
AYER 
DIKEMBANGKAN OLEH 


VIC 


- Eapextod Date of Legal Gompletion - 1 December 2020. Source: URA (july 2012) 


18 


KOMPAS, MINGGU, 30 SEPTEMBER 2012 


OLEH AGUSTINE DWIPUTRI 


Beberapa waktu lalu, 
saya membahas bahwa 
bahkan cinta saja tak 
cukup untuk bekal 
membina rumah tangga. 
Memang benar 
pandangan yang 
mengatakan bahwa kita 
sebagai manusia 
diciptakan untuk hidup 
berpasangan. Sebagian 
besar dari kita masih 
mendambakan menikah 
sebagai bagian dari 
tahapan perkembangan 


hidup. 
N ahwa hidup berumah 
angga dan berkeluarga 
itu mudah, rasanya tidak sepe- 
nuhnya tepat, Terbukti dari ba- 
nyaknya klien atau pasien yang 
membi kan masalah pelik 
rumah tangga mereka, Saya ingin 
membahas lebih lanjut topik ini 
melalui pandangan John Gray 
dalam bukunya What You Feel 


mun, bila dikatakan 


You Can Heal, a Guide for En- 
riching Relationships 1984). 
Jatuh cinta ebuah 


pengalaman yang tak di- 
tahan. Segala sesuatu tampak be- 
gitu mudah. Namun, cinta itu 
tidak cukup untuk terus meme- 
berlangsungnya suatu hu- 
. Diperlukan akal sehat 
dan upaya pendewasaan diri un- 
tuk membuat hubungan dengan 

sangan hidup berjalan lancar. 


Saling rukun dan 


mencocokkan 

Cinta dan kompatibilitas (sa- 
ling rukun dan mencocokkan) 
harus berjalan beriringan 
hubungan dapat t 
Umumnya, pengantin memulai 
perkawinan dengan berbagai ke- 
tidakcocokan. 
berarti bahwa Andi 
an memiliki berbag: 
tujuan sama serta sepakat de- 
ngan ci ra yang diinginkan 
untuk mencapainya, baik sec 
bersama maupun terpisah. Ke 
tika Anda dan pasangan berkem- 
bang ke 
berbagi kesamaan visi untuk diri 
sendiri dan hubungan Anda, 
tentunya akan saling me- 
lengkapi. Anda dan pasangan 
akan saling membutuhkan 
untuk membantu perkem: 
bangan pribadi masing-masing 
dan membuat semuanya menjadi 


lengkap. 

Merasa saling membutuhkan 
dalam suatu hubungan mencip- 
takan gairah dan kegembiraan. 
Awalnya gairah cinta sangat me- 
mikat, tetapi jika hubungan ingin 
terus bertahan harus didasarkan 
pada saling membutuhkan. Ini 
berarti bahwa a Anda me- 
nikmati hidup dan menjadi se- 
seorang sangatlah mirip dengan 
pasangan Anda. 

Setiap hubungan harus ber- 
tujuan dan memiliki arah. Jika 
pasangan tidak berjalan ke arah 
ma dan berkembang ber- 
cinta mereka akan ter- 
koyak. Kemampuan untuk be: 
kerja sama secara rukun ini ber- 
arti mengakui kekuatan setiap 
pihak untuk mencapai sesuatu 
dan pada saat yang sama meng- 
akui kelemahan diri serta bela 
untuk mengubah kelemahan ter- 
sebut menjadi suatu aset. 

Kompatibilitas bukan berarti 
Anda dan pasangan adalah orang 
yang persis sama, Adanya per- 
bedaan justru menciptakan d 
tarik dan saling melengkapi. Ji 
pasangan perkawinan terlalu 
identik, hal itu justru akan mem- 
bosankan. Namun, perbedz 
ng terlalu besar tidak hanya 
sulit menghasilkan « 
keseimbangan, tetapi juga kontlik 


@ «onsuttasi 


MODAL CINTA SAJA 
TIDAK CUKUP 


dan ketegangan hubungan. 
arankan untuk membuat 
daftar mengenai hal-hal yang An- 
da inginkan dari pasangan dan 
dalam hubungan Anda, juga min- 
ta pasangan Anda untuk me- 
lakukan hal sama, Kemudian 
bandingkan daftar tersebut dan 
lihatlah apakah tujuan Anda dan 
pasangan kompatibel. Jika ya, itu 
bisa merupakan pertanda suatu 
awal yang baik. 


Terampil menyelesaikan 
konflik 


Hanya dengan memiliki cinta 
dan kompatibilitas, mungkin hu- 
bungan Anda belum cukup be 
jalan baik kecuali Anda memiliki 

atu tambahan resep lagi, yaitu 
alat dan teknik untuk menye- 
lesaikan konflik dan ketegangan. 
Melalui — pengetahuan — dan 
keterampilan ini, kita dapat 
menghindari munculnya kete- 
gangan emosional dalam hu- 
bungan Anda atau mematikan 
. Teknik yang di- 
ud adalah melakukan du- 
memproses kemarahan 
dan menulis surat cinta. 


1. Teknik duplikasi 


Penggunaan teknik ini dalam 
berkomunikasi dapat melarutkan 
ketegangan emosional antara diri 


dan pasangan. Anda berlatih un- 
tuk 


menirukan/menduplikas 
h yang tengah dikatakan 
Ikan oleh pasangan. Pa- 
sangan juga diminta melakukan 
hal sama jika Anda sedang punya 
masalah, tidak menilai atau 
mengkritik. 

Dengan teknik ini, Anda dan 
pasangan terbiasa mengungkap- 
kan perasaan dan merasakan ke- 
legaan sehingga memungkinkan 
Anda untuk lebih saling mema- 
hami dan menerima. Nama lain 
dari teknik ini adalah echoing 
(mengulang ucapan) dan para- 
phrasing (merefleksikan per 
an) orang yang sedang berbicara 
dengan kita. 


2. Teknik memproses 


kemarahan 

Ini merupakan teknik yang 
efektif untuk melepaskan kema- 
rahan dan mencegah berkem- 
bangnya kebencian dan rasa ber- 
salah pada diri. Ada tiga langkah 
yang harus dilatih pada teknik ini, 
yaitu mengekspresikan kemarah- 
an (dengan menggunakan per- 
nyataan 'Kamu...): kemudian 
mengekspresikan apa yang Anda 
inginkan (menggunakan pernya- 
ingin...'s dan terakhir 
mengekspre: 


portif. 


3. Teknik menulis 


surat cinta 

Ini adalah teknik utama untuk 
berbagi dan mengekspresikan ke- 
benaran lengkap yang dapat me- 
nyelesaikan konflik emosional, 
baik di dalam diri sendiri maupun 
dalam hubungan Anda. Teknik ini 
merupakan alat yang ampuh un- 
tuk penyembuhan emosional, 
mempelajari lebih lanjut tentang 
perasaan kita sendiri dan tentang 
apakah sesuatu itu benar-benar 
berarti untuk memberi tahu sua- 
tu kebenaran. Di lain kesem- 
patan, saya akan mengulas teknik 
ini lebih mendetail, 

Hal lain yang juga penting me- 
nurut John Gray adalah meren- 
canakan waktu untuk menj 
keintiman dengan pasangan, se- 
sibuk apa pun aktivitas yang se- 
dang Anda jalani. Setidaknya tiga 
li seminggu lakukanlah kegi- 
atan berupa keintiman yang di- 
rencanakan—merupakan waktu 
untuk berbagi perasaan, berbi- 
mengasihi (tanpa harapan 
seksual yang spesifik). Ini adalah 
waktu yang hanya untuk Anda 
dan pasangan tanpa ada inte- 


rupsi, Dengan perencanaan 
waktu untuk hubungan 


semacam ini, Anda me- 
mastikan untuk tetap se- 
TE hatdan berkembang de- 


w 
Selamat melanjutkan kehidup- 
an perkawinan, 


KESEHATAN 


Bahaya Alkohol 


OLEH DR SAMSURIDJAL DJAUZI 


Saya baru menikah dua tahun, Suami saya memiliki pribadi 
yang menyenangkan dan dia mempunyai banyak kawan, Kariernya 
di perusahaan juga meningkat karena dia pandai bergaul, Namun 
liga bulan ini keadaan berubah tajam. Dimulai dari ibu suami saya 
meninggal mendadak karena serangan jantung. Keadaan ini amat 


memengaruhi psikis suami 
Di luar dugaan 
alkohol. 


aya. 


aya, dia kemudian ra 
Kebiasaan minum alkoholnya semakin 


dan minum 
meningkat. 


in ke 


Ketergantungan suami saya pada alkohol tampaknya semakin 
bertambah sehingga beberapa kali dia tidak masuk kantor karena 


pengaruh minum alkohol malam hari sebelumnya. Sayt 
epada bagian personalia kantor suami saya. Dia 


berkonsulta 


juga sudah 


menganjurkan agar suami saya dikonsultasikan ke dokter: Beliau 
bahkan bersedia memberi cuti sakit selama masa konsultasi 
tersebut. Mohon nasihat dokter apa yang harus saya lakukan. 


MdiJ 


Ikohol merupakan zat 
A: ng dapat menimbulkan 
ecanduan. Banyak alasan 


kenapa seseorang lari ke alkohol. 
Sebagian orang mampu mengen- 
dalikan diri dengan membatasi 
jumlah alkohol yang diminum- 
nya, Namun, cukup banyak yang 
justru menjadi lepas kendali dan 
sampai mengalami 
ketergantungan. Peminum alko- 
hol dapat mengalami toleransi, 
artinya dengan jumlah alkohol 


yang biasa diminum, efeknya ter- 
asa berkurang sehingga dia cen- 


derung untuk meningkatkan 
jumlah alkohol yang diminum- 
nya. 

Dampak negatif alkohol dapat 
terjadi terhadap berbagai organ 
tubuh. Alkohol dapat menimbul- 
kan kerusakan pada hati. Di ne- 
gara kita sirosis hati sebagian 
besar disebabkan oleh infeksi vi- 
rus hepatitis, tetapi di negara 
maju yang jumlah konsumsi 
koholnya tinggi, alkohol meru- 
pakan penyebab tersering ter- 
jadinya sirosis hati. 

Alkohol juga dapat menurun- 
kan fungsi otak sehingga muncul 
gejala-gejala seperti: sering lupa, 


halusinasi bahkan sampai penu- 
runan kesadaran. Alkohol juga 
dapat menimbulkan impotensi. 
Selain itu, alkohol juga berpe- 
ngaruh buruk terhadap banyak 
organ manusia seperti em da- 
rah, lambung, otot, dan paru. 
Jadi, secara keseluruhan kon- 
sumsi alkohol yang berlebih tidak 
baik bagi kesehatan. 

Selain berpengaruh buruk pa- 
da orang yang meminumnya, al- 
juga memengaruhi kehi- 
dupan sosial seseorang, Seperti 
uhi hubungannya de- 
ngan orang lain, juga memenga- 
ruhi prestasi kerjanya. Jika pada 
awalnya, dia merupakan suami 
yang baik dan bertanggung jawab 
maka dia dapat berubah karena 
pengaruh alkohol. 


Pendampingan 

Orang yang sedang kecanduan 
alkohol membutuhkan pendam- 
ping. Mudah-mudahan Anda da- 
pat mendampingi suami Anda 
agar menjadi pulih. 
Ketergantungan terhadap alko- 
hol memerlukan bantuan pro- 
fesional biasanya seorang dokter 
ahli kesehatan jiwa. 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Anda menceritakan bahwa ka- 
rena ada beberapa kejadian se- 
belumnya yang dialami suami 
hingga akhirnya mem- 
bawa suami Anda ke kebiasaan 
meminum alkohol. Dokter ahli 
kesehatan 
li: ecara lebih dalam 
membimbing untuk mencari 
lusi jalan keluar terhadap ma- 
salah yang ditimbulkan akibat 
ketergantungan alkohol. 

Saya berharap ketergantungan 
suami Anda terhadap alkohol be- 
lumlah berat sehingga proses pe- 
mulihannya akan lebih cepat. An- 
da juga harus berani menghadapi 
kenyataan bahwa proses pemu- 
lihan biasanya berjalan cukup 
panjang, namun banyak orang 
yang telah berhasil keluar dari 
kecanduan alkohol. Komunikasi 
yang baik antara Anda, suami, 
dan dokter akan menjadi modal 
yang besar dalam mencapai ke- 
sembuhan. Karena itu, damping- 
ilah suami Anda dengan sung- 
guh-sungguh dalam masa peng- 
obatannya. 


wa dapat mengana- 
dan 


Remaja 

Permasalahan alkohol di ne- 
geri kita semakin meningkat. Ti- 
dak hanya di kota besar, namun 
juga sudah ke desa-desa. Bahkan 
tak jarang kita mendengar re- 
maja meninggal dunia karena 
minum alkohol oplosan, Alkohol 
murni mahal karena itu mereka 
mencampurnya dengan berbagai 
bahan lain yang berbahaya bagi 
kesehatan sehingga dapat me- 
nimbulkan kebutaan bahkan ke- 
matian. 

Sudah waktunya para pem- 
bimbing remaja, baik orang tua 
maupun guru untuk mulai peduli 
terhadap masalah alkohol ini. Ki- 
ta juga berharap agar pemerintah 
dan aparat penegak hukum 
mampu melindungi masyarakat 


ini, bagi sebagi r remaja, 
alkohol adalah lambang kehidup- 
an modern, sehingga supaya di- 
akui sebagai seseorang yang mo- 
dern, remaja mulai ikut-ikutan 
minum alkohol. Mereka kurang 
menyadari bahaya jangka pendek 
maupun jangka panjangnya. 

Di beberapa negara ada lem- 
baga swadaya masyarakat yang 
memberi dukungan pada orang 
yang mengalami masalah 
ketergantungan alkohol. Lemba- 
ga ini biasanya menyebut diri 
mereka dengan sebutan Alcohol 
Anonymous (AA). Lembaga ini 
memberikan dukungan kepada 
mereka yang kecanduan alkohol 
dengan menerapkan beberapa 
langkah. Diskusikanlah dengan 
dokter Anda, apak: ami Anda 
akan mendapat manfaat jika 
mengikuti program AA ini. Ala- 
mat dan nomor telepon AA bi- 
asanya dapat dicari di yellow pa- 
ges 'atau melalui penelusuran 
mesin pencari alamat. 

Rokok dan alkohol ditawarkan 
kepada remaja dan masyarakat 
kita seolah-olah sebagai lambang 
kejantanan, kegagahan, keberha- 
silan, dan kemodernan. Tugas ki 
ta bersama adalah untuk me- 
nyampaikan kepada masyarakat 
terutama remaja mengenai fakta 
yang sesungguhnya bahwa rokok 
dan alkohol justru dapat me- 
nimbulkan kecanduan dan ber- 
bahaya bagi kesehatan. 


Pertanyaan untuk semua rubrik di 
halaman ini dapat diajukan kepada 
penulis melalui alamat kompas@ 
kompas.com atau 
kompas(dkompas.co.id 


INVESTASI 


Mengelola Risiko Investasi 


OLEH ELVYN G MASASSYA 


nda mungkin sudah pa- 
Asa dengan istilah high 
high return. Namun, 

apakah situasi seperti itu pernah 
Anda alami s 
tiap kegagalan ii inve: 
karenakan oleh 


Faktanya tidak selalu demi- 
kian. Cukup bar 
yang memilih inve 
tinggi, tetapi investasinya ba- 
ik-baik saja dan tentunya men- 
dulang hasil besar. Namun, di sisi 
lain, ada juga investor yang ken- 
dati pilihan investasinya berisiko 
rendah, dia mengalami kegagal- 
an, Mengapa bisa seperti itu? 
Karena banyak investor hanya 
mencermati inyesi dari i 
permukaan. 

Menilik risiko investasi tidak 
cukup hanya dari permukaan, Itu 
baru sekadar risiko berdasarkan 
kategori jenis instrumen inves- 
tasi, Padahal, yang jauh lebih 
penting adalah memahami risiko 
tersebut ra lebih dalam. Se- 
but saja, penafsiran tentang in- 
vestasi berisiko rendah semacam 
penempatan dana di bank. 


Apakah memang demikian 
adanya? Tidak selalu begitu, 
Mengapa? Karena setiap bank 


dikelola oleh orang-orang yang 
berbeda. Ada manajemen bank 
yang memang memiliki kompe- 
tensi dan integritas tidak dira- 
gukan sehingga pengelolaan dana 

asyarakat dilakukan dengan 
hati-hati. Namun, tidak sedikit 
pengelolaan bank dilakukan se- 


modal, Heh saham, dara 
gap berisiko at tinggi. Ha- 
kikatnya memang demikian ki 
rena ada faktor yang bisa dikon- 
trol dan ada juga faktor yang tidak 
bisa dikontrol yang dapat me- 
mengaruhi pergerakan har 
ham. Misalnya, perubahan eko- 
nomi dunia yang memburuk atau 
alan di industri masing-ma- 
sing saham, Namun, bagi kalang- 
an tertentu yang memiliki wa- 
wasan luas” dan kemampuan 
menganalisis, hal-hal yang sebe- 
narnya bersifat tidak bisa dikon- 
trol diperkirakan sehingga 


bisa dilakukan tindakan-tindakan 
dini mengantisipasi hal tersebut. 


Memahami risiko 


Singkatnya, risiko investasi se- 
mestinya ditelaah lebih dalam 
dan kemudian setiap investor 
mengambil sikap atas risiko ter- 
sebut. Bagaimana konkretnya? 
Pertama, setiap investor se- 
baiknya memahami terlebih da- 
hulu profil risiko, Artinya, tahu 
kadar kemampuan diri untuk 
menanggung risiko. Dengan kata 
lain, isiko terburuk terjadi 
pada investasi yang dilakukan, 
hidup si investor tidak akan su- 
sah, Tidak akan menyesal ber- 
kepanjangan karena risiko ter- 
sebut sudah diperhitungkan dan 
memiliki kekuatan mental untuk 
menerimanya. Dalam hal ini ter- 
masuk seberapa besar dampak 
finansial yang bisa ditanggung. 
Atau berapa besar kesanggupan 
diri untuk menerima kerugian 
stasi yang dijalani, 
al, kalau Anda ber- 
sar Rp 100 juta di 
secara pribadi Anda ma- 


persen, bi Har. 
aham yang Anda 
beli mengalami penurunan sam- 
pai 25 persen, Anda mesti me- 
lakukan cut loss al rugi 
atau menambah lagi 'investasi 
Anda di saham tersebut sehingga 
nilai potensi ruginya menjadi le- 
bih kecil. Jadi, banyak pilihan 
dalam mengup n  pengu- 
rangan nilai potensi kerugian, 
tergantung keyakinan Anda akan 
prospek saham tersebut. 

Kedua, memahami jenis risiko 
komprehensif, Risiko in- 
i pada dasarnya bisa dipilah 
menjadi berbagai jenis, seperti 
risiko perubahan tingkat bunga, 
iko perubahan nilai tukar, ri- 
siko likuiditas, risiko hukum, dan 
lainnya. 

Perihal risiko suku bunga, mi- 
salnya, kit u bahwa di In- 
donesia ada yang disebut SBI rate, 
yakni tingkat bunga acuan yang 
dikeluarkan oleh Bank Indone 
Tingkat bunga ini akan menjadi 
referensi bagi perbankan untuk 
menentukan tingkat bunga de- 
posito dan juga tingkat bunga 
pinjaman, Kalau tingkat bunga 


naik atau diperkirakan akan me- 
ningkat, itu berarti di pasar ke- 
uangan, likuiditas akan mulai ke- 
tat. Ttu juga merupakan sinyal 
bahwa ekonomi mulai "panas 

Di sisi lain, kenaikan tingkat 
bunga tersebut akan memberi 
pengaruh terhadap dunia usaha, 
Pinjaman dari perbankan akan 
semakin mahal harganya, Kon- 
sekuensinya, biaya produksi akan 
meningkat. Ini akan berdampak 

pada harga barang, dan atau di 
sisi lain, keuntungan perusahaan 
akan menurun. Demikian sete- 
rusnya, saling berkait, hingga pa- 
da gilirannya akan memberi im- 
bas pada harga saham. 

Contoh yang lain adalah risiko 
perubahan nilai tukar, yaitu ke- 
tika dollar AS semakin mahal 
yang ditunjukkan oleh pening- 
katan nilai tukar dollar AS di- 
bandingkan dengan rupiah. Mi- 
salnya, sebulan lalu, 1 dollar se- 
tara dengan Rp 9400. Bulan ini, 
nilai tukar tersebut berubah 
menjadi, misalnya, 1 dollar AS 
sama dengan Rp 9.600. Ini berarti 
a dollar AS semakin mahal. 
bab dan apa dampakny 
Banyak. Salah satu sebab, mi- 
salnya para penanam modal di 


menukarnya dengan dollar AS 
sehingga dollar AS diburu dan 
harganya meningkat. 

Atau, Indonesia banyak me- 
lakukan impor yang membutuh- 
kan dollar AS. Atau, juga banyak 
kalangan yang mesti membayar 
utang ke luar negeri yang mem- 
butuhkan dollar AS. Lalu, apa 
dampaknya? a ekonomi 
kenaikan nilai tukar dollar As 
terhadap rupiah akan membuat 
harga barang impor semakin ma- 
hal sehingga pada giliranny 
memberi pengaruh terhadap 
harga barang di dalam negeri. 
Muaranya adalah inf 

Ada baiknya risiko tersebut di- 
pahami lalu dikaitkan dengan je- 
nis investasi yang Anda pilih. 
Dengan cara seperti itu, pilihan 
tasi benar-benar aa edan 
pengel 
keuntungan beta si 
yang melekat di dalamny 
Anda mampu melakukan itu, An- 
da sudah layak disebut sebagai 
investor ras 


AUG Top Ranked 


AUSTRALIAN Universities Expo 


"3 ke 


Pameran Pendidikan Universitas Ternama AUSTRALIA 


? 6 October 2012 (Sabtu) 


TS Suites Sutos. The Asset Room, Jl Hayam Wuruk 


#7 October 2012 (Minggu) “|. 13:00 - 18.00 WIB 


Intercontinental MidPlaza Hotel 
(Jasmine Room, Jl Jend. Sudirman) 


Untuk info lebih Lanjut, silakan hubungi AUG Jakarta 


021 - 522 0562 


Setiap insan dikaruniai j 
Rhenald Kasali School for Entri 
melatih dan membimbing Anda menja 
secara aman dan beretika. Di 
Ll 


PILIH JADWAL TERBAIK 


UNTUK ANDA : 
«19-21 Okt, 2012 
« 30 Nop-2 Des, 2012 


Eumah Periiaad 


E: jakarta@augstudy.com 


BUNSW 
| pertoa 


eynesbury & 


AUG 


STUDENT SERVICES 
www.augstudy.com 


KELAS DYNAMIC 
ENTREPRENEUR 


a entrepreneur. Sekecil apapun entrepreneurship Anda 


i Anda b 


surs (RKSE") akan me 


sangkitkannya, 


srang entrepreneur sejati 
ajar dari yang terbaik 


Pesen Ternpat Sekarang, 
Terbatas untuk 


40 Peserta 


Rhenald Kasali School for Entrepreneurs 
Kampus Rumah Perubahan 
Pendaftaran, Hubungi Setiawan: 


Fax: 0216 
www.rkse.co.id 


rumahperubahan.com 


IM @RKSESchool 


KOMPAS, MINGGU, 30 SEPTEMBER 2012 


19 


ota besar seperti New York tidak hanya 

bisa memberi banyak harapan, tetapi 

juga tantangan, dinamika, dan lika-liku 

yang bisa mengubah seseorang, Seperti 
petikan lagu "Empire State of Mind", yang 
gambarannya bisa kita lihat dalam Sex and The 
City 2, film garapan Michael Patrick King yang 
menggunakan lagu tersebut sebagai salah satu 
soundtrack-nya. 

Mengambil setting di The Big Apple, film 
yang awalnya adalah serial TV yang disiarkan 
pertama kali pada tahun 1998 ini berkisah 
tentang empat sekawan Carrie Bradshaw (Sarah 
Jessica Parker), Samantha Jones (Kim Cattrall), 
Charlotte York (Kristin Davis), dan Miranda 


Gaya Hidup 


Perubahan yang 
' Membawa Kebahagiaan 


DOK. TUPPERWARE 
Hobbes (Cynthia Nixon). 

Diisi bermacam hal mulai dari gaya hidup, 
obrolan ringan, hingga isu sosial yang dianggap 
relevan untuk mengisi hari-hari mereka, film yang 
diciptakan Darren Star ini begitu menarik karena 
masing-masing karakter memiliki ciri khas yang 
sangat berbeda. 

Bagi yang kurang akrab, ada si tokoh utama 
Carrie yang mampu keluar-masuk dalam diri dan 
persoalannya sendiri. Kemudian Samantha adalah 
sosok yang senang memburu laki-laki, berbeda 
dengan Charlotte yang manis, innocent, dan 
selalu ceria, Sementara itu, Miranda digambarkan 
sebagai sosok yang psikosomatik dan sering 


gugup 


Kunci menuju rumah impian 


ag 


3 
—. 
8 


” 


Bukan cuma Carrie, Samantha, Charlotte, dan 
Miranda yang berbahagia dengan persahabatan 
yang telah dibangun. Di Jakarta maupun di kota- 
kota lain, kita juga bisa menjumpai atau bahkan 
merasakan sendiri hangatnya hubungan tersebut, 

Coba bayangkan, seperti halnya empat 
sekawan tersebut, Anda tinggal di kota besar 
penuh dinamika, termasuk yang menyangkut soal 
pekerjaan, keluarga, dan cinta. 

Meski memiliki latar belakang dan profesi 
yang berbeda, persahabatan ini bukannya 
menjadi dingin, tetapi sebaliknya terus 
berkembang menjadi lebih akrab dan masing- 
masing saling mendukung. Hal inilah yang 
kemudian membuat masing-masing individu 
mengalami perubahan hidup yang membuat diri 
serta keluarga mereka menjadi lebih baik. 


Meraih mimpi 

Ambil contoh Priska, Ia adalah seorang ibu 
berusia 34 tahun yang sehari-hari bekerja 
sebagai karyawati di sebuah perusahaan swasta, 
memiliki dua orang anak, Rita dan Rio, dan telah 
bergabung di Tupperware selama delapan tahun, 

Semenjak menikah dengan Bagas, suaminya, 
Priska tinggal di rumah mertuanya sampai 
memiliki dua orang anak. Hidup satu atap dengan 
mertua kadang kala membuat Priska merasa 
kurang nyaman karena ruang privasi yang 
dibutuhkan Priska dan keluarganya menjadi 
terbatas. 

Di sisi lain, dengan semakin bertumbuhnya 
umur kedua buah hatinya, Priska merasa perlu 
ruang tidur tambahan untuk mereka, Hal inilah 
yang mendorong keinginan dalam diri Priska 
untuk memiliki rumah sendiri 

Rumah idaman yang berada dalam bayangan 
Priska adalah rumah sederhana dengan 


“Baby, I'm from New York//Concrete jungle where dreams are made of//There's 
nothing you can't do//Now you're in New York//These streets will make you feel 
brand new//Big lights will inspire you. 


lingkungan yang baik untuk pertumbuhan kedua 
buah hatinya, yang mempunyai ruang yang cukup 
untuk anggota keluarganya yang kecil dan 
lokasinya berada tidak jauh dari kota. Untuk 
mencapai impian tersebut, Priska bergabung 
dengan Tupperware, 

Awalnya Priska bergabung dengan Tupperware 
hanya untuk mendapatkan penghasilan lebih 
untuk ditabung karena dari penghasilannya 
sebagai karyawati, ia hanya memiliki sedikit sisa 
yang ditabungkan. 

Tak disangka, ternyata dari rekan-rekan sales 
force-nya yang terdahulu, banyak sekali yang 
menjadi inspirasinya karena semenjak bergabung 
di Tupperware mereka mendapatkan penghasilan 
yang tak terbatas. 

Dengan hal tersebut, tidak menutup 
kemungkinan bagi mereka untuk mendapatkan 
segala impian, seperti liburan ke luar negeri 
bersama keluarga, memberikan pendidikan 
terbaik bagi anaknya di sekolah favorit, dan 
masih banyak lagi lainnya, Hal ini menjadikan 
sebuah inspirasi bagi Priska untuk bisa menabung 
dan berpenghasilan lebih besar lagi, 

Seiring berjalannya waktu, setiap bulan Priska 
dapat menyisihkan pendapatannya untuk 
ditabung demi mendapatkan rumah impiannya di 
tengah kota, di sebuah kluster ternama. 

Tak ada kata menyesal semenjak ia bergabung 
bersama Tupperware. Selain tetap menjadi 
seorang karyawati di perusahaan ternama, ia bisa 
mendapatkan impian-impiannya dengan 
penghasilan yang tak terbatas, Rumah idaman 
sudah digenggamnya, ia tetap ingin mewujudkan 
impian yang lainnya untuk hidup yang bahagia. 
IIKLAN/"/ASPJ 


Tupperware 


sudah di tangan! 


Tupperware adalah salah satu perusahaan direct selling 
terbesar di dunia yang menyajikan wadah makanan 

dan minuman plastik berkualitas terbaik, 

aman, higienis dan bergaransi seumur hidup. 


Memiliki rumah impian, kini bukan sekedar angan. Priska dan lebih dari 
150.000 wanita Indonesia telah mewujudkan harapannya bersama Tupperware. 
Bagaimana dengan Anda? 


Tupperware mengubah hidup wanita dan keluarganya menjadi lebih baik. 


HUBUNGI DISTRIBUTOR RESMI TUPPERWARE: 


Balikpapan PT Ulbys Sangkaraya (0542) 875 667 » Bandar Lampung PT Orchid Bintang Tapis (0721) 700 537, PT Tapis Eka Modern (0721) 241 983 « Bandung PT Fajar Puncak Pratama (022) 730 3394 « Bangka PT Bintang Eka Mandiri (0717) 436 529 » Banjarmasin 
PT Banjar Satya Permata (0511) 330 7693, PT Palma Tika Raya (0511) 326 5768 » Batam PT Gempita Permata Batam (0778) 721 4545 » Bekasi PT Mahardika Artha Fortuna (021) 7064 5277, PT Limax Kaleborah Marifat (021) 3735 3308 « Bengkulu PT Malaho Bangkahulu 
Perdana (0736) 346 573 « Bogor PT Mandala Raya Pilar Sakti (0251) 711 7072 » Bontang PT Maha Rani Raya (0548) 23 331 » Bukittinggi PT Triarga Bumi Permata (0752) 627 223 « Cibinong PT Manunggal Raya Timur Perkasa (021) 8790 8163 » Cibubur PT Sagita 
Yori Kencana (021) 8430 8022 » Cikarang PT Indrapuri Mitra Cikarang (021) 8990 8900 » Cilacap PT Putri Dinamika Jaya (0282) 532 266 » Cilegon PT Banten Anugrah Abadi (0254) 374 750 « Denpasar PT Widya Mutiara Bali (0361) 842 2161 « Depok PT Putra 
'Anditya Perkasa (021) 7721 0858 « Duri PT Salsabila Pesona Kartika (0765) 598 875 » Jakarta PT Alif Rose (021) 794 4030, PT Andira Wanodya Citra (021) 741 8747, PT Arlia Harapan Kencana (021) 8591 1122, PT Dinamika Bintang Kejora (021) 5830 0535, PT Merpati 
Pancaran Kinasih (021) 585 9772, PT Mulia Dinamika Swakarsa (021) 735 4596, PT Pijar Graha Cemerlang (021) 649 9929, PT Prima Megah Lestari (021) 4585 4275 « Jambi PT Nazila Jambi Nugraha (0741) 62 488, PT Trisha Ari Nugraha (0741) 755 4890 « Jember 
PT Elang Kharisma Adikarya (0331) 333 433 « Karawang PT Mitra Satya Anugerah (0267) 413 818 « Kediri PT Bina Sukses Bersama (0354) 694 957 » Kendari PT Cahaya Mustika Sakti (0401) 312 2037 « Kisaran PT Mulani Panca Gempita (0623) 41 350 « Klaten 
PT Kalyana Bentang Sentosa (0272) 323 747 « Kudus PT Tiara Kinarya Sakti (0291) 444 823 » Kupang PT Cendana Mutiara Abadi (0380) 801 9798 « Lhokseumawe PT Melisa Surya Angkasa (0645) 630 549 « Magelang PT Dewisri Prathama Mukhyasa (0293) 363 370 
« Malang PT Adicitra Prima Kencana (0341) 574 600, PT Margo Pangestu Perkasa (0941) 419 207 « Medan PT Andalas Nusa Perkasa (061) 455 2970, PT Bahana Eriasafa Gempita (081) 785 2525, PT Kartika Swarna Dwipa (081) 451 6780 » Padang PT Bumi Padang 
Gempita (0751) 446 465, PT Bundo Bumi Lestari (0751) 26 476 » Palembang PT Cahaya Putri Selatan (0711) 314 603 » Palu PT Akbar Utama Sakti (0451) 453 854 « Pekanbaru PT Mutiara Bumi Tambusai (0761) 571 230, PT Riau Cahaya Utami (0761) 32 691 « 
Pontianak PT Alfa Gema Khatulistiwajaya (0561) 730 350, PT Nusa Megah Cemerlang (0561) 778 879 « Purwokerto PT Mulyo Dito Pangestu (0281) 760 4409 « Samarinda PT Syamdifa Salsa Utama (0541) 771 066 « Semarang PT Indrakinarya Mugisantosa 
(024) 831 1634 « Serang PT Widhita Husnul Bantera (0254) 200 122 « Serpong PT Nurama Sejahtera (021) 537 0564 « Sidoarjo PT Alamanda Delta Surya (031) 894 4121 « Solo PT Bumi Manunggal Kharisma (0271) 666 921 « Sorowako PT Gian Tunggal Anugerah 
(0475) 321 399 « Surabaya PT Asta Kencana Cemerlang (031) 352 4621, PT Vinivici Prima Lestari (031) 502 4353, PT Sarana Inti Cemerlang (031) 568 6379 » Tangerang PT Hasta Husnul Khotimah (021) 554 3020, PT Persada Tiara Dinamika (021) 5579 4043 « 
Ujung Padang PT Dian Nugraha Sakti (0411) 434 798 « Yogyakarta PT Indovima Sentosa Mandiri (0274) 555 900, PT Sentosa Agung Suryatama (0274) 561 724 


PT Tupperware Indonesia (021) 526 1475, SMS 0811 814 698 


(Senin - Jumat, pukul 08.00 - 18.00 WIB) APLI 


www.tupperware.co.id 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


20 


KOMPAS, MINGGU, 30 SEPTEMBER 2012 


@ sn 


endadak jari jemari tangan- 
nya gemetar. Jari telunjuk 
tangan kanannya mengejang 


dan dirasakan seakan jutaan jarum 
menusuk-nusuk buku jarinya. Teriak 
kesakitan meledak memenuhi ruangan. 
Segera Martini, istrinya, datang mem- 
bawa panci berisi rebusan daun sei 
yang masih mendidih. 

"Wardoyo meninggal!" ujarr m- 
bil meringis menahan rasa sakit. "Him- 
rgumam men- 
ini, sambil mulai memgompres 
jari telunjuk suaminya dengan handuk 
setelah beberapa kali dicelup rebusan 
serai panas. Hampir sepuluh tahun 
Martini mengerjakan tugas ini. Tugas 
yang selalu mengingatkan masa lalu- 
nya, 

"Tergil 


truk gandeng!”....”Hm- 
loyo hancur, kepalanya 


terlindas ban!” 
lanya pecah 


ta dengan aspal j 
Darah dan otak- 
muncrat berhamburan di aspal 
jalan!”....” Himmm..." 

Martini tak begitu peduli, masih 
tetap mengompres jari telunjuk su- 
aminya berka i gas ini 


sa berkurang s 
Pak Toyib menangis seseng- 
gukan meratapi kematian Wardoyc 
habatnya..” Sudahlah Pak, jangan I 
nyak mikir dan nonton Selada 5 


sambil menuihudapur, Sudah Tang dia 
ingin membi an penyakit aneh su- 
aminya ini, tapi masih ragu. Sudah 
berbagai dokter ahli mencoba me- 
nanganinya, tapi tak ada hi 

Martini memang menyadari, jari 
lunjuk suaminya inilah yang telah me- 
nyelamatkan hidupnya. Jari telunjuk 
sakti yang bisa mengubah nasib se- 
seorang dengan hanya menuding. Pak 
Toyib sangat bangga dengan kesak- 
tiannya ini, meskipun warga kampung- 
nya melecehkannya dengan panggilan 
Pak Toyip Petruk, nama tokoh pu- 
nakawan wayang kulit yang tangannya 
selalu menunjuk. Martini pun hingga 
sekarang tidak bisa menahan malu bila 
tetangganya menyebutnya Bu Petruk. 


... 


Kadang kala Martini masih mem- 
pertanyakan nasib dalam perjalanan 
hdupnya kini, apakah hany 
Martono, adiknya, yang ber 
ngan seorang gadis berdarah Melayu, 
Farida itu. Martini menyadari hubung- 
an Martono, dengan gadis itu, pastilah 


hanya sekadar cinta monyet belaka. 
Ternyata memang selepas SMA, me- 
reka Is itu meneruskan 


pendidikan ke kota lain, sedang Mar- 
tono dengan bekal seadanya, mening- 
galkan kampung untuk cari kerja di 
akarta. Dia rasakan sudahlah cukup 
, Martini, kerja sebagai pem- 
bantu rumah tangga untuk membiayai 
sekolahnya. Apalagi kedua orang tu- 
anya sudah tidak ada. 

Beberapa tahun tak ada berita sedikit 
pun dari adiknya. Tetapi belakangan dia 
mendengar kabar bahwa pacaradiknya, 
Farida, telah menikah dengan seorang 
anggota ABRI yang bertugas di kota. 
Dan, tidak berapa lama, dengan ti- 
ba-tiba Martono pulang dari peran- 
tauannya dengan wajah murung. 
Mungkin karena mendapati kenyataan 
tentang pacarnya. Tetapi Martini kaget 
melihat banyak bekas luka di muka dan 


lengan adiknya. 

"Susah Yu, 
ibu kota,” ujar Martono 
sambil menangis meme- 


luk mbakyunya. “Ijazah 
SMA tak ada artinya. 
Akhirnya saya ikut men- 


jadi pembantu cuci piring 
di warung Tegal, untuk bi- 
sa makan. 

"Tha kamu kena apa 
sampai begini?” 

”18 bulan di 
Yu,” 

”Mencopet, merampok 
atau menodong, atau..di- 
hakimi masa?” Martono 
tak menjawab hanya me- 
meluk mbakyunya sema- 
kin erat 


penjara, 


... 


Martini merasa lega se- 
telah adiknya akhirnya 
menghentikan kemurung- 
annya. Tidak lagi hanya 
termenung seharian. Kini 
rumahnya tak pernah sepi 
dengan anak-anak muda 
sebaya Martono, Mereka 
berkumpul hampir seti 
hari. Semula Martini tidak 
begitu memperhatikan 
pembicaraan mereka, ka- 
dangkala sering terdengar 
kata-kata revolusi, Nasa- 
kom yang diuraikan pan- 
jang lebar oleh seorang pe- 
muda yang sudah dewa 
yang rupanya sebagai ke- 
tua kelompokny: 

Martini sadar, memang 
pendidikannya yang cuma 
sepenggal di sekolah me- 
nengah pertama, tak bisa 
mamahami benar apa 
yang dilakukan oleh M: 
tono dan teman-teman- 
nya, Hingga pada suatu ha- 
ri, yang katanya akan 
menghadiri pertemuan 
pemuda, Martono sudah 
mengenakan pakaian hi- 
tam-hitam dengan kain 
merah melilit lehernya. 
Langkahnya tegap dengan 
sepatu hitam seperti se- 
patu tentara. 
rang aku pur 
kerja dan kantor, Yi 
Mendengar ini Martini hanya melongo. 
Sejak itu setiap hari adiknya berpa- 
mitan hendak ke kantor. 
Kamu itu kerja apa dan di 
mana sih?” tanya tini, 
sebelum adiknya beranjak p 

”Kantor Pemuda Rakyat di kota!” 

"Lha, gajimu berapa Ton?” 

”Gajiku hanya kebanggaan berjuang 
demi kemenangan revolusi!” 
semakin tidak paham. 

Baru setelah di alun-alun malam itu 
diadakan peray 

sedikit mengerti, Di tengah alun: 
dibangun sebuah panggung besar Kali 
itu sekitar panggung sudah dipenuhi 
para pemuda berseragam hitam, ber- 
syal merah, dan para gadis belia ber- 
pakaian kebaya kain lurik dan berkain 
batik sebatas lutut. Dimulai dengan 
lagu Nasakom Bersatu yang dikuman- 
dangkan penuh semangat oleh sekitar 
dua puluh pemuda termasuk adiknya, 
tampil di panggung. Disusul dengan 
pidato Martono berapi api. Martini 


kantor 


SANG PETRUK 


OLEH GM SUDARTA 


Berita kecelakaan yang ditayangkan televisi pagi ini, 
membuat Pak Toyib terkesiap dan tubuhnya gemetar. Sersan 
Wardoyo, sahabatnya, pensiunan mantan anggota Kodim, 
tertabrak truk gandeng di jalan raya. Sepeda motornya ikut 
tergilas bersama pengendaranya. 


Karya Irfan Hendrian 


tidak begitu mengerti maknar 
tertangkap di telinganya ada 
ta-kata: "Perjuangan kita adalah per- 
juangan bersama rakyat untuk me- 
skan revolusi yang belum sele- 
I" Disambut tepuk tangan pengun- 
jung di: iakan Hidup PKI gegap 
gempita. Tepuk tangan semakin me- 
riah, ketika rombongan gadis belia, 
tampil di panggung, berlenggang-leng- 
gok menarikan Tari senjer-genjer. 
Menjelang pertunjukan u 
ba, di sekeliling alun-alun dipenuhi 
ratusan pemuda yang gaduh sambil 
meneriakkan. kata-kata: "Marhen me- 
$.... Marhen menang yes 
Serta merta para pemuda di 
m alun-alun berhamburan keluar, 
Keributan dahsyat tak terelakkan. Ke- 
mudian nampak polisi berdatangan. 
Terdengar tembakan pistol ke atas. 
Melihat gelagat tidak menyenangkan 
ini, Martini lari tunggang langgang, 
pulang. 
Dini hari adiknya baru pulang de- 


ngan wi: penuh darah yang keluar 
dari luka di pelipisnya. Martini semakin 
cemas akan keadaan adiknya. Nam- 
paknya yang dilakukan bukanlah per- 
juangan melainkan sebuah perlawa 


selalu penuh ketegangan. Beberapa 
tidak pulang berhari-hari, 

Pada suatu malam, Martini terkesia 
melihat adiknya pulang bersama Fa- 
rida! 


... 


Hari-hari menjelang akhir tahun 
1965, sebuah helikopter menderu-deru 
di angkasa, sambil menebarkan kertas 
selebaran. Semua warga berebutan 
mendapatkannya. Yang masih ters 


ingatannya, adalah gambar Garuda 
Pancasila, di bagian teratas kertas se- 


lebaran. Isi kata-kata dalam selebaran 
tidak begitu dipahaminya, hanya ka 
limat ”harus waspada menghadapi 
pengkhianat bangsa” dan "atas nama 


Panglima Tertinggi AB- 
RI" serta "tertanda Ma- 
yor Jenderal Soeharto”. 
Selebaran ini terjadi ber- 
ulang kali, dan konon 
hanya disebar di kota 
ini. 

Sementara itu, me- 
mang beberapa hari se- 
belumnya terlihat ke- 
ganjilan di desanya. $ 
mua warga nampak gu- 
gup campur ketakutan. 
Martono juga jarang pu- 
lang. Sekilas Martini 
mendengar berita dari 
ya, bahwa ada 
nderal yang di- 


desanya yang 
jaga dengan 
dang bambu 
yang masih bar 
cak-bercak darah. 

Menjelang tengah 
malam Paklik Marno, 
paman Martini, meng- 
anjurkan supaya Martini 
pergi dari desa ini se- 
cepatnya, karena Mar- 
tono, 


menyan- 
runcing 
ak ber- 


enapa dengan Mar- 


tono, tanya Martini ke- 
bingungan. 

”Tentara 
warga sedang mengada- 
kan perburuan mereka 
yang menjadi anggota 
PKI.” 

Lalu dengan Marto- 
no? 


Seorang aparat dari 
Kodim, sersan Wardoyo, 
bersama seorang. ba 
ya desa ini sebag: 
nunjuk jalan, telah me- 


selingkuh dengan adik- 
nu? Dia pasti kemari, 
sudah 15 orang warga 
sini dibantai dengan tu- 
dingan orang PKI, har 
karena tidak tahu di m 
na adikmu be: 
dahlah, cepat pers 

Paklik Marno segera 
bergegas lari 
takutan. Semi 
bingung kenapa pamanny: 
siunan tentara, juga lari. Tanpa pikir 
panjang dia kemasi beberapa helai baju, 
dan kemudian berlari menuju kc 
ke kediaman Koh Ong, 


ebagai pem- 
bantu. rumah di 
kediaman majikannya, sudah beran- 
takan. Istrinya menangis sambil me- 
nuturkan bahwa Koh Ong diciduk apa- 

ang selama ini, 
nnya adalah s orang guru 
di sekolah yang didirikan oleh orga- 
nisasi Baperki. 

Tiba-tiba rumah majikannya dige- 
dor-gedor, Dua orang merangsek ke 
dalam, seorang tentara, Sersan War- 
doyo dan Pak Toyib, 
“Itu mbakyunya!” teriak 
sambil menuding Ma 
mungkin dia tidak tahu di mana Mar- 
tono! Tangkap dia dulu, pasti nanti 
adiknya akan menyerah!” 

Dalam perjalanan menuju rumah ta- 
hanan, sang jagabaya mendekati Mar- 


tini, sambil membisikkan, tentang ke- 
mungkinan akan dilepas apabila mau 
dinikahinya. Martini tak acuh. Yang 
memenuhi pikirannya hanyalah bagai- 
mana nasib adiknya. Tapi di rumah 
tahanan, yang lebih merupakan rumah 
penyiksaan ini, ketegarannya meng- 
hadapi penderitaan runtuh. Ketika 
ujung kawat listrik menyentuh organ 
vitalnya, dan merasa ajal akan me- 
nyambutnya, sang jagabaya datang, 
berkacak pinggang dengan senyum me- 
nyeringai penuh arti. Dan Martini 
mengangguk lemah. "Betul kan?” ujar 
sang jagabaya, sambil memapah Mar- 
tini keluar dari ruang tahanan. 

"Dengan tudingan jari telunjuk ini 
aku bisa bikin orang mati dan hidup 
kembali, Seperti kamu!" 

Tak lama kemudian, terdengar Pak- 
lik Marno, pensiunan anggota Batalyon 
Angkatan Darat yang disinyalir pen- 
dukung PKI, ditudingnya juga. Dan 
akhirnya meninggal oleh siksaan di 
penjara Beteng Pendem, Ambarawa, 


... 


Serasa sejuta tusukan jarum tiba-tiba 
menyerang buku jarinya, teriakan Pak 
Toyib pun menggetarkan seluruh ru- 
angan, 

stighfar, Pak, istighfar!" teriak Mar- 
tini yang muncul begitu saja, karena tak 
tahan melihat penderitaan suaminya. 
Sebetulnya tak hendak dia mengucap- 
kan kata itu, karena selama ini pasti 
akan disambut kemarahan oleh su- 
aminya. Pak Toyib menatap tajam, ma- 
berkilat penuh kem 1 
gan menggurui saya!” ucapnya 
: ya tak tahu, kamu 
u mengatakan ini adalah kutukan 
Tuhan?” 

Martini menyadari, rupanya suami- 
nya masih dikuasai keangkuhan lahir 
akan apa yang telah dilakukan di masa 
lalu, Dengan bangga pernah diucapkan 
kepada Martini, bahwa apa yang di- 
lakukan demi memberantas penganut 
ajaran anti Tuhan. 

"Martiniiiii!” teriak Pak Toyib ti- 
ba-tiba sambil mencengkeram jari te- 


annya masih Sia terbayang akan 
penderitaan masa lalunya, Siksaan di 
tahanan, dan lahir batin oleh istri 

suaminya. Yang sangat membuat 
hancur, ketika Martono ter- 
beritakan dibantai dan dibuang ke La 
wengombo, 

"Martiniiiiiii”” Suaminya menjerit 
semakin keras. Martini hanya sedikit 
menoleh sejenak ke arah suaminya. 
”Martini! Ambilkan rebusan ser: 
Sialan | 

"Istighi 'ar, Lihat nasib 
teman bapak, Wardoyo?” Ujar Martini 
yang lebih seperti bentakan, 

Apa! Kau anggap ini kutu 


perti kerap kali dilakukan apabila 
aminya marah. 
'Akan kubuktikan! Ini bukan ku- 
j ib, sambil lari ke 
dapur, Diambilnya parang pemotong 
daging dengan tangan kiri. Jari telunjuk 
kanannya ditempelkan di meja dapur. 
Parangnya diangkatnya tinggi-ting- 


" Martini menge- 


imana wajah jurnalis seba- 


ca? Apakah ia menjadi sosok 
yang dipuja atau dicaci oleh merel 
yang kerap bersentuhan dengannya? 
icaci oleh mereka yang men- 
jadi koruptor, politisi, dan para artis 
yang dibuntuti paparazi. Sebaliknya, 
jurnalis dipuja oleh mereka yang men- 
cari kebenaran dan keadilan serta me- 
reka yang ingin mengetahui sesuatu 
yang disembunyikan dari publik. 
Brian McNair, Guru Besar Jurnalistik 
Universitas Strathclyde, Inggris, belum 
lama ini menulis buku Journalists in 
Film: Heroes and Villains (2010). Dalam 
buku ini, MeNair menggambarkan ba- 
gaimana sosok jurnalis dari 72 film yang 
diproduksi tahun 1997-2008. McNair 
mengatakan, secara umum ada dua ka- 
rakter yang sangat bertolak belakang 
dari film-film yang menggambarkan pa- 
ra wartawan tersebut: wartawan sebagai 
pahlawan (hero), atau wartawan sebagai 
penjahat (willain). 
Wartawan sebagai pahlawan 
Sebagai pahlawan, ada empat tipo- 
logi lebih jauh terhadap diri wartawan, 


yaitu dalam rupa sebagai 'anjing pen- 
jaga' (watchdog), sebagai saksi peristiwa 


Gwitnes sok pemberani da- 
lam masyarakat, dan sebagai tokoh 
dalam masyarakat. 

Tipologi wartawan sebagai pengon- 
trol kekuasaan umumnya menunjuk 
pada karya wartawan yang kemudian 
menjatuhkan kekuasaan korup dan 
membongkar kecurangan yang tersem- 
bunyi. Film dalam tipe ini adalah All 
The President's Men, The Insider, dan 
Good Night and Good Luck. 

Film klasik All the President's Men 
mengambil kisah nyata perjuangan dua 
wartawan The Washington Post yang 
menemukan keterlibatan Presiden Ni- 
xon dalam penyadapan terhadap kan- 
tor Partai Demokrat. Film The Insider 
menggambarkan perjuangan produser 
televisi CBS, Lowell Bergman, untuk 
bisa menghadirkan wawancara dengan 
Jeff Wygan, bekas kepala penelitian 
dari perusahaan rokok Brown & Brown. 
Wawancara bisa dilakukan, tetapi me- 
nayangkan utuh hasil wawancara ter- 
sebut adalah perjuangan tersendiri, di 
bawah bayang-bayang tuntutan dari 
perusahaan rokok tempat Wygan per- 
nah bekerja 

Sementara itu film Good Night and 
Good Luck menggambarkan bagaimana 
tokoh masyhur dalam dunia pertele- 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


ESAI 


Sosok Jurnalis di Layar Kaca 


OLEH IGNATIUS HARYANTO 


visian di Amerika Serikat, Edward R 
Murrow, harus berhadapan dengan se- 
nator McCarthy yang pada dekade 
1950-an dikenal sebagai senator yang 
gemar memburu orang-orang yang di- 
tuduh komunis. 

Sosok wartawan sebagai saksi me- 
nunjukkan bagaimana kegigihan war- 
tawan untuk menjadi pewarta tentang 
satu peristiwa atau tragedi di suatu 
tempat ke dunia luar. Umumnya me- 
reka adalah para koresponden di luar 
negeri atau koresponden perang. 
Film-film dengan tema ini misalnya 
Salvador, Welcome to Sarajevo, The 
Hunting Party, dan A Mighty Heart, 

Wartawan sebagi sok pemberani 
hadir dalam sejumlah film seperti Ve- 
ronica Guerin, Lions for Lamb, dan The 
Life of David Gale. Veronica Guerin 
mengambil kisah nyata wartawati asal 
Irlandia yang gigih menggempur ke- 
kuasaan kartel narkoba. Namun, ke- 
beranian yang ia miliki ini harus di- 
tebus dengan kematiannya. 

Sementara wartawan yang digam- 
barkan sebagai tokoh dalam ma 
rakat dan menjurus menjadi selebritas 
tergambar dalam film Capote dan In- 
famous. Kedua film ini menggambar- 
kan sosok Truman Capote, jurnalis, 


bersama dengan Tom Wolfe dikenal 
sebagai jurnalis yang merintis cara pe- 
nulisan jurnalistik dengan gaya baru 
(new journalism). 


Wartawan sebagai penjahat 


Di luar segala puja-puji tersebut, 
sosok wartawan di layar kaca juga di- 
lihat dari kacamata negatif, terutama 
ketika wartawan tersebut menyalah- 
gunakan fungsi dan kekuasaan yang 
mereka miliki. Perilaku negatif ini 
muncul dalam rupa mereka yang me- 
nurunkan kualitas jurnalisme, ber- 
bohong, dan membesar-besarkan fakta 
serta mereka yang memiliki pengaruh 
besar dalam masyarakat (king maker). 

Representasi negatif juga bisa dilihat 
pada film Paparazzi yangdibuat oleh Mel 
Gibson. Paparazzi dibuat dalam suasana 
ketika media tengah meratapi ataupun 
diam-diam merasa bersalah karena ke- 
matian Putri Diana ataupun pengadilan 
OJ Simpon di Amerika Serikat. 

Wartawan yang penipu atau ma- 
nipulator bisa dilihat pada film Shat- 
tered Glass. Film ini diambil dari kisah 
nyata Stephen Glass, wartawan muda 
dari New Republic yang membuat la- 
poran bohong atas sejumlah laporan- 
nya. 


Sebuah film klasik berjudul Citizen 
Kane menggambarkan sosok wartawan 
sebagai king maker, yaitu wartawan 
yang memiliki pengaruh kuat dalam 
masyarakat hingga dapat memengaruhi 
politik yang ada dalam masyarakat. 
Sosok Charles Foster Kane dalam film 
itu adalah sosok fiktif, tetapi sej 
pihak mengasosiasikan diri 
ngan William Randolph Hearst, se- 
pionir penerbitan tabloid di 
Amerika Serikat. 


Refleksi diri 

Film-film di Indonesia masih sedikit 
membahas masalah wartawan atau me- 
masukkan unsur wartawan, Meskipun 
demikian, dari buku yang ditulis Brian 
McNair ini, kita akan melihat betapa 
banyak problem dalam dunia kewarta- 
wanan yang telah dipotret (hingga pro- 
blem aktual: media cetak vs medi: 
online) dalam puluhan hingga ratus 
film yang telah dibuat di Barat. 

Karya McNair ini bisa menjadi cer- 
min diri para wartawan di mana pun 
atas problem yang mereka rasakan dan 
hidupi: apakah wartawan masih me- 
rupakan saksi yang baik untuk ma- 
syarakat? Apakah wartawan zaman se- 
karang tidak kerap memanipulasi fak- 


n 


ta? Apakah wartawan tidak terlalu de- 
kat dengan dunia politik sehingga ke- 
hilangan kekritisan? Ataukah para war- 
tawan memang adalah sosok arogan 
yang kerap jatuh dalam kesalahan saat 
menjalani profesinya? 

Salah satu film terakhir yang me- 
nunjukkan problem dunia kewar! 
wanan adalah film Contagion (tak di- 
sebut dalam daftar McNair) yang 
menggambarkan bagaimana dilema pe- 
nyebaran informasi dalam era internet 
sekarang: seorang blogger yang menulis 
soal merebaknya virus satu penyakit 
telah menghasilkan kepanikan luar bi- 
asa dalam masyarakat. Kondisi ini me- 
nimbulkan pertanyaan, di mana fungsi 
wartawan dalam situasi "informasi 
pat dihasilkan dan dikonsumsikan, 
tetapi isinya terkadang perlu diper- 
tanyakan. 

Lepas dari keasyikan menyusuri ane- 
ka film yang menggambarkan profesi 
kewartawanan, kita diajak terus me- 
refleksikan diri: apakah profesi kewa 
tawanan masih relevan untuk masya- 
rakat zaman sekarang? Mengapa dan 
bagaimana relevansi masih bisa ter- 
jadi? 


IGNATIUS HARYANTO 
Pemerhati Media 


KOMPAS, MINGGU, 30 SEPTEMBER 2012 


21 


BENTARA DAN 
GAYA HIDUP 


”Slenco” sudah menjadi 
gaya hidup. Fenomena 
”tulalit” alias "tidak 
nyambung” itu bahkan di 
sana-sini menjadi ideologi 
karena secara sengaja 
”dipeluk” dengan berbagai 
maksud. Akibatnya, banyak 


indhunata, peng- 
pameran ini, punya silogisme 
menarik. Coba saja baju tahanan KPK 
dengan tangan yang diborgol itu di- 
iklankan, niscaya dalam sekejap ia 
akan menjadi bagian dari gaya hidup. 
Masih untung jika banyak orang ur- 
ban kemudian meniru pakaian dan 
borgolnya. Yang celaka, jika karakter 
korup itu terwariskan. Itulah slenco. 
Satu Jagat walikan atau sungsang se- 
aimana dilukiskan oleh Wayan 


Kun Adnyana, 
Sungsang berarti segala sesuatunya 
serba terbalik. Kun memang secara 
verbalistik melukiskan sosok seorang 
lelaki telanjang dada dengan kepala 
bertopeng sedang berdiri terbalik. Se- 
mentara kedua kaki (yangjadi tangan) 
terborgol, tetapi api tetap menyala 
dari satu kakinya. Begitukah kehi- 
dupan di negeri kita ini sekarang? 
saja kita cocokkan dengan 
yang ada di sekeliling kita. 
a ada di negeri lain seorang ta- 
hanan KPK berdandan bak putri, bah- 
kan ada yang sampai membawa meja 
rias serta gantungan pakaian-pakai- 
annya ke dalam sel. Bukankah itu 
Segalanya serba 


soal bangsa terbengkalai, 
banyak kasus tidak tuntas, 
dan korupsi seperti virus 
tak terberantas. 


S/WAWAN II PRABOWO 


OLEH PUTU FAJAR ARCANA 


erupa Sinik melukiskan seorang 
Pp: hanan Komisi Pemberantas: 
an Korupsi (KPK) dengan ta- 
ngan terborgol dari arah punggung. 
Yang menarik, Sinik memberi tajuk 
"Lifestyle" € Karya ini 
yang dipamerkan 
dalam pameran bertajuk ”Slenco”, 26 
September-2 Oktober 2012, dalam 
rangka 30 Tahun Bentara Budaya di 
Bentara Budaya Jakarta (BBJ). Sung- 
guh menarik cara lembaga kebuda- 
yaan ini merayakan ulang tahun de- 
ngan memberi tema slenco kepada 
para perupa. Tema ini kemudian 
menggiring para perupa untuk men- 
cermati fenomena diri, sosial, politik, 
dan kebudayaan di sekitar mereka. 
"Lifestyle" karya Sinik lebih berupa 
sinisme ketimbang protes, apalagi ter- 


Pameran seni rupa bertajuk "Slenco” di Bentara Budaya Jakarta, Rabu (26/9). Pameran yang diikuti oleh 80 perupa dari seluruh Indonesia tersebut 
berlangsung hingga 2 Oktober 2012. 


semakin tak kendali. 

Pada akhirnya, karya-karya para 
perupa bukan sekadar dipajang untuk 
”pemuasan” i keindahan a- 
ta. Ta dipergelarkan sebagai hasil dari 
satu pergulatan batin dan intelektual 
untuk mengawal satu pr 
kratisas yang sedang di- 
landa Demokrasi 
ah demokrasi yang 
hingga membutuh- 
kan penggiringan" ulang agar tidak 
semakin terjerembab ke dalam jurang 

”keslencoan", Pada tubir jurang itu, 
slenco menjadi tanda bahaya bagi kita 
semua, Dan seni lahir sebagai pemberi 
inspirasi untuk berefleksi, tentu saja, 


Washington 22.950, Sayur Banggar 
250 GR 18.950, Ham Balang 1 KG 
88.000, Demikian seterusnya, mpai 
akhirnya kembaliannya sebesar 17089 
diberikan dalam bentuk permen, Tin- tetapi sesungguhnya 
dakan mengganti uang kembalian de- mendengarkan. K: 
ngan permen tanpa terasa menjadi “Nyaris tak Terdengar” 
tindakan sepihak yang mengorup hak Budi Purwanto boleh jadi mewakili 
orang lain. sekelompok wakil rakyat dan peme- 

Watak korup itu seolah dipertegas rintah yang tak mendengarkan as- 
dalam karya Dede Eri Supria bertajuk udah diperkeras dengan 
“Sikat-Abiss”, Dede melukiskan se- suara, Di situlah terjadi” 
orang badut dengan perut dari balon Wakil rakyat yang scha- 
yang hendak memakan badut lain  rusnya menyerap aspirasi rakyat ma- 
yang lebih kecil. Badut rakus itu t lah menjadi makhluk” dengan jas dan 
peduli di sekelilingnya penuh der yang seolah tidak mender 
kardus-kardus bekas, Begitulah selalu sehingga kata-kata berhamburan di 


kerakusan, yang penting perut makin 
menggelembung tak peduli di seke- 
liling kita penuh kemiskinan. 

Sleneo juga berarti seolah-olah me- 


jalanan. 

Penyodoran tema semacam ini di 
dalam satu pameran besar, setidaknya 
diikuti 78 perupa, apalagi dilakukan 
untuk memperingati 30 Tahun Ben- 
tara Budaya, tentu mengandung satu 
penegasan, Rupanya, Bentara Budaya 
ingin kembali menegaskan bahwa 
lembaga ini didirikan untuk ”mem- 
perjuangkan” kebudayaan, seni, dan 
suara-suara yang tak tertampung da- 
lam kebudayaan mainstream. Setelah 
30 tahun, lembaga ini ingin mela- 
kukan semacam reposisi bahwa mem- 
perjuangkan kebudayaan pinggiran 
itu masih tetap relevan di tengah 
pola-pola masyarakat yang bergerak 


000800 


Pameran Bob Sick 


Pelukis eksentrik Bob Sick Yudhita Agung 
(4) akan menggelar pameran untuk me- 
rayakan 20 tahun berkarya dalam tajuk 
”T'm Living Legend”, 4-14 Oktober 2012 
di Galeri Nasional Indonesia Jakarta. Bob 
Sick termasuk sosok yang unik. Tahun 
1995, ia memutuskan menato seluruh ba- 
gian tubuh dan wajahnya sebagai bagian 
dari perlawanan terhadap stigma terhadap 
orang-orang bertato waktu itu. Ia ingin 
menunjukkan bahwa tidak semua orang 
bertato berperilaku buruk. Saat pembu- 
kaan pameran, Kamis (4/10) pukul 19:00, 
buku Bob Sick: Pm a Living Legend juga 
akan diluncurkan. (CAN) 


slenco, Saudi 


Korupsi 

Korupsi mungkin tidak sebatas fe- 
nomena yang terlihat di layar televisi. 
i idah dimulai 
P disimak, mi- 
salnya, karya AS Kurnia berjudul "In- 
dongaret". Dengan sangat sinis Kurnia 
membuat setruk dari sebuah super- 
market Indongaret di Jalan Macet 
69X Ubud dengan Kassa AS Kurnia. 
Harga Apel Malang 1 KG 24450, Apel 


Tari di "Roemah 9A” 


Rumah dialog lintas seni Roemah 9A Ci- 
bubur menggelar perhelatan seni tari kon- 
temporer bertajuk "Religi Tubuh”, Minggu 
00, Perhelatan ini menam- 
pilkan koreografer Bimo Wiwohatmo 

ta) yang akan berkolabor 
ngan music director dari Jepang, 
Nagano, Soga Masaru (sound dan lighting 
designer), serta VJ Brank, yang menggarap 
video mapping dan visual effect. Perhelatan 
ini juga menampilkan koreografer tamu 
master Butoh, Taketeru Kudo (Tokyo). Bi 
mo akan menampilkan empat koreografi, 
"Voice of Java”, Love”, "Vincent, dan 
"Melihat Bumi dari Atas Langit”, (CAN) 


DOKUMENTASI NYOMAN ERAWAN 


UEAUN 


1000,-/Rp 60.000,- Luar PJawa & Bali 


Rp58. 


iode penting 
Nyoman E 


ternasional itu, yang tertinggal 
hanyalah ingatan-ingatan. 
Namun, di antara rentang 
waktu peristiwa seni tersebut 
hingga sepuluh tahun belakangan 
ini, apa sesungguhnya yang di- 
lakukan Nyoman Erawan? 
Ia meredup, seakan meng- 
Mengapa karya perupa asal Su- hilang di pinggir panggung pen- 
kawati, Gianyar, Bali,ini disanjung — ciptaan publik. Ta memang me- 
hingga ditempatkan di sampul de- — lukis, mengembangkan visual 
pan? Ini tak lain lantaran Erawan si konsep pralaya-nya, juga se- 
dipandang mampu menerjemah- sekali membuat instalasi atau 


perbincangkan dunia di luar yang 
dicekam pralaya, tetapi luapan 
dunia batinnya yang dihantui ke- 
hancuran. 

Evolusi itu terbilang menarik, 
terutama mengemuka dalam se- 
bagian besar karya lukis dua di- 
mensinya. Pada malam pem- 
bukaan ditampilkan performing 
art, yang berbeda dengan sepuluh 
tahun lalu, terbilang tak terlam- 
pau mengejutkan, Akan tetapi, 
taksu pancaran kekuatan 


tampil beda. Mendalam. Tidak 
sekadar mengungkapkan tentang 
tetapi terlihat perta- 
rungan dan pergulatannya dalam 
bagian chaostik alam raya itu. 
Guna mengungkapkan pesan dari 
pergulatan itu, Erawan secara be- 
rani meninggalkan abstraksi sim- 
dan kembali merangkul 
gurasi dengan kandungan 
psikologis yang kuat, sesuatu 
yang langka di Bali. 
agian besar karya dua di- 


ST 
ES S&SI 


BAGS AND SHOES SPECIAL 


! 
Cari tahu tren terkini seputar tas dan sepatu! 


54 na Bazaar Men 


NI iv cosmopolitan.co.id | @Cosmoindonesia 


ROCK ON, LADIES! 


Intip variasi gaya glam rock ala cosmo 


Say Goodbye to Broken Heart 


Contek trik menghindari berbagai ancaman cinta masa kini 


Soul, Spiritand Mountain tentang 
sejarah seni rupa Indonesia mo- 
dern, Siapa pelukis favoritnya? 
Erawan! 


Bazaar Art Jakarta 2012 


kan konsep kosmis tradisional performing art, misalnya mi seninya justru lebih memancar mensinya menghadirkan  so- 2 Its Easy to Stay Yo 
Bali—dan terutama tentang pra- pada karya-karya lukisnya. Per- sok-sosok wajahnya. Tampilan- 91 Tahun Perjalanan Gucci y y Young 


Karya-karya Ikoniknya — | Hambat penuaan dini dengan produk kecantikan pilihan Cosmo 


laya (kehancuran kosmis)—di da- 
lam bahasa visual modern, ragam 
seni kontemporer yang kala itu 
tengah mengemuka dieks- 
posnya memori lama masyara- 
kat-masyarakat dunia melalui pa- 
meran "The Magicians of the Art” 
di Museum Pompidou, Paris, pada 
tahun 1989. 

Lalu tahun 1997, kali ini Era- 
wan menghadirkan pertunjukan 
kolosalnya, Cak Seni Rupa La- 
tamahosadhi. Kala itu, masya- 
rakat seni Bali geger. Pertarung- 
an kosmis dengan benturan ane- 
ka warna di layar raksasa, di 
mana batasan antara ritual dan 
seni menghilang. Periode berikut 
adalah tahun 1998, suatu per- 
Jorming bertajuk Ruwatan Bumi 
yang memadukan unsur gerak, 
rupa, musik, serta alam sekitar 
dalam satu kesatuan waktu yang 


Jorming art Erawan kali ini, 
alih-alih menyajikan tontonan 
visual kosmis Hindu atau re- 
nungan tentang nasib bumi se- 
bagaimana yang ia lakukan se- 
lama ini, sang perupa justru me- 
nampilkan pertunjukan seni de- 
ngan tema sosial yang mencoba 
menyindir dan membongkar pa- 
saran seni rupa berikut praktik 
goreng-menggoreng, yang ditu- 
ding sebagian orang, diterapkan 
oleh para petualang investor da- 
lam bidang seni. 

Bagaimana dengan karya dua 
dimensinya, apakah sekadar 
pengulangan? Seperti yang di- 
catat Astri Wright, Erawan di- 
kenal sejak 20 tahun lalu sebagai 
pelopor dari simbolisme abstrak 
modern Bali. Dengan permainan 
bidang yang tridimensi berikut 
teknik lelehan warna dan kolase 


nya serba realis sebagian, tetapi 
dengan aneka ekspresi emosional 
yang kuat, bahkan kerap didis- 
torsi untuk itu—melalui aneka 
sapuan, lelehan dan torehan war- 
na yang tetap mewujud simbol: 
Banyak di antaranya yang sengaja 
mengambil judul dengan me- 
nyandingkan benda alam dan ta- 
taran emosi tertentu: "Daun, De- 
presi dan Batu”, "Panci, Depresi 
dan Batu”, atau langsung meng- 
acu pada emosi itu ”Nervous, 
Furious”. Hasil dua dimensi ini 
sungguh mengesankan, apalagi 
kini dihadirkan dengan spektrum 
warna yang lebih kaya. Erawan 
tidak lagi sekadar bicara tentang 
kosmos dan menggurui kita pe- 
rihal itu. Ta justru memperli- 
hatkan pergulatan dirinya de- 
ngan kosmos yang saling men- 
cabik: yang hendak dipahami 


ku simbolis, merabuat Breads 
Burger, alias Burger, menyerupai 
payudar yang secara la- 

i sosok-sosok bule. 


Atau dengan kata lain, sepanj: ng 
sepuluh tahun itu, Erawan tak 


Rp 34000, Luar Jawa Bal 


kunjung membuat 
tunggal. 


pameran 


27 


Pameran tunggal 

Syukurlah, rawan menye- 
lenggarakan pameran tunggal, 
Salvation of the Soul, di Tonyraka 
Gallery, Mas-Ubud, Bali, mulai 28 
Agustus hingga 29 September 
2012. Sebuah pameran yang ter- 
bilang "retrospektif”, menghadi 
kan karya-karya instalasi dua di- 
mensi, video art, serta beragam 
wujud lain yang mengubah ruang 


SPECIAL 
BRAIN GAMES 
for Baby and Toddler 


Perlukah Asuransi Pra Persalinan? 
Persiapkan dana tak terduga aclama masa kahamtan 


Gerard Pigue 


Aksinya di dalam dan di luar lapangan 


Hindari Kram Otot! 
Cari 


tahu penyebab dan cara mengatasinya 


Sexiest Women 2012 


Temukan 100 Wanita Terseksi Versi FHM! 


“Saya lebih suka mengenakan 
bikini dibanding lingerie” 


bersuasana profan sekaligus sa- danbagian-bagianlain darigaleri tiga dimensi dari kain, kayu ba- olehnya tetapi sekaligus terasa a aa Eoianel Ajari moda 
kral Sayang, lantaran tak ter- ini sebagai refleksi dirinya se- kar, serta wujud visual benda asing bagi Erawan, mencermin- an na Ingin Aini Tubuh Ideal? 

publikasikan secara luas sertatak kaligus menunjukkan bahwa sehari-hari lainnya, terbukti ke- kan kegamangan dan keraguan | (NBA PRA aturan die mudah dan FHM menerawang Liga Premier Inggris 
didukung dokumentasi digital sangsenimanrupanyamasihme- seluruhannya merujuk pada — eksistensial. baso melahirkan (aeyena oran car ai Satu dekade mendatang 
media yang memadai, dari seni nyala api kreativitas dalam di- pengertian simbolis kosmis JEAN COUTEAU sus 


rupa pertunjukan bermutu in- rinya. Kaliiniiatidaklagi mem- — Kini dalam pamerannya, ia Kritikus Seni 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


22 


KOMPAS, MINGGU, 30 SEPTEMBER 2012 


@m 


PUISI AHDA IMRA 


Brosur Wisata Belanja Kota Bandung 


Kota ini berasal dari lumpur dasar danau yang menempel di sepatu seorang 
Gubernur Jenderal. 


Lalu tuan-tuan perkebunan membuat kota ini dari sisa-sisa kecantikan seorang 
germo yang didatangkan dari Paris, Kota tempat tuan-tuan perkebunan pelesir, 
Belanja dan bergaya, Mereka membawa juga banyak sekolah. Sekolah yang 
mengajak anak-anak Inlander melihat barisan orang menyerbu penjara 
Bastille, 


Kota ini berangin seperti perempuan yang berbisik di balik daun telingamu. 


Mari belanja. Orang-orang membawa tubuhnya ke toko baju. Menumpuk 
tubuhnya dalam troli. Taruh saja tubuhmu di situ. Seorang walikota akan 
mendorongnya. Ia memakai sepatu Gubernur Jenderal. Mengajakmu 
mengelilingi seluruh toko baju di kota ini. Toko baju yang membuat kota ini 
menjadi ruang rias dalam gedung sandiwara. Gedung sandiwara dengan 
panggung yang tak punya ingatan. 


Lihat. Penunjuk arah di kota ini. Semua menuju toko baju, mall, apartemen 
yang semua namanya terapung-apung dalam bahasa Inggris, Di depan kasir 
kau menerima senyum puas para gadis muda yang manis, Senyum untuk kartu 
kredit dan tubuhmu yang terlipat dalam kantung toko baju. 


Kota ini kuah batagor yang menetes dari ruang sauna dan panti pijat. 


Mari makan, Udara kota ini membuatmu selalu merasa lapar, Bawa tubuhmu 
ke mana saja. Kota ini akan memasak apa saja untuk tubuhmu. Kota ini meja 
makan besar, Meja makan yang dipenuhi bunga-bunga plastik, steak dan kuah 
batagor yang menetes dari ruang sauna dan panti pijat. Kau bisa makan sambil 
mendengarkan suara angklung atau karinding underground. Atau suara lemah 
anak-anak mengamen yang bernyanyi hanya dengan menepuk-nepuk 
tangannya, Memakai kaos Persib. 

2012 


Karya Rieswandi — 


HYMNOLOGY 


Garut Selatan 


Melewati jembatan gantung 


JAKARTA ART AWARD 2015 


Hari Ini Tubuhku Terasa Ringan 


Hari ini tubuhku terasa ringan 
bayi-bayi berterbangan dari kedua lenganku 
mengelilingi jejak-jejak kaki yang terisi air — 
sebelum angin bergerak. Sebelum 

burung gagak itu terbangun 


Kutinggalkan penginapan 
dalam tubuhku bayi-bayi itu kembali tidur 
berselubung kain hitam aku berjalan dengan sepasang 
kaki milik seorang penari, Tak ada lagi yang harus 
kupikirkan. Juga pertanyaan, mengapa seluruh 
kemalangan selalu membuatku merasa lebih 

baik dari sebelumnya? Atau kebencianku 

pada segala yang menetap 


Di kedai kopi. Angin membawa bau tubuhku 
orang-orang menemukanku, Aku adalah segala 
yang mereka benci, Seperti tersebut di mulut 
kaum paderi. Di bawah langit biru kubiarkan 
mereka membunuhku 


Sepasang mataku memandang 
burung gagak itu berputar-putar 


Hari ini dunia tubuhku terasa ringan 
kubiarkan bayi-bayi bermain di jejak-jejak 
kaki yang terisi darah, Berselubung jubah 
para paderi aku menitis di kerling mata 
seorang penari, Menggerakkan angin 


Memanggil ribuan burung gagak 


2012 


Pembatas Buku 


Waktu tak punya lagi huruf' 

sekadar suara lonceng tanda makan siang 
dan aku berjaga di batas ingatan 

yang tak pernah kau cari 


2012 


Tapol 


Ada malam yang paling kutakutkan - 

ketika aku tidur kau datang. Mengambil kuku 

jari tangan dan kakiku, ubi jalar yang kusembunyikan 

di kolong dipan, botol plastik berisi air cucian kaki ibuku 
suara sepatumu yang keras, sepasang matamu yang beku 
dan berlubang. Atau kau akan membiarkanku 

terus tidur. Setelah merampas seluruh 

kata-kata yang tumbuh 


Sajak Tan Malaka 
kepada Harry A Poeze 


Poeze, waktu itu tak bertubuh tak berkejadian 
orang sekaumku telah membunuhnya, Mengubur 
mayatnya di bawah bayang gardu tentara. Waktu 
yang berbaju merah. Waktu yang menulis revolusi 
dengan tangannya yang sakit. Revolusi 


dengan tubuh yang tak utuh 


Ingatan itu, Poeze, tak berkaki tak berkejadian 
orang sekaumku telah menebasnya. Ingatan 
yang tak mengenal lagi bau jasad tubuhnya 

n yang merangkak-rangkak mencari 

jak kakinya 


ada hutan kecil di atas pulau karang 
pohon-pohon tua menyimpan arwah 

orang dulu. Ular hijau dengan matanya 

yang berkilauan adalah sepasang matamu 
sepasang mata yang menjaga seluruh ingatan — 
dendam dan kesedihan 


Ada juga cahaya mengambang di akar gantung 
menyusut di sela rimbun lembab batang kayu 
bersama burung-burung laut aku terperangkap 
lalu dengan gelap yang lembut 

engkau melilit tubuhku 


Menuruni undakan batu licin 
tekstur dinding karang adalah huruf-huruf 
yang rumit. Kau membacakannya untukku - 


sebelum huruf-huruf itu menjelma abu. Sejak itu 


akulah pewaris seluruh ingatan, Berdiam 
di hutan kecil di atas pulau karang 


Tan Malaka 


pejalan jauh 
tak bertubuh 
pergi datang 
tak berbayang 


2012 


di atas tubuh anakku... 


2012 


di ruang kerjamu 


2012 


Dengan gelap yang lebih lembut 
aku melilit tubuhmu 


2010-2012 


Ahda Imran lahir di Payakumbuh, Sumatera Barat, 
10 Agustus. Penunggang Kuda Negeri Malam (2008) 
adalah kumpulan puisinya yang telah terbit. Ta tinggal 
dan bekerja di Bandung. 


BUKU 


Puisi Esai, Puisi Melawan Diskriminasi 


OLEH ZUHAIRI MISRAWI 


iskriminasi merupakan realitas 
Du senantiasa tersuguhkan 

saban hari, baik secara langsung 
yang terlihat kasat mata maupun tidak 
langsung melalui layar televisi. Protes 
menggema, tetapi pemerintah tak bisa 
berbuat apa-apa. Satu kata yang me- 
ngemuka, pemerintah melakukan pem- 
biaran terhadap diskriminasi! 

Buku Atas Nama Cinta: Sebuah Puisi 
Esai, yang ditulis oleh Denny JA, 
merupakan sebuah upaya mengetuk 
kesadaran publik perihal pentingnya 
melawan lupa dan pembiaran atas dis- 
kriminasi. Apa pun alasannya, diskrimi- 
nasi merupakan perbuatan haram yang 
tidak boleh dilakukan oleh siapa pun 
karena melanggar hukum Tuhan dan 
bertentangan — dengan nilai-nilai 
kemanusiaan. Setiap manusia dicipta- 
kan Tuhan sebagai makhluk yang mu- 
lia, dan kemuliaan manusia terletak 
sejauh mana mereka mampu memu- 
liakan orang lain dengan mengede- 
pankan empati, simpati, dan kasih sa- 
yang. 

Selama ini, narasi tentang diskri- 
minasi selalu mengabaikan perspektif 
korban. Narasi di ruang publik terlalu 
memanjakan pelaku diskriminasi se- 
hingga korban kurang mendapatkan 
hak yang semestinya, terutama per- 
lindungan hukum. Di sinilah karya ini 
mempunyai keistimewaan karena pu- 
isi-puisi yang disajikan kepada pem- 
baca secara umumnya merupakan na- 
rasi para korban diskriminasi. 

Nasib buruh migran di luar negeri, 
yang akrab dikenal sebagai tenaga kerja 
Indonesia/tenaga — kerja — wanita 
(TKI/TKW), misalnya, menjadi salah 
satu perhatian penulis buku ini dalam 
puisi-puisinya. Kisah tentang Aminah, 
TKW yang dipancung di Arab Saudi, 
merupakan salah satu kisah yang me- 
narik untuk dikomentari karena ditulis 
dengan — menggunakan perspektif 
korban. 

Puisi ini mengetengahkan tentang 
perempuan yang dihukum mati karena 
membunuh majikannya. Tidak seperti 
narasi yang umumnya hanya berhenti 
pada pembunuhan yang konon dilaku- 
kan TKW, penulis dalam puisinya me- 
ngisahkan tentang perlakuan amoral 
yang kerap diperbuat si majikan. Ami- 
nah menuturkan kepedihan selama 
berada di rumah majikannya: Burung 
yang terkurung di sangkar emas/Masih 
tetap bisa bernyanyi/Tapi di rumah 
yang megah ini/Mulutku malah terkun- 
ci/Tak ada siapa-siapa untuk berbagi 
cerita (halaman 99). Aminah menam- 
bahkan, Aku dituduh menggoda sua- 
minya dengan senyumku/Dan aku pun 
disiksa/Tubuhku dicambuk/Rambutku 
dijambak/Pahaku disetrika (halaman 
107). 

Kisah perlakuan diskriminatif yang 
dihadapi Aminah ini sontak akan mem- 


Atas Nama Cinta 


bangunkan kembali kesadaran pem- 
baca bahwa jutaan buruh migran yang 
sering dipuji sebagai pahlawan devisa 
besar itu hakikatnya hidup layaknya 
burung dalam sangkar. Bahkan, lebih 
buruk dari itu karena kerap kali di- 
perlakukan secara diskriminatif. Me- 
reka disiksa, diperkosa, bahkan dihu- 
kum mati. Ironisnya, pada saat yang 
sama, perlindungan sangat nihil se- 
hingga diskriminasi itu terjadi ber- 
kali-kali lipat. 

Selain kisah tentang TKW yang di- 
hukum pancung, penulis buku ini juga 
dengan baik mengisahkan tentang pe- 
rempuan Tionghoa korban kerusuhan 
pada tahun 1998, cinta penganut beda 
agama, cinta kaum transjender, dan 
cinta penganut Ahmadiyah dengan ke- 
lompok garis keras. Semua kisah ter- 
sebut dengan apik disampaikan dalam 
puisi yang mudah dipahami dan enak 
dibaca. 


Fiksi dan fakta 


Tidak seperti pada umumnya, yang 
cenderung abstrak dan kadang sulit 
dipahami, penulis buku ini memilih 
jalan baru dalam kepenulisan puisi, 
yang disebut "puisi esai”. Seperti yang 
dia tuturkan dalam pengantar, di da- 
lam karyanya ini, dia hendak men- 
jembatani dua dimensi: fakta dan fiksi 
(halaman 10). Langkah tersebut ber- 
tujuan pembaca menikmati puisi-puisi 
dalam buku ini sembari berdialog de- 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


& Judul: Atas Nama Cinta: 
Sebuah Puisi Esai 

& Penulis: Denny JA 

# Penerbit: Renebook 

# Cetakan: |, April 2012 
bal: 16 halaman 


DATA 
BUKU 


978-602-19153-2-5 


ngan realitas soal yang penuh dengan 
diskriminasi itu. Tidak seperti lainnya 
yang kerap njlimet, puisi esai sengaja 
dikemas dengan bahasa yang mudah 
tetapi tidak kehilangan daya imajinasi 
dan intuisi sebagaimana layaknya. 
Puisi-puisi yang terdapat dalam bu- 
ku ini dikemas dalam kisah cinta yang 
memikat sehingga dimensi human in- 
terest begitu kentara. Dari usia remaja 
hingga dewasa dapat membaca puisi 
esai ini dan menikmati pesan-pesan 
humanis yang terdapat di dalamnya. 
Puisi esai ini telah berhasil mem- 
bumikan kembali puisi, yang hakikat- 
nya sebagai instrumen untuk men- 
dekatkan antara intuisi, imajinasi, dan 
realitas sosial. Apalagi, puisi-puisi esai 
digunakan untuk meneropong per- 
soalan diskriminasi yang sangat meng- 
khawatirkan dalam beberapa tahun 
terakhir. Siapa pun yang membaca 
buku ini akan menyadari bahwa kita 


harus serius menyelesaikan masalah 
diskriminasi sosial yang kurang men- 
dapatkan perhatian dari elite republik 
ini, 

Beberapa hal penting yang perlu 
diperhatikan penulis di antaranya pe- 
nulisan puisi yang terlalu panjang. Se- 
bagai contoh, puisi "Sapu Tangan Fang 
Yin” yang ditulis lebih kurang 25 ha- 
laman, Penulisan puisi yang terlalu 
panjang dapat membosankan pembaca. 
Akan lebih baik jika puisi ditulis tidak 
terlalu panjang. 

Berikutnya soal catatan kaki, yang 
merupakan hal unik dalam "puisi esai”. 
Di satu sisi, keberadaan catatan kaki 
penting untuk memberikan penjelasan 
yang lebih rinci tentang sebuah pe- 
ristiwa dan ide, tetapi yang perlu di- 
perhatikan adalah akurasi dari sebuah 
catatan kaki. Sebaiknya catatan kaki 
menggunakan "sumber primer”, bukan 
”sumber sekunder”. 

Terlepas dari kedua catatan kritis 
tersebut, puisi esai akan menjadi se- 
buah genre baru dalam dunia puisi. 
Sebagaimana diungkapkan oleh Sa- 
pardi Djoko Damono di dalam epilog, 
penulis buku ini telah berhasil meng- 
gabungkan antara fiksi dan fakta dalam 
sebuah karya sastra yang unik dan 
menarik. Tidak hanya itu, pembacajuga 
disuguhkan catatan kaki, yang tidak 
biasa dalam karya fiksi. 

ZUHAIRI MISRAWI 
Penikmat Sastra dan Penulis Novel 


0000 BUKU BARU 


Apa dan Bagaimana dki senggama di an 


# Judul: The Arab Uprisings: What Everyone Needs 
to Know 

& Penulis: James L Gelvin 

# Penerbit : Oxford University Press, 2012 

@ Tebal: xii 185 halaman 

& ISBN: 978-0-19-989177-1 


Apa yang menjadi pemicu pemberontakan di 
Arab? Dari mana sebenarnya tuntutan demokrasi 
dan hak asasi manusia datang? Adalah James L, 
Gevin, sejarawan dari Universitas California di Los 
Angeles, yang kemudian mengemukakan bahasan 
mengenai semua aspek pemberontakan revolusi- 
oner yang berlangsung di dunia Arab sejak akhir 
2010, 

Di balik perbedaannya, Tunisia dan Mesir ternyata memiliki sejumlah 
karakteristik yang sama, di antaranya menjadi pemicu pemberontakan yang 
memengaruhi dan berkembang di sejumlah negara di dunia Arab. Jika Tunisia 
memiliki Muhammad Bouazizi, di Mesir muncul Khaled Said. Kedua nama 
tersebut dianggap sebagai pemicu protes politis di negara masing-masing. 

Dalam ulasan mengenai pemberontakan di Libya dan Yaman, Gelvin 
menjelaskan mengapa intervensi kekuatan asing menjadi lebih kuat di Libya 
ketimbang di Yaman. Di sini, Gelvin menerangkan mengapa kedua negara 
tersebut dikategorikan sebagai "yang lemah”, Selain itu, mengapa status itu 
menjadi penting untuk memahami pergolakan yang terjadi di kedua negara 
tersebut. 

Selanjutnya dikemukakan implikasi atas pemberontakan yang terjadi, apa 
artinya bagi Amerika Serikat dan bagi Iran. Lalu, apakah Al @aeda menjadi 
lebih kuat atau justru lebih lemah dan apa dampak pemberontakan terhadap 
konflik Israel-Palestina. Gelvin juga memperlihatkan seberapa berharganya 
frasa "Arab Spring” di kawasan Arab. (TSD/LITBANG KOMPAS) 


THE ARAB 
MPRISINGS: 


Linda Djalil Tetap Menulis 


& Judul: Celotehan Linda 

# Penulis: Linda Djalil 

& Penerbit: Kakilangit Kencana, 2012 
& Tebal: xvilit426 halaman 

& ISBN: 978-602-8556-30-9 


£ elotehan 


Linda 


Menulis, bagi Linda Djalil, bak nafkah batin. Ke- 
hadiran media sosial memberi ruang alternatif bagi 
Linda selepas bertugas sebagai wartawan. Kecin- 
taannya menulis tersalurkan melalui blog yang 
sebagian besar menjadi isi buku ini. Nyaris tidak 
ada topik yang terlewatkan untuk diangkat ke 
ranah publik. Ketika Briptu Norman mendadak 
populer gara-gara bergaya artis India, Linda me- 
nasihatinya untuk tetap menjadi polisi seraya me- 
nyebut kelompok reog BKAK yang anggotanya adalah para polisi aktif. Ta pun 
bertanya-tanya sejauh mana kebenaran berita Manohara yang menghebohkan. 

Dari hampir 100 cerita, banyak yang ditimba dari pengalaman jurnalistik 
dan dituliskan kembali secara ringan dan menarik. Dari istana, yang menjadi 
lokasi penugasannya selama sembilan tahun, dikisahkan sisi manusiawi para 
pejabat negara, seperti sikap keras kepala Soeharto, yang tetap berkunjung ke 
medan pertempuran Sarajevo meski berulang kali diingatkan soal rawannya 
situasi saat itu. Tekadnya sekuat kepiawaiannya menyembunyikan suasana 
hatinya. Komunikasi lebih banyak dilakukan dengan bahasa tubuh. 

Pak Saidi, fotografer kepresidenan kepercayaan, pun menjadi sasaran war- 
tawan menyelidik isi hati Soeharto. Berbeda dengan karakter BJ Habibie yang 
lebih terbuka, Ketika Linda mengomentari bekas lipstik di ujung bibirnya, 
Habibie berujar sambil tertawa, ”...Tante Ainun masih cium Oom sebelum ke 
garasi mobil...” Pengalaman cukup unik lainnya menyingkap soal mantan 
menteri yang menangis setelah tidak lagi menjabat. Setidaknya ia jumpai tiga 
mantan menteri yang menunjukkan sikap tidak ksatria terkait dengan pen- 
copotannya. Kisah-kisah ini menjadi saksi kedekatan yang ia jalin dengan 
narasumber dan relasinya yang sangat luas, termasuk teman dan sahabat 
ayahnya, antara lain Hoegoeng, Bob Hasan, Kemal Idris, dan Sudomo. 

(THA/LITBANG KOMPAS) 


AN pi 


KOMPAS, MINGGU, 30 SEPTEMBER 2012 


23 


UDAR-RASA 


Salihara 


OLEH GARIN NUGROHO 


inggu ini, waktu terasa begitu padat, bersama re- 

kan-rekan Indonesia Memilih bertemu Syafii Maarif 

hingga Megawati Soekarnoputri, dan nonton pentas 
Legendary Journey untuk 50 tahun Hotel Indonesia. Beruntung 
saya lalu punya waktu untuk melihat pembukaan Festival 
Salihara keempat, 24 September 2012. Festival ini dibuka dengan 
karya bertajuk Glimpse: Music for Drum and Mixed karya Aksan 
Syuman. 

Yang terjadi kemudian, saya dibawa oleh keindahan sederhana 
sekaligus rinci oleh komposisi Aksan dalam pengembaraan 
perasaan serta pikiran ke berbagai kehidupan negeri ini. Salihara, 
tempat pertunjukan ini berlangsung, terasa menjadi ruang 
alternatif menyapa negeri ini. 

Sesungguhnya, setiap kali saya datang ke Salihara, saya selalu 
merasa takzim, kantong kebudayaan yang didirikan tahun 2008 
ini, menjadi satu dari sedikit kantong budaya yang terus hidup 
dan menghidupi negeri ini. Ta memiliki theatre gallery sertaruang 
diskusi, bahkan menjadi kantong budaya pertama yang memiliki 
black box theatre. 

Maka berbagai aktivitas dilakukan: pentas, workshop, diskusi 
a, teater, musik, tari, filsafat hingga public lecturer. Disisi lain, 
menjadi ruang dialog global terus-menerus, sebutlah dalam 
Festival Salihara, beberapa negara berpartisipasi, dari Belanda, 
Australia, hingga Finlandia. 

Lalu untuk apa kantong kebudayaan tersebut harus kita beri 
takzim yang dalam? 


... 


Setiap hadir di Salihara, saya selalu teringat perjalanan 
Amerika tahun 1992, melihat organisasi budaya, baik film, teater, 
sik, tari, stasiun televisi, hingga museum dan institusi ke- 
budayaan, dari New York, San Fransisco, Washington, sampai Los 
Angeles. 

Ada yang selalu tersimpan dalam ingatan, yakni uraian dari 
salah satu institusi teater: "Mendorong generasi muda melihat 
teater, film, tari hingga musik dan sastra, bukanlah semata 
mengharuskan menjadi seniman, Tetapi, ketika anak-anak muda 
melihat teater akan menyadari perlunya kemampuan ekspresi 


muda melihat tari, musik hingga rupa, setelah jadi 
pemimpin akan menyadari perlunya ruang publik serta ar- 
Maka hal-hal 
jaga, sebutlah 


kecil yang menghidupkan masyarakat akan 
trotoar, taman, hingga pusat kes 

"Demikian juga hak warga melihat dan menikmati tata ruang 
serta musikal, misal lanskap pantai yang tidak boleh tertutup 
semua oleh bangunan bisnis. Yang juga penting, sekiranya 
muda menyukai sastra, maka akan menjadi pemimpin 
a, yang tergerak oleh peras halus yang muncul 
dari kehidupan, mendengar suara rakyat hingga persoalan suara 
s. Lebih dari itu, ia akan menjadi bagian dari perawat 
berarti menjadi perawat sejarah dan filsafat bangsa 


Setiap kali melihat Salihara, ingatan saya terbawa pada ke- 
nyataan sejarah, bahwa para bapak bangsa perumus Pancasila 
adalah negarawan yang budayawan, politikus yang tubuhnya 
adalah pencinta rupa, musik, sastra, tari hingga teater. Sebutlah 
sosok Soekarno, atau Muhamad Yamin, yang disebut sebagai 
bapak Soneta 

Bahkan 


a sering berolok terhadap diri saya sendiri, ber- 
andai-andai: mampukah kita merumuskan Pancasila, sekiranya 
harus terjadi pada kondisi dan situasi ketokohan politik seperti 
sekarang ini? 


... 


Oleh karena itu, seusai menyaksikan Aksan Syuman, saya 
merasa lega, bahwa di tengah hiruk-pikuk pragmatisme yang 
kalah oleh konsumerisme industri tanpa etika, masih ada ruang 
yang membuat saya menjadi warga negara, bukan warga kon- 
sumen yang tereksploitasi. Pada kantong-kantong budaya se- 
macam ini, saya memberi rasa takzim. 


aren 


KOMPAS 


TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


Pemimpin Umum: — Jakab Oetams 
Wakil Pemimpin Umum: Agung Adibrasetyo, St. Sularto 
Pemimpin Redaks'/Penanggung Jawab: Rikard Bagun 
.Waki Pemimpin Radaksi: Tas Kuncahyone, Budiman Tanuredi, Ninak Mardiara Pambudy 
Redaktur Senior:  Ninok Laksana, August Parengkuan 
Redaktur Pelaksana: James Lubulima: 
Wakil Redaktur Pelaksana: Mehammod Bakir Bambang Sigap Sumantri 
“Sekretaris Redaksi: Retno Bintarti, M. Nasir 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


D SURAT PEMBACA 


LAYANAN PENERBANGAN 


Batavia Air Membingungkan 


nomor penerbangan Y6-301 dari Jakarta tu- 


S aya penumpang pesawat Batavia Air dengan 


juan Solo, yang jadwal keberangkatan pada 
hari Minggu, 2 September 2012 pukul 16:30 WIB, 
dan terjadwal tiba di Solo pada pukul 17:35 WIB. 
Namun akibat dua kali penundaan keberangkatan 
pesawat, saya harus menunggu sekitar lima jam di 
ruang tunggu sejak check-in di Bandar Udara Soe- 


karno Hatta, 


Bermula dari info seorang petugas yang menyatakan bahwa 
pesawat tujuan Solo harus ditunda penerbangannya satu setengah 
jam dari jam keberangkatan semula. Berselang beberapa waktu 
kemudian saya kembali mendengarkan informasi dari petugas 
melalui pengeras suara yang menyatakan bahwa pesawat tujuan 
Solo kembali terlambat dan akan tiba pukul 20.30 WIB, dan akan 


berangkat pada pukul 21:00 WIB, 


Namun, ketika sedang menunggu pada pukul 19:30 WIB, 
tiba-tiba pihak maskapai mengumumkan kepada para penumpang 


pesawat tujuan Solo untuk segera mena 
akan segera diberangkatkan. Informasi yang s 


iki pesawat karena pesawat 
mpang siur, Atas 


kesimpangsiuran informasi keberangkatan ini saya merasa tidak 
nyaman dan terkesan dipermainkan oleh pihak maskapai. 


Bukan hanya itu 


ja, penundaan keberangkatan juga dialami 


penumpang tujuan Batam, Manado, Surabaya, Semarang, dan 


dian ini, saya dirugikan dengan kinerja 


manajemen Batavia Air yang tidak profesional dengan informasi 


yang simpang siur dan tidak jel 
apai Batavia Air bukan han 


menyajikan s| 


Saya mengharapkan ke depan 
logan "Trust Us To 


Fly” tetapi benar-benar memprioritaskan kenyamanan para pe- 


numpang, 


IMANUEL SULUH 


Jalan Wijaya I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 


Singapore Airlines 
dan "Memory Foto” 


keluarga terbang de- 
ngan Singapore Airlines (S0 319) 
dari London ke Jakarta via Si- 
ngapura. Waktu transi 
ngapura kurang dari sa 
harus pindah terminal, membuat 
kami terburu-buru, Saya keting- 
galan tas berisi kamera dan han- 
dycam di pesawat. Begitu tiba di 
Jakarta, saya menelepon adik sa- 
ya di Singapura dan langsung 
menelepon kantor Singapore 
Airlines. 

Menurut staf SO, telah me- 
nemukan dan meminta untuk 
mengambil barang tersebut. Saat 
diambil dan diperiksa ternyata 
dua buah memory card yang 
berisi ratusan foto-foto liburan 
keluarga kami selama tiga ming- 
gu di Eropa telah hilang. Pada 
kertas penerimaan barang jelas 
tertulis, bahwa telah menerima 
32G memory card, Saya kecewa. 

Sungguh mencengangkan staf 
Singapore Airlines bisa meng- 
ambil sesuatu dari dalam tas pe- 
numpang yang ketinggalan di pe- 
sawat. Pengalaman ini sungguh 
mengerikan mengingat selama 
ini kami selalu menganggap air- 
lines ini bekerja sangat profe- 
sional, ternyata sangat kacau-ba- 
lau dan tidak bertanggung ja- 
wab. 

Yang membuat kami sekelu- 
arga sedih, barang yang hilang 
hanya memory card yang relatif 
murah, tetapi foto-foto di da- 
lamnya bernilai sangat besar bagi 
kami sekeluarga. Minggu-minggu 


pertama sangat sulit menghu- 
bungi dan selalu menjanjikan 
akan ditelepon kembali, tetapi 
tidak pernah. 

Saya menulis puluhan e-mail 
tetapi tidak ada balasan jawaban. 
Setelah ditunggu hampir satu bu- 
lan, akhirnya ada jawaban ”pihak 
manajer SO sudah mengaku ke- 
salahan dan meminta maaf. Juga 
sudah melakukan investigasi 
yang menyatakan kemungkinan 

af memang yang meng- 

ambil memory card”. Sampai « 
ini permasalahan belum seles 
MARGARETHA J TJANDRA 
Jalan Bukit Hijau IX, 
Kebayoran Lama, 
Jakarta Selatan 


Sriwijaya Air Tak 
Peduli Penumpang 


Pada hari Sabtu, 18 Agustus 
2012, saya dari Jakarta ke Bandar 
Lampung menggunakan pesawat 
Sriwijaya dengan jam penerbang- 
an pukul 07:00 WIB, dan sekitar 
pukul 06:00 WIB kurang saya 
sampai di bandara dan langsung 
menuju counter check in, namun 
antrean lumayan panjang sehing- 
ga saya harus menunggu sekitar 
15 menit. 

Selama antre tidak ada satu 
pun petugas Sriwijaya yang me- 
nanyakan penerbangan kepada 
para penumpang yang antre, Ke- 
tika telah diterima oleh petugas 
counter ternyata jadwal pener- 
bangan saya dikunci, karena ha- 
rus check in paling lambat 45 
menit sebelum terbang. Datang 
seorang petugas Sriwijaya Air 


bernama Nasril yang menga- 
takan hal sama, bahwa harus che- 
ck in 45 menit sebelum terbang 
dan daftar manifes sudah ditan- 
datangani pilot. Sehingga jam pe- 
nerbangan saya harus dipindah 
ke pukul 09:40 WIB. 

Kemudian, datang lagi seorang 
dari handling control bernama 
Endang yang mengatakan bahwa 
pesawat yang saya tumpangi pu- 
kul 07:00 WIB ditukar dengan 
yang lebih kecil sehingga penuh, 
dan saya tidak bisa diikutkan 
dalam penerbangan. Saya kecewa 
dengan Sriwijaya, dengan pen- 
jelasan yang berbeda-beda antara 
petugas satu dengan yang lain, 
dan membuat keputusan sepihak 
untuk memindahkan penerbang- 
an saya karena terlambat 10 me- 
nit dari antrean di counter chek 
in. 

Saya curiga karena memang 
banyak penumpang yang men- 
cari tiket, Sriwijaya menjual kursi 
saya kepada penumpang lain. Ha- 
ti-hati kepada calon penumpang 
karena Sriwijaya tidak peduli ke- 
pada penumpang, 

HARIA DINATA 

Jalan Mampang Prapatan 
XVII, Pancoran, 

Jakarta Selatan 


Garuda Terlambat 
Tanpa Kompensasi 


Pada tanggal 26 Agustus 2012, 
saya penumpang GA 0245 de- 
ngan rute Semarang-Jakarta de- 
ngan nomor kursi 80 C. Pada 
tiket tercantum jadwal keberang- 
katan pukul 1730 WIB, dengan 
ketentuan waktu boarding yang 
tertera pada boarding pass pukul 
1710 WIB. Saya melakukan city 
check in, dan tiba di Bandara 
Ahmad Yani, Semarang, pukul 
16.50 WIB, Saya menunggu bo- 
arding, sampai pukul 1705 WIB 
tidak ada pemberitahuan keter- 
lambatan melalui pengeras sua- 
ra, 

Pengunduran jadwal hanya bi- 
sa dilihat melalui layar jadwal 
keberangkatan yang menyatakan 
keberangkatan pukul 18.00 WIB. 
Saya bertanya kepada petugas 
yang menjelaskan bahwa pem- 
beritahuan keterlambatan baru 
diterima dari Jakarta. Sampai pu- 
kul 1745 WIB sesuai yang di- 
janjikan, tidak ada panggilan bo- 
arding karena ternyata pesawat 
belum datang. 

Pada pukul 18.00 WIB, kem- 
bali saya tanyakan ke loket da 
saya diajak masuk ke kantor 
ruda, di sana saya tanyakan mana 
kompensasi minuman dan ma- 
kanan ringan yang seharusnya 
diberikan kepada calon penum- 
pang? Ternyata mereka tidak 
menyediakan dan berkilah bah 
wa makanan ringan disediakan di 
lounge, namun tidak diumumkan 
melalui pengeras suara, 

Jawaban yang mengada-ada, 
buat apa disediakan kalau tidak 
diberitahukan kepada penum- 
pang? Dan lagi, tidak setiap pe- 


MENGECEWAKAN 


numpang mempunyai akses ma- 
suk ke Lounge Eksekutif. Akhir- 
nya para penumpang masuk pe- 
sawat, dan baru pada pukul 18.30 
WIB pesawat bergerak menuju 
landasan. Kalau dihitung, sebe- 
narnya pesawat sudah terlambat 
satu jam, dan pihak Garuda tidak 
memberikan kompensasi apa 
pun kepada penumpang Apakah 
ini perusahaan penerbangan ke- 
banggaan kita? 
ALBERTUS PUTER T 
SUSILO 
Jangli Tlawah RT 008 RW 
005, Candisari, Kota Sema- 
rang, Jawa Tengah 


”Refund” AirAsia X 
Tak Dikembalikan 


Saya membeli tiket Jakarta - 
Paris AirAsia X seharga Rp 
2.985.217 dengan bukti tiket elek- 
tronik, pada tanggal 23 Mei 2011, 
dan membayar dengan kartu kre- 
dit Mastercard untuk keberang- 
katan 6 Juni 2012 dengan kode 
booking T9PU9D. 

Namun, ternyata AirAsia X 
menghentikan seluruh pener- 
bangan ke Eropa per April 2012, 
dan oleh karena itu pihak AirAsia 
X mengajukan tiga opsi untuk 
penyelesaian, dan saya memilih 
untuk meminta refund dan sudah 
disetujui oleh pihak AirAsia X. 

Dijanjikan dalam waktu 14-30 
hari akan dikembalikan ke re- 
kening kartu kredit saya, dan 
sejak tanggal 20 Januari 2012 per 
e-mail yang dikirim kepada saya, 
namun hingga sekarang refund 
yang dijanjikan tidak dikemba- 
likan. Bahkan sekarang dinya- 
takan bahwa refund saya invalid. 

Saya sekarang tidak tahu ha- 
rus melapor ke mana, karena 
ketika saya coba menghubungi 
call center AirAsia di Jakarta me- 
nyatakan bahwa tiket yang saya 


beli adalah AirAsia X, bukan 
AirAsia, sehingga harus langsung 


melapor via e-mail ke pihak Air 
Asia X. 

WIJAYA MAKMUR 

Karet Belakang RT 001 RW 

007, Setia Budi, 

Jakarta Selatan 


Penumpang Pesawat 
Lion Berdesakan 


Setiap berada di Bandara Adi 
Sumarno, Solo, saya sering me- 
kan para penumpang ber- 
sakan di pintu pemeriksaan 
boarding pass dari ruang tunggu 
menuju pesawat. Selama ini be- 
lum pernah diumumkan agar pe- 
numpang dengan kursi bagian 
belakang diberi kesempatan ma- 
suk terlebih dahulu, kemudian 


sawat. Dengan demikian, tidak 
akan terjadi kemacetan” baik di 
pintu pemeriksaan maupun di 
dalam pesawat. 

Mungkin yang namanya ber- 
desakan atau kemacetan sudah 


merupakan rutinitas atau bu 
kita, dan buktinya selama ini saya 
perhatikan wajah-wajah mereka 
tetap gembira, senyum-senyum, 
dan mengobrol dengan kerabat. 
Pada hari Senin, 16 Juli 2012 pagi, 
saya berangkat dari Solo ke Ja- 
karta dengan Lion Air. Ketika 
diumumkan, "para penumpang 
pesawat Lion Air jurusan Jakarta 
dengan nomor penerbangan... di- 
persilakan masuk pesawat”. 
Semua penumpang serempak 
menyerbu pintu pemeriksaan pas 
masuk pesawat. Ketika sedang 
berjalan di lorong menuju gar- 
barata/belalai, saya menyaksikan 
seorang petugas masih muda me- 
meriksa nomor kursi setiap pe- 
numpang. Begitu penumpang 
mempunyai nomor kursi bagian 


belakang, langsung diperintah- 
kan keluar dari lorong, turun 
lewat tangga yang cukup curam, 
selanjutnya harus berjalan me- 
nuju pesawat lewat pintu bagian 
belakang. 

Padahal dari tempat petugas 
berdiri, hanya tinggal beberapa 
langkah masuk pesawat. Waktu 
itu saya menyaksikan seorang ibu 
agak sepuh dan kerabatnya de- 
ngan tas yang agak besar terpaksa 
bersusah-susah menuruni tangga 
semen ke aspal bandara, untuk 
seterusnya berjalan menuju pe- 
sawat. Beberapa penumpang lain 
menunjukkan wajah yang kurang 
puas, tetapi mereka menurut sa- 
ja. 

SUGENG H 
Bona Indah A-7, Lebak Bulus, 
Jakarta Selatan 


Layanan Bus Damri 
Bandara Semrawut 


Bus Damri Bandara Soekar- 
no-Hatta cukup membantu pe- 
numpang kelas menengah ke ba 
wah yang menggunakan 
maskapai penerbangan dalam 
mendapatkan 'angkutan murah, 
Selain dilengkapi dengan bus 
yang tergolong baru dan ber- 
pendingin udara nyaman, masih 
banyak pelayanan yang perlu di- 
tingkatkan. 

Di Bandara Soekarno-Hatta 
penumpang bus Damri belum 
disediakan antrean. Artinya, jika 
penumpang membeludak dan 
bus jarang, maka berlaku hukum 
siapa lebih cepat berlari dan me- 
lompat ke dalam bus yang da- 
tang, diaakan mendapatkan tem- 
pat duduk. 

Beberapa kali terlihat penum- 
pang baik pria, wanita, lansia, dan 
anak-anak berebutan naik dan 
saling dorong karena takut tidak 
terangkut. Pernah saya melihat 
sekelompok backpacker asing 
membanting tas ranselnya dari 
bagasi, karena kesal tidak ada 
antrean dan dia keduluan masuk 
bus beberapa kali, 

Bahkan beberapa kali saya 
melihat karyawan asing dan na- 
sional yang terpaksa harus me- 
ngeluarkan kopernya dari bagasi 
samping bus, karena tempat du- 
duk di dalam sudah penuh. Di- 
lema, koper besar atau badan 
dahulu yang duduk di dalam bus? 
Perlu diketahui bahwa antrean 
naik bus bandara sangat penting 
di negara Eropa seperti di Ban- 
dara Girona Barcelona, Stansted 
London, Ciampino Roma, dan 
lain-lain, Budaya antre yang tam- 
paknya semakin luntur dari jati 
diri bangsa perlu dibangun kem- 
bali. 

Sebaiknya disediakan ruang 
tunggu, pemandu atau antrean 
khusus bagi penyandang cacat, 
lansia, anak balita, dan ibu hamil 
yang semuanya bebas dari asap 
rokok, Selain itu, Pos Kontrol Bus 
Damri di Jalan Tol Soedyatmo 
terlalu kecil, panas, dan mem- 
bahayakan pengguna jalan tol la- 
in karena berada di bahu jalan tol 
yang seharusnya untuk keadaan 
darurat. Mohon dipertimbang- 
kan lagi keberadaan dan kenya- 
manan pos kontrol ini, 

Tidak kalah pentingadalah pe- 
ningkatan perekrutan, kompe- 
tensi dan attitude/psikologis 
sumber daya manusia bagi kon- 
dektur, sopir, maupun awak da- 
rat, Beberapa perusahaan taksi 
dan angkutan umum ternama 
berhasil menjaga kualitas para 
awaknya. Seharusnya Damri da- 
pat mengikuti jejak mereka. 

FILMON LEONARD 
WAROUW 

Pondok Trosobo Indah M 22, 
Taman, Sidoarjo, Jawa Timur 


tisisme — (asceticism) 
Asus istilah yang lu- 
ayan asing. Terlebih da- 


lam kehidupan sehari-hari kini, 
di mana orang kian jauh dari kata 
yang mengandung pengertian 
berpantang dari kesenangan du- 
niawi itu. Dunia kita makin di- 
penuhi pamrih. Pamrih kemu- 
dian dibalut manipulasi canggih 
seiring kemajuan zaman. 
Manusia terdiri dari daging 
dan roh. Tak terhindarkan, ka- 
rena gejala roh, terdapat kecen- 
derungan manusia untuk men- 
cari hal-hal yang sifatnya spi- 
ritualistik. Nah, dalam kecang- 
gihan manipulasi terhadap pam- 
rih tadi, muncul berbagai kursus 
pembangkitan motivasi seperti 
menjamur sekarang. Dalam hal 
ini, orang didorong untuk senang 
bekerja, seolah tanpa pamrih. 
Cuma seolah, sebab pamrih 
duniawi tadi disembunyikan de- 
ngan berbagai tipu daya. Misal- 


nya disembunyikan dengan is- 
tilah "sukses”. Pengertian "suk- 
ses” sendiri ditunjukkan dari se- 
cara subtil sampai kampungan 
dengan kepemilikan atas rumah, 
mobil, dan sebagainya. Kalau da- 
lam bahasa penampilan, ya se- 
perlente dan sekenes penampil- 
an umumnya para pemberi kur- 
sus motivasi, sebutannya: mo- 
tivator (orang yang sinis menye- 
but "tukang jual abap”). 

Tak ada yang salah dengan itu 
semua. Kita semua semata-mata 
produk dari zaman yang mengu- 
kur segalanya dari capaian du- 
niawi. Asketisisme-seperti dise- 
butkan di atas-merupakan gejala 
yang kian asing, baik bagi ma- 
syarakat umum, para pemimpin, 
bahkan sampai ke para pemuka 
agama. 

Politik pencitraan adalah con- 
toh, bagian dari suatu usaha un- 
tuk memperoleh popularitas, ke- 
masyhuran, dengan menyembu- 


CATATAN MINGGU 


Pamrih 


nyikan pamrih di baliknya. Di- 
bantu gadget dan media baru, 
banyak orang berlomba mela- 
kukan politik pencitraan. Siapa 
saja: pengusaha, seniman, sineas, 
pimpinan lembaga survei, poli- 
tisi, dan lain-lain. 

Yang paling banyak disorot 
umumnya memang cuma para 
politisi. Media sendiri sering ke- 
blinger, mengira penampilan pe- 
mimpin di berbagai forum se- 
bagai sangat penting, Soalnya di- 
puji banyak pihak, katanya. Ke- 
pedulian atas komentar orang, 
adalah contoh kuatnya pamrih 
dalam politik pencitraan. 

Karya berupa ciptaan lagu se- 
orang pemimpin dipuja-puji luar 
biasa oleh pengikutnya-meski 
tak ada satu stasiun radio pun 
menyiarkannya. Kemudian juga 
digelar pertunjukan besar-besar- 
an, Didasari pamrih masing-ma- 
sing-berdasar kepentingan ma- 
sing-masing pihak untuk men- 


Ada yang menga 
momentum kebangkitan musik 
Indonesia. Inilah hebatnya kita, 
kata mereka. Tak ada di dunia 
dukungan sampai diwujudkan 
dengan pemimpin mengarang la- 
gu seperti di sini. Pamrih mem- 
butakan pertimbangan jangka ja- 
uh ke depan, bahwa hal seperti 
ini bisa jadi cemoohan sejarah di 
masa depan nanti. 

Terbiasa dimanipulasi dan 
memanipulasi diri sendiri de- 
ngan pamrih, orang menjadi ter- 
kesima ketika melihat muncul- 
nya pemimpin dengan penam- 
pilan yang terkesan apa adanya. 
Pemimpin ini tidak ganteng, ti- 
dak perlente, bahkan cenderung 
seperti abdi, kalau dalam pewa- 
yangan taruhlah seperti para pu- 
nakawan Semar, Gareng, Petruk, 
Bagong. Terbiasa dirundung ma- 
nipulasi, orang terkesima terha- 


dap sesuatu yang apa adanya, 
wajar-wajar saj 

Maka, terdengar istilah-istilah 
yang berhubungan dengan ha- 
rapan mesianistik-sesuatu yang 
berhubungan — dengan — Ratu 
Adil-misalnya istilah ”satrio pi- 
ningit”. Padahal, dalam semua 
studi mengenai mesianisme, ha- 
rapan akan munculnya Ratu Adil 
umumnya berujung pada keke- 
cewaan. Kalau mau diucapkan 
secara terus terang, Ratu Adil 
adalah omong kosong. 

Yang lebih masuk akal, pada 
era demokrasi, takhta sebenar- 
nya di tangan rakyat. Dulu Ha- 
mengku Buwono IX dengan arif 
menyebut: takhta untuk rakyat. 

Pemimpin yang siap bekerja 
tanpa pamrih adalah inspirasi ba- 
gi rakyat. Kita semua yang harus 
bekerja. Itu yangakan mengubah 
keadaan: sepi ing pamrih, rame 
ing gawe. Rawe-rawe rantas, ma- 
lang-malang tuntas... 


24 


KOMPAS/WAWAN H PRABOWO 


SHEILA MADJID 


Merahnya Merah 


heila Madjid (47) mengenakan gaun merah 
S membara saat tampil sebagai bintang tamu 

konser Harvey Malaihollo di Jakarta Con- 
vention Center, Kamis (27/9) malam. Harvey pun 
menyambut penyanyi Malaysia itu dengan ra- 
mah, dalam bahasa Inggris, "You look s0 red..!” 

Sheila menjawab juga dalam bahasa Inggris, 
"Because Tm hot ha-ha-he 

Keduanya lalu beradu cakap yang ”mendebar- 
kan”. Pasalnya, Sheila mengatakan akan berganti 
gaun di atas panggung. "Saya nak ganti baju, 
boleh?" kata Sheila dengan logat Malaysia yang 
kental. 

"Tapi di mana gantinya?” tanya Harvey yang 
mencoba menggunakan dialek Malaysia pula. 

”Boleh di sini?” kata Sheila. 

Pelantun lagu "Antara Anyer dan Jakarta” itu 
pun memanggil asisten yang siap membantunya 
berganti baju. "Anak-anak kecil tutup mata...” 
kata Sheila. 

Dan ia pun membuka gaun merahnya. Dan, 
srtti... gaun merah pun tanggal. Rupanya di balik 
gaun itu sudah ada gaun lain berwarna krem 
dengan bahan yang menjadikan gaun itu ker- 
lap-kerlip, gemerlap. "Kalian ingin yang lebih 
glamorous?” katanya. 

Ia dan Harvey kemudian berduet dalam lagu 
yang pernah mereka populerkan, "Begitulah Cin- 
ta”. Dan, begitulah Sheila... (KAR) 


KOMPAS, MINGGU, 30 SEPTEMBER 2012 


NAMA & PERISTIWA 


JENNIFER LOPEZ 


HALO JAKARTA 


Lo atau Jennifer Lopez (43) 

memastikan diri manggung di 

Jakarta pada akhir November 

mendatang. Dengan senyum 

merekah, JLo menyapa peng- 
gemarnya lewat tayangan video yang 
dipresentasikan di depan media di Ja- 
karta, Rabu (26/9). 

”Halo, Indonesia. Saya akan di 
Indonesia pada 30 November. 
Sampai ketemu, ya...,” ujar 
JLo, yang tampil cantik de- 
ngan rambut terurai. 

Untuk konser bertajuk ”JLo 
Dance Again World Tour” yang 
digelar di Mata Elang International 
Stadium Ancol pada 30 November itu, 
JLo mengajukan syarat-syarat yang ti- 
dak ribet. Ia hanya meminta 24 botol 
air mineral khusus bermerek Penta. 
Ruang riasnya juga harus dicat putih 
dan dihiasi payung. 

Rencananya, JLo akan tinggal se- 
lama tiga hari bersama 88 anggota tim- 
nya di hotel yang dirahasiakan di se- 
kitar Jakarta-Bogor. Kehadirannya di 
Indonesia dipastikan sejak tiga pekan 
lalu setelah mulai dilobi sejak April. 

JLo akan tampil selama 1,5 jam, me- 
nyanyikan lagu-lagu dari tujuh koleksi 
albumnya dengan ditemani 16 penari. 
Promotor Dyandra Production dan 
Stellar Entertainment, yang mengha- 
dirkan JLo, memastikan penyanyi ter- 
sebut akan tampil dengan busana dan 
koreografi yang pantas. (WKM) 


MAGES IN WIT 


ASTRI NURDIN 


Bangga Batik 


agi aktris Astri Nurdin (34), mengenakan batik tak 
b 


sekadar tampil modis dalam keindahan kain asli 
Indonesia. Memakai batik juga berarti membantu 
kehidupan para perajinnya di daerah. 

"Aku biasanya membeli kain batik dari temanku, 

perajin batik di Solo. Aku juga punya tas batik tulis yang 
dipadukan dengan kulit sapi. Belinya langsung ke pem- 
buatnya di Jakarta,” kata Astri. 
Kain-kain batik ini oleh Astri biasanya dijadikan 
busana dalam beragam gaya, bisa berupa blus 
al untuk dipadukan dengan jins 
juga dibuat gaun yang biasanya 
dikenakan dalam acara formal. 

"Membuatnya juga di penjahit biasa, 
tidak harus selalu dibuat oleh desainer. 

Jadi, kan, bisa membantu kehidupan pen- 
jahit juga. Selain itu, tentu saja harganya 
lebih murah, he-he-he,” tutur aktris yang 

baru-baru ini bermain dalam film Tanah 
Surga. 

Kecintaan Astri pada kain tradisional ini 
salah satunya diwujudkan dengan memamerkan 
salah satu batik miliknya pada acara festival batik di 
raya, Jakarta. Pada 2 Oktober mendatang, yaitu 
di Hari Batik Nasional, Astri berencana mengajak 
orang-orang mengenakan batik. 

"Lewat BBM dan Twitter, akan mengajak 
orang lain memakai batik karena batik sebenarnya 
mudah dipadupadankan dengan apa 
mengapa saya bangga dengan batik,” k 


AKSIP PRIBADI 


Bermula dari 
Rasa Percaya 


Pendidikan 


Percaya berarti memberikan seluruh keyakinan pada sesuatu untuk 


meraih sesuatu. Tanpa berlandaskan rasa percaya, tujuan pun bisa jadi 
tidak tercapai. Rasa percaya ini menjadi fondasi utama dalam menjalin 


sebuah hubungan atau kerja sama, termasuk dalam dunia pendidikan. 


emilih perguruan tinggi memang terkadang 
M membutuhkan pertimbangan tersendiri. 

Alasannya, salah satu penentu kesuksesan 
seseorang berawal dari dunia pendidikan, yang 
antara lain diperoleh mendapatkan perguruan tinggi 
yang berkualitas. Memilih perguruan tinggi berarti 
menyerahkan seluruh masa depan pendidikan 
misalnya jika pendidikan sarjana, berarti sekitar 
empat tahun masa perkuliahan kepada perguruan 
tinggi yang bersangkutan. Empat tahun bukan waktu 
yang singkat. Agar tak mengecewakan, perguruan 
tinggi yang dipilih adalah yang terbaik. 

“Kepercayaan ditumbuhkan melalui empat 
aspek, ability, integrity, communication, dan risk," 
ungkap Ketua Prasetiya Mulya Business School 
(PMBS) Prof Djoko Wintoro PhD pada Rabu (26/9). 

Lebih lanjut, Djoko menjelaskan bahwa ability 
merupakan kompetensi atau kemampuan kampus 
memberikan pendidikan terbaik untuk masa depan 
mahasiswa. Hal ini meliputi seluruh fasilitas 
perkuliahan, kualitas tenaga pengajar, dan kelebihan 
suatu kampus lainnya, Lulusan atau output yang 
dihasilkan juga menjadi salah satu faktor penentu 
ability kampus yang pada akhirnya akan 
meningkatkan rasa kepercayaan terhadap 
kualitas kampus. 

Kedua, integrity atau integritas. Integritas ini 
berkaitan dengan segala sesuatu yang diberikan 
kampus, yang pada akhirnya akan berujung pada 
kejujuran atau honesty. Misalnya tentang 
kedisiplinan, dosen yang tidak masuk diharuskan 
memberikan kabar sebelumnya. 

Ketiga, komunikasi. Tak dimungkiri komunikasi 
ini menjadi kunci dalam hubungan antara kampus 
dan mahasiswa atau kampus dengan orangtua 
mahasiswa. Keempat, risiko. Sebuah kepercayaan 
bukan berarti bebas dari risiko. Mahasiswa harus 
mau menerima risiko atau konsekuensinya. Sebagai 
contoh, jika mahasiswa melanggar peraturan, mereka 
harus menanggung risiko berupa punishment atau 
sanksi dari kampus. 

“Hubungan antara kampus dan mahasiswa 
merupakan sebuah trust relationship. Jika 
mahasiswa mendapat nilai A berarti ia memang 
layak mendapatkan nilai A. Kepercayaan atau trust 
ini tidak boleh dilanggar karena punishment-nya 
berat, Jika kepercayaan dilanggar, sangat sulit 
dikembalikan seperti semula,” kata Djoko. 

Dengan mengemban tanggung jawab atas dasar 
konsistensi sebuah kepercayaan inilah institusi 
pendidikan seperti PMBS bisa berdiri dengan teguh 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


hingga 30 tahun. Pada awal mula perjalanannya, 
PMBS mengemban misi untuk menyiapkan para 
profesional dalam bidang bisnis untuk menjawab 
kebutuhan berbagai perusahaan. 

Seturut dengan kebijakan pemerintah serta 
memahami kebutuhan dunia bisnis untuk 
menjembatani pencari kerja dengan perusahaan yang 
menginginkan sosok yang berkompetensi di 
bidangnya, pada 2003 PMBS mulai merintis 
program sarjana. Program studi yang ditawarkan 
antara lain Accounting, Business, Finance, 
dan Marketing. 

“Kami juga memiliki mentor atau semacam wali 
kelas untuk mengukur karakteristik yang dicapai 
mahasiswa atau panca dimensi, yaitu achievement 
atau pencapaian keberhasilan mahasiswa, maturity 
atau kedewasaan, entrepreneur sosial atau 
kemampuan bergaul, perubahan karakter, dan 
analytical skill atau kemampuan analisis. Jadi, selain 
akademis, ada rekaman non-akademis mahasiswa," 
jelas Kepala Program S-1 Prasetiya Mulya Dr Rudy 
Handoko. 

Prinsip yang dipegang PMBS adalah 
implemental knowledge. Tidak hanya teori yang 
diajarkan, tetapi juga praktik atau implementasi di 
lapangan. Selain itu, perlu ditumbuhkan kesadaran 
sosial dalam diri mahasiswa. Jadi, tujuannya adalah 
mahasiswa tidak hanya pandai, tetapi juga memiliki 
karakter pribadi yang baik. 

Salah seorang alumni MM Eksekutif Prasetiya 
Mulya 2000-2002 R Harry Eddyarso menuturkan, 
dalam pertimbangan memilih perguruan tinggi, 
terlebih dulu ia membagi menjadi empat kuadran. 
Kuadran tersebut terbagi atas suka dan bisa, suka 
tetapi tidak bisa, bisa tetapi tidak suka, dan tidak 
suka-tidak bisa. Pertimbangan dalam empat kuadran 
tersebut meliputi biaya, jarak tempuh, masa 
pendidikan, dan pertimbangan lainnya. Dari situlah, 
Harty mulai menyeleksi perguruan tinggi yang 
memenuhi kuadran pertama, 

“Saya sendiri memilih Prasmul karena diajarkan 
mengenai teori dan praktik bisnis. Tidak hanya ilmu 
yang diajarkan, tetapi juga aplikasi di dunia nyata. 
Kami belajar untuk membuat simulasi bisnis dan 
mampu menerapkannya di lapangan,” tutur Harry. 

Dasar pertimbangan tersebut ditularkan Harry 
kepada kedua putrinya, yaitu Elizabeth Christina 
Parameswari dan Monica Christasia Maharani. 
Keduanya pun mengikuti jejak sang ayah dengan 
menempuh pendidikan di PMBS dengan mengambil 
Program Studi Marketing. IIKLAN/MILI 


Sg praserva 


MULYA 


No Comparison No Doubt 


Monica Christasia Maharar 


Putri Kedua Bpk. R. Harry Eddya 
S1 Marketing Praset 
2007-2011 


“Ne Kore 
RN Wars Ot 


Batas Pendaftaran Online 
www.pmbs.ac.id/s1/admission 


Batas Pengumpulan Berkas 


Info Program 


Tes Seleksi Masuk 


PRASETIYA MULYA 


Fax. (021) 304-50555 | SMS. 0815-1166-2005 


A 


MALANG 
Senin, 1 Oktober 2012 


Rabu, 3 Oktober 2012 


Minggu, 7 Oktober 2012 
08.00 - 17.00 WIB 
SMA Kolese St Yusup” 


Senin-Jumat bekerja, 
pokana sob” dandan 


dan perbaikan cepat untuk menunjang 
| aktivitas Anda 


Info lengkap hubungi Divisi Personal Lines 


PT Zurich Insurance Indonesia 


(021) 5793 6770 


r 


ae 9 ZURICH 


| 


S1ACCOUNTING S1BUSINESS Sj1FINANCE S1MARKETING 


Arti Kepercayaan 
dalam PENDIDIKAN 


Kepercayaan adalah fondasi yang penting dalam keluarga. 
Hal yang sama diperlukan pula di dunia pendidikan. 
Perjalanan 30 tahun Prasetiya Mulya Business School dalam 
mendidik, melatih dan mengembangkan potensi untuk 
keunggulan insan Indonesia merupakan upaya dan kontribusi 
tanpa henti bagi dunia bisnis 


Elizabeth srameswa 
Putri Pertai 


1 Busine 


R. Harry Eddyarso 
tiya Mulya 


2005 - 2009 


R. Harry Eddyarsc 


ekutif Prasetiya Mulya 


Tersedia Beasiswa 


JAKARTA SEMARANG 
Jumat, 12 Oktober 2012 Senin, 29 Oktober 2012 


Senin, 15 Oktober 2012 Rabu, 31 Oktober 2012 


Minggu, 21 Oktober 2012 
08.00 - 13.00 WIB 
(Prasetiya Mulya - Kampus BSD! 


Minggu, 4 November 2012 
08.00 - 17.00 WIB 
SMA Sedes Sapientiae” 


PMBS - Kampus BSD 
Edutown BSD City, Kavling Edu | No: 1 
BSO Raya Barat L Tangerang 15339 Indonesia 


www.pmbs.ac.id/s1 


$0-500, (021) 751-126 0xt 1008 (GC) “ f 


"Prasetya Mulya Busirew Sebrool ia memar Of AMPES (Amociatan of Asia Pacihe Buninasi Seheat) and AACSB Interratma Ih Associat Yo Aivare Callngiate Short cd Buniruma"Iworw darah mbowt/) 


KOMPAS | mincau, 30 SEPTEMBER 2012 Nag 


aman 


Uu & 


Ihku: Tak Setitik Air Menetes Sia-sia 


Tak setitik air pun boleh terbuang sia-sia dari rumah Firdaus 
Ali di Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Air hujan bahkan air kotor 
dari kamar mandi harus ditangkap lagi dan dialirkan ke sumur 
resapan »5HAL 31 


CINTA DALAM 
SECANGKIR TEH 


Santhi Serad tampak anggun 
berkain batik dengan selop 
tinggi warna emas. Namun, 
ia merasa lebih jadi diri 
sendiri saat memakai sepatu 
“boot”. Santhi yang ekse- 
kutif top itu suka kedapatan 
sedang asyik berkebun. 


OLEH NUR HIDAYATI 


- unja menawar- 

kan begitu ba- 

| nyak hal menarik 

bagi Santhi, dan 
Mu ia menyambut- 
nya dengan energi melimpah. 
Suka berkebun dan mencintai 
tanaman herbal, Santhi me- 
ngembangkan tujuh hektar 
kebun di Bandung utara, Le- 
bih dari 300 jenis tanaman 
diteliti di sana dan dikem- 
bangkan menjadi obat, pa- 
ngan fungsional, Bi: 


kosmetika, dan pe- 
warna. Usaha terse- 
but berada di bawah 
bendera PT Ilthabi 
Sentra Herbal, tem- mH 
pat ja bermitra de- 

ngan Ilham Habibie. 

Kebun koleksi itu juga men- 
jadi wahana wisata edukatif. 


Di luar kesibukan memimpin per- 
usahaan dan mengelola kebun, Santhi 
juga berprofesi sebagai auditor eks- 
ternal untuk sertifikasi kesehatan pro- 
ses pengolahan makanan di pabrik, 
hotel, atau restoran. Kesibukan bekerja 
tak menghalangi dirinya aktif di ber- 
agam organisasi, mulai Dewan Rempah 
Indonesia, Ikatan Cendekiawan Mus- 
lim Indonesia, hingga kepengurusan 
pusat Persatuan Bola Voli Seluruh In- 
donesia. Bersama kakaknya, Miranti, 
Santhi juga ikut membina sekitar 50 
perajin batik di Kudus. 

Sejumlah, kegiatan membuat dia 
kerap melanglang ke penjuru negeri. 
Apa pun yang dilihat dia abadikan 
dengan jepretan kamera. Itu hobi dia 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


yang lain lagi. Dari hobi memotret ini, 
dia dan beberapa teman menyusun 
buku tentang keelokan wajah dan 
budaya Indonesia. "Kami mulai dari 
seri anak Indonesia,” tuturnya. 


Hadiah teh 

Ketika kedua orangtuanya, Suwar- 
no M Serad dan Hertuti, merayakan 
ulang tahun ke-43 pernikahan, tahun 
lalu, Santhi menghadiahkan kado be- 
rupa buku berjudul Teh dan Teh Her- 
bal: Sebuah Warisan Budaya. Buku 
karyanya sendiri itu dikemas apik 
dengan foto aneka herbal dari bunga 
dan daun hingga jadi seduhan di poci 
cantik. 

Tentu fotonya pun hasil bidikan 
kamera Santhi. Kedalaman pengeta- 
huan tentang minuman herbal yang 
dia tuangkan di buku itu memang 
datang dari cinta dan tradisi keluarga. 
Santhi tumbuh dengan acara minum 
teh pagi sambil berkumpul di meja 
makan untuk sarapan, Lalu, minum 
teh lagi di sore hari—sambil menik- 
mati jajanan—dan menyambut sang 
ayah pulang kerja. 

Lewat secangkir teh dan aneka mi- 
numan berbal lain, sang ibu menge- 
nalkan Santhi pada alam dan tanaman 
di lingkungan sekitar. Ke- 
dekatan pada alam ini di- 
perkuat pula oleh ayahnya 
yang menjadikan acara ja- 
lan-jalan ke sawah dan ke- 
bun sebagai agenda wajib di 
akhir pekan, 

Santhi sempat melewat- 
kan masa kecil di Bandung. 
Dari sana, dia menyimpan 
ingatan yang membuat dia bc ci- 
ta menjadi insinyur. Ketika itu, la- 
boratorium tempat ayahnya bekerja 
sebagai dosen ilmu kimia di Institut 
Teknologi Bandung (ITB) dia rasakan 
amat keren. "Kami sering menjemput 
ayah di laboratorium ITB. Saya selalu 
ingat aroma kimia di laboratorium 
itu.” 

Keluarganya kemudian pindah ke 
Semarang, Jawa Tengah. Di kota itu, 
Santhi menamatkan pendidikan dasar 
hingga meraih gelar insinyur dari Fa- 
kultas Peternakan Universitas Dipo- 
negoro. Itulah langkah awalnya me- 
nuju profesi sebagai ilmuwan tek- 
nologi pangan. 

Memulai dari studi nutrisi pakan 
ternak merupakan kompromi karena 
dia memang pencinta binatang "Di 
rumah, program TV yang paling se- 


| 


ring saya tonton ya Animal Planet.” 

Santhi melanjutkan studi teknologi 
pangan ke Universitas Curtin di Perth, 
Australia. "Karena latar studi sebe- 
lumnya pakan ternak, saya mesti 
mengulang diploma ilmu pangan baru 
ambil master,” 

Di Perth, ia mempelajari proses 
pengolahan makanan yang sehat dari 
bahan mentah, penyimpanan, peng- 
olahan, hingga pengemasan. Tamat dari 
Perth, Santhi bekerja menangani pe- 
nelitian dan pengembangan Yupi, per- 
men kenyal pertama yang diproduksi di 
Indonesia. Ketika itu, sekitar 80 persen 
produk Yupi diekspor, terutama ke 
Jepang dan Amerika Serikat. 

Ia bertugas meramu rasa, bentuk, 
warna, dan kekenyalan permen 
anak-anak itu. "Permen bentuk pizza, 
misalnya, banyak topping-nya, ma- 
sing-masing topping itu rasanya beda, 
Iho,” 

Bekerja sebagai manajer kontrol 
kualitas di pabrik dengan 3.000 kar- 
yawan tentu pengalaman berharga ba- 
gi Santhi. Namun, ketertarikan se- 
kaligus keprihatinan terhadap ke- 
anekaragaman hayati, termasuk ta- 
naman obat, membuat dia pindah 
haluan membangun PT Ilthabi Sentra 
Herbal. Dia geregetan karena terlalu 
banyak warisan kekayaan alam dan 
budaya yang terabaikan di negeri ini. 


SANTHI HENDARWARI 


SERAD 
Lahir: Bandung, 14 September 
1972 


Suami: Wisnu K Wardhana 


Pendidikan: 

- Fakultas Peternakan Universitas 
Diponegoro, lulus 1995 

- Diploma Teknologi dan Ilmu 
Pangan, Curtin University of 
Technology, Australia (1998) 

- Master of Science, Teknologi 
dan Ilmu Pangan, Curtin 
University of Technology (1999) 

- Certified Handwriting Analyst, 
Authentic School (2006) 


# Pengalaman profesional, 

antara lain: 

- 1999-2006 PT Yupi Indo Jelly 
Gum-R & D Ass Manager, 
OA Manager 

- 2005-sekarang PT Ilthabi Sentra 
Herbal-Presiden Direktur 

- 2007-sekarang PT Ilthabi 
Rekatama-Senior Vice 
President Human Resources 

- 2012-sekarang PT TUV 
Rheinland Indonesia, External 
Food Hygiene Auditor 


H 


la Bisa Membaca 
Tulisan Tangan 


da kemampuan lain Santhi, yaitu membaca tulisan tangan. 
Asu sedikit kawan memperlakukan Santhi seperti peramal. 

"Mereka mint: membaca tulisan tangan terus tanya, 
misalnya, bidang apa yang cocok mereka kerjakan,” katanya. 

Tidak main-main. Santhi mengantongi sertifikat sebagai analis 
tulisan tangan sejak 2006. Ilmu analisis tulisan tangan lebih 
banyak digunakan Santhi dalam pengelolaan sumber daya ma- 
nusia, bidang yang juga dia geluti. Namun, ana 
dapat juga dimanfaatkan lebih luas. "Anak yang bermasalah, 
misalnya, bisa ketahuan dari tulisan tangan, Karakternya juga 
bisa diubah dengan terapi menulis.” 

Lewat pembacaan tulisan tangan, bisa terbaca juga problem 
rasa kurang percaya diri, bahkan juga problem libido. Tak heran, 
banyak teman ”menodong” Santhi jadi peramal”. Namun, ada 
juga yang menyembunyikan tulisan tangannya dari Santhi. "Saya 
n, tuh, baca tulisan tangan narapidana di pen- 


Meski penampilan dan cara bertuturnya kalem, Santhi tak 
betah diam. Di tengah berbagai kesibukan, ia masih "iseng” 
membuat kartu-kartu ucapan sendiri, bahkan juga membuat 
sendiri sabun dan masker untuk perawatan tubuh dan kulitnya. 
”Buat perawatan, saya enggak pernah ke salon, Iho,” 

Santhi juga penikmat kuliner. Ia bersama William Wongso dan 
Bondan Winarno sedang merintis Gerakan Aku Cinta Masakan 
Indonesia. "Kami mau menghidupkan lagi masakan Indonesia 
yang sudah jarang ditemukan. Ada banyak agenda, nih!” (DAY) 


26 KOMPAS, MINGGU, 30 SEPTEMBER 2012 


Batu sabun dari Sukabumi sepintas tampak seperti 
batu lain yang biasa digunakan sebagai bahan 
bangunan. Namun, di tangan perajin yang tepat, 
batu sabun bisa berharga jutaan. 


OLEH MAWAR KUSUMA 


sejak tiga tahun terakhir. Harga batu yang jenisnya hanya 

ditemukan satu-satunya di Sukabumi, Jawa Barat, ini terkerek 
naik ketika permintaan dari beberapa negara seperti China, Taiwan, 
dan Korea tiba-tiba berdatangan. 

Di China, misalnya, batu sabun digunakan sebagai bahan baku 
utama pembuatan ukiran stempel kerajaan. Penggemarnya mem- 
percayai khasiat batu sabun yang diyakini bisa membawa hoki panjang 
umur, sehat, dan makmur. 

Hanya ada satu tempat di Sukabumi, yaitu di Segaranten, yang 
menjadi lokasi ditemukannya batu sabun. Demi mendapatkan batu 
sabun, banyak pengusaha dari Taiwan dan China yang menyewa lahan 
sawah penduduk di pelosok pedesaan Segaranten untuk kemudian 
digali batuannya. 

"Banyak juragan tanah di Sukabumi kaya mendadak gara-gara batu 
sabun,” kata Marketing Direktur Borneo Batu Alam Muhammad 
Yusuf saat ditemui di galerinya di Pasar Seni Jaya Ancol, Jakarta 


B atu sabun mulai menjadi primadona baru di pasar batu alam 


Utara, 

Hologram kalimaya FO FOTO: KOMPAS/WAWAN II PRABOWO, 
Kolektor batu alam internasional juga melirik Indonesia karena 

kecantikan ragam batu alam lainnya seperti batu opal, batu fosil, dan 

batu onyx. Batu opal atau kalimaya hanya ditemukan di Banten, Jawa 

Barat, Afrika, dan Australia. Batu kalimaya dari Banten merupakan - dx. 2 — » Aneka batu 

yang terbaik di dunia karena kematangan warna yang dibentuk dari — | alam yang 

proses alami, Permukaan batu kalimaya berpendar menghasilkan 2 a 1. Lt " MA telah 

cahaya hologram ketika terpapar sinar. a MB dibentuk. 


Biasi 


nya batu kalimaya dengan ragam warna seperti putih, hitam, 
dan coklat dimanfaatkan untuk perhiasan. "Makin tua umur batuan, 
makin gelap dan makin kinclong. Biasanya batuan lokal Indonesia 
diekspor dalam wujud bahan baku mentah,” kata Yusuf, 

Pulau Sumatera dan Jawa menjadi penghasil utama batuan fosil. 
Fosil kayu hingga getah pohon yang telah membatu diminati pasar 
Inggris dan Kanada. Batuan fosil dari getah pohon tampil cantik 
dengan warna bening kehijauan, sedangkan fosil kayu masih me- 
nyisakan wujud asli seperti ketika belum membatu. 

Idola lain Jawa adalah batu onyx. Jika batu kalimaya dan batu 
fosil memprioritaskan keaslian bentukan alam, batu onyx biasanya 
menjadi bahan baku ukiran tangan, Dari batu onyx ini terlahir 
patung-patung seperti patung naga dan patung ikan arwana. 

"Harga batu menjadi semakin mahal kalau tidak ada retakan dan 
mulus, Pasar ekspor mencari bongkahan besar di atas 3 kilogram. Yang 
penting utuh dan tidak retak,” tambah Yusuf. 


Kecubung melangit 

Selain batu alam asli Indonesia, batu impor dari pelosok-pelosok 
Afrika dan Amerika Latin sangat diminati, Batu kecubung dari 
Uruguay dan Brasil menjadi bongkahan batu dengan harga paling 
melangit. Kecubung memberi daya tarik tersendiri dengan butiran 
batu berwarna ungu yang segera muncul ketika batu dibelah. 

Yusuf pernah menjual batu kecubung dengan harga tertinggi hingga 
Rp 1,2 miliar, Penggemarnya memanfaatkan belahan batu kecubung 
sebagai hiasan di rumah, gedung, atau hotel. Batu kecubung dengan 
butiran berwarna kuning yang disebut citrine juga menjadi buruan 
kolektor batu alam. 

Tambang intan di Martapura, Kalimantan Selatan, sebenarnya juga 
memproduksi batuan kecubung. Sayangnya, batu kecubung dari 
Martapura kurang diminati karena kualitas warnanya yang dianggap 
belum matang, 

Kecubung diyakini sebagai batu pembawa hoki terbaik. Saking 
tingginya minat terhadap batu kecubung, stok di galeri batu alam milik 
Yusuf telah habis sejak dua bulan lalu. Ta kini menunggu batu 
kecubung yang sedang dikapalkan dari Amerika Latin dan rencananya 
tiba bulan depan. 

Batu lain yang diimpor adalah batu rose guartz dari Brasil yang 
berwarna merah muda. Menurut Yusuf, setiap lokasi di dunia 
memiliki keunikan warna dan bentuk batuan dari proses alam yang 
berbeda. Tiga kali dalam setahun, Yusuf pergi ke Amerika Latin P 
—terutama tambang di Uruguay—untuk mencari batu alam ber- 


kualitas bagus dan murah. Jika menemukan batu berkualitas tinggi, 2 £ : | ga 2 “4 3 
Yusuf akan segera memesan dalam jumlah besar dan diimpor dengan i 2 
kapal, i 1 " 


Warisan tiga generasi 


Kolektor batu alam biasanya sangat terbatas, tetapi fanatik. Begitu i 
melihat batu dengan kualitas bagus, mereka tidak segan menge- 


Iuarkan dana besar dan tidak perah menawar, Yusuf mengatakan, PANADOL EXTRA DENGAN KOMBINASI KANDUNGAN YANG TERBUKTI 


tidak mudah untuk membangun bisnis batu alam dari nol. Bisnis 


Bornco Batu Al: kini ditekuni erupakan waris: " 2 p n 7 Kr DERTI | DAI 
PAN Pa AAA aa ” SECARA KLINIS DAPAT MEREDAKAN SAKIT KEPALA'SEPERTI MIGRAIN. 


ayah Yusuf, Komar, telah merintis penjualan ke pasar internasional. 


Setiap melihat bahan baku batu berkualitas bagus yang tidak SELALU INGAT Ta. 5 — —N — 
dimiliki orang lain, Komar pasti langsung segera membeli, Batu itu Pc 1 mz | 6 fo) 
5 — 4 “2 4 


lantas diasah hingga muncul warna asli bentukan alamnya sebelum - 
IEMIRA 
1 ia Sa 


kemudian dilempar ke pasar kolektor batu. 

Kolektor biasanya bakal cepat-cepat membeli jikaada batuan bagus. 
Batu alam hanya ada satu-satunya di dunia karena merupakan cetakan 
alam yang tidak akan ada duanya. "Kalau barangnya bagus, engg: 
usah pusing. Pasti laku,” tambah Yusuf. Penekunan Yusuf terhadap 
batu kian menegaskan bahwa batu pun bisa membawa hoki dan 
rezeki. 


—SX Galeri Stan L— 


Volkswagen Indonesia Hadirkan 
Tiguan dan Scirocco 


/T Garuda Mataram Motor 
Pai Agen Tunggal 

Pemegang Merek (ATPM) 
Volkswagen di Indonesia 
memeriahkan Indonesia 
International Motor Show (IIMS) 
2012 dengan jajaran produk 
barunya. Menempati dua lokasi yang 
berbeda, Volkswagen Indonesia 
mengangkat tema Volkswagen 
Available for Everyonedengan 
desain booth yang clean, minimalis, dan modern. Di ajang tersebut, pertama 
kalinya Volkswagen Tiguan diperkenalkan di Indonesiadan memeriahkan 
pasar otomotif di segmen SUV kompak dengan model baru Gacelif?) mesin 
20 TSI Volkswagen yakin bahwa hadirnya mobil ini bisa memenuhi 
kebutuhan masyarakat akan kendaraan SUV dengan ukuran body yang 
lebih kecil, tetapi tetap memiliki tenaga yang besar. Volkswagen Indonesia 
juga memperkenalkan kendaraan Sport Coupe, Sciroceo R. Kendaraan 


berkapasitas 2.000 ccini diadopsi dari pendahulunya yaitu GT24 yang PT been : f 

digunakan sebagai kendaraan balap di Nurburgring: Kendaraan ini sanggup BACA MTURANAKALINA SAKIT papah 

melaju dengan kekuatan 261 tenaga kuda pada kecepatan: 6000 rpm. Bagi LANJI OKTER. Is an N 3 LN 3 
Nan Nana aa AT Kepedulian Butuh Kekuatai 
lebih kecil, Volkswagen Indonesia juga meluncurkan yarian Scirocco 14 TSI. 


P/ASPI 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, MINGGU, 30 SEPTEMBER 2012 


27 


N 
Moschino 


MPP/OLIVIER MORIN 


k 
Roberto " 


Cavalli SO) #5 


APP/GIUSEPPES CACACE 


Max Mara 


P/OLIVIER MORIN 


KOLEKSI DI MASA RESESI 


Dolce & Gabkig 


SEPPE CACACP 


Milan menyuguhkan koleksi busana ringan dengan 
gaya yang tak terbatas waktu untuk musim 
semi/panas 2013. Gaya itu muncul di tengah 

menurunnya gairah pasar mode Italia. 


ara desainer yang tampil dalam 

Milan Fashion Week, 19-25 Sep- 

tember, memberikan pilihan 

busana untuk kebutuhan pe- 

rempuan dalam keseharian. 
”Tugas kami sebagai desainer adalah 
memberi pilihan busana yang bisa dike- 
nakan. Apa artinya memperlihatkan ko- 
leksi pakaian, tetapi tidak bisa dipasarkan 
di toko-toko?” kata desainer senior Giorgio 
Armani (78). 


Pertemuan para pelaku bisnis mode di Milan, di sela 
berlangsungnya Milan Fashion Week, menyimpulkan 
bahwa resesi ckonomi di Eropa membuat produk 
mode mewah sulit menembus pasar. Penjualan produk 
mode di Italia, berdasarkan data dari Dewan Nasional 
Mode Ttalia, diprediksi menurun 5,6 persen tahun 
2012, setelah naik 6 persen tahun lalu, 

Para produsen produk mewah juga kesulitan 
pasar di China—s 
Eropaterkena h 


yi 

1 gnan. Pertumbuhan el 
nomi di China turut mel Kami member 
perhatian besar pada p: , tetapi ternyata 
pertumbuhannya runtuh,” kata chief executive label 
mewah Salvatore Ferragamo, Michele Nor: 

Di atas panggung, kondisi ekonomi ini diterj 
mahkan para perancang melalui desai 
derhana, mudah dipakai, dan dalam nuan: 
netral, Armani, dalam label Giorgio Armani, misalnya, 
memperlihatkan koleksi bergaya androgini dalam nu- 
ansa warna pastel yang mengilat. Armani ban: 
mengeluarkan koleksi celana panjang longgar, 
st pas di badan. 
5 atkan di pembuka acara ini 
warna abu-abu, biru, dan warna pirus (biru 

ijau-hijauan). Sebagai pemanis, para model me- 
ngenakan headpiece (hiasan kepala) bergaya bar 

Di tengah acara, Armani memunculkan tren « 
panjang yang di an dengan gaun sepanjang 
lutut serta celana panjang dengan blus dan rok pendek. 
Celana panjang juga menjadi bagian dari busana 
malam bernuansa biru tua berhiaskan kristal dan 
berlian, yang merupakan representasi dari konstelasi 
bintang. 


Bunga dan garis 

Seperti di New York dan London, panggung Milan 
Fashion Week juga menyuguhkan tren garis, selain 
bunga yang menjadi ciri khas musim semi/panas. Di 


The Versus 


bahkannya dalam 


1960-an, p: 
nakan topi seperti 
pendek bergari: 


kole| 


na cerah, seperti 


Beberapa 
dalam a 


g dip 


Cayalli 


Nuan: 


pohonan. 
Inspirasi Sicilia 

Koleks 
dipe 
des 


warna terinspirasi 


dalam 
Mes 


GETTY IMAGES/VITTORIO ZUNINO CELOTTO 


la Marc Jacobs yang mengusung tren 
» tersebut, dilanjutkan Jonathan $ 
Di Milan, pekan lalu, Mosehino menj 

label yang mengangkat ga. 

tren di musim mendatang, Moschino mempe 


terutama di bagian 
Dengan garis poton 
model pada 


tebal di bagian kelim dan celana 
panjang model boot cul— 
Hepburn dalam film 7wo for The Road (1967). 

Selain warna hitam-putih, gar 
si Moschino juga muncul dalam kombinasi w 


binasikan dengan putih dalam rok pendek atau blus. 
stelan mengombir 
n dan ga 
Moschino juga memperlihatkan nuansa bertabur 
berupa motif cetak dan hiasan bunga dari 
stik dalam koleksi jumpsuit, gaun pendek, jaket, dan 


Bunga juga menjadi bagian d: 


ah satu kota mode dunia te: 
dan pepohonan dari hutan dicetak di atas jaket 
panjang dan celana panj 
hutan dengan pilihan warna hij 
dan merah muda ini juga ter! 
garis bertema binatang yang dipadukan dengan pe- 


$ segar dan memukau pengunjung juga 


iner Domenico Dolce and 
terinspirasi romantisme Siciliz 
jaan Romawi—baik dalam gaya maupun motif ce- 


tampil di teater jalanan. Warna-warna biru, hi 

merah muda berpadu dengan krem, emas, dan coklat 

n bersiluet longgar. 

i penuh warna, Dolce & Gabbana juga menun- 

jukkan potongan sederhana 

Desain yang cocok untuk kc 
(AP/AFP/REUT 


SETIY IMAGES/VITTORIO ZUNINO CELOTTO 


di salah satu 
ebagai kata kunci untuk 
sem- 
tebal, 


gaya monokrom dan gar 
lim. 


n bergaya klasik dari era 
pertama tampil menge- 


enakan joki. Gaya ini —gaun 


ang dik 


pe dengan gaya Audrey 


is tebal dalam 
ar- 
oranye atau biru yang dikom- 


aris horizontal 
vertikal di bagian rok. 


koleksi Roberto 
hatkan menjelang berakhirnya 
ebut. Bunga 


ng dari sutra 


u, aprikot, 
ya motif 


hat dengan ada 


Koleksi karya duo 
tefano Gabbana ini 
a—provinsi di masa Ke- 


tier dari anyaman rumit, sepatu dengan pahatan 
barogue, dan busana dengan mot 
warna adalah beberapa penerjemahan 

Gabbana menuturkan, gaun motif cet: 


cetak 


ang penuh 
Sici 


dari wayang Si yang 


an mudah dikenakan. 
i sesi ekonomi. 
GUARDIAN/IYA) 


Pe 


#TITna 


£ 


APP/PILIPPO MONTEFORTE 


Dolce & 5x 


Gabbana Ta 


APO/OLUSEPPE CACACE 


i suatu pagi di lantai enam se- 
D buah gedung perkantoran, saya 

duduk manis menikmati pe- 
mandangan ke luar jendela. Tatapan 
saya tertambat pada sebuah gedung 
yang kelihatan sudah tidak baru, tetapi 
memiliki fasad yang tak terlihat hanya 
baru, tetapi juga berdesain modern 
yang sangat berbeda dengan kondisi 
gedung aslinya. 

Apalagi, lokasi di mana saya duduk 
memberi peluang melihat gedung itu 
i sisi ing sehingga terlihat jelas 

'asadnya hanya sebuah tempelan 
yang menutupi ketuaan wajah gedung 
lama itu. 


Tewas 


Pemandangan itu sempat menghar- 
dik nurani di pagi hari sebelum me- 
lakukan presentasi di hadapan klien. 
Tiba-tiba saya disergap dengan per- 
tanyaan, seberapa palsunyakah hidup- 
mu? Saya gelagapan, tetapi sempat ter- 
senyum sedikit. Saya tak menjawab 
teriakan nurani itu. Kemudian ia ber- 
kicau lagi. Seberapa palsukah hidup- 
mu? 

Akhirnya, saya menjawab. Nyari: 
tiap saat. Pemandangan pagi itu be- 
nar-benar masuk ke dalam nurani s 
hingga menimbulkan teriakan yang be- 
gitu memekakkan. Karena waktu pre- 
sentasi dengan klien masih cukup lama, 
saya mulai mengevaluasi pertanyaan 


yang menyergap nurani di pagi itu. 

Kemudian saya teringat akan tulisan 
pertama yang saya serahkan untuk di- 
muat dalam kolom ini, sekitar tujuh 
tahun lalu. Sebuah cerita tentang ba- 
gaimana saya membeli barang ber- 
merek yang kemudian menjadi bu- 
merang yang menikam saya. Saya bu- 
kan orang kaya, Saya tidak datang dari 
keluarga yang berlimpah harta meski 
keinginan untuk diakui menjadi se- 
seorang yang kaya sudah lama me- 
nimbun di kepala. 

Oleh karena itu, saya mulai mencicil 
dalam membeli barang bermerek un- 
tuk mencapai ci ita diakui sebagai 
orang berduit. Cita-cita saya tercapai 
hanya sampai membeli, tetapi saya lupa 
saya tidak ber ta jadi kaya terlebih 
dahulu atau katakan menabung ter- 
lebih dahulu. Maka, utang di kartu 
kredit menjadi menumpuk seperti gu- 
nung. 

Di samping itu, tak menyadari 
bahwa menenteng barang bermerek itu 
berisiko besar sekali. Orang mengang- 
gap saya kaya sehingga ketika mau 
menginap di hotel berbintang saja, para 
pegawai mengharap saya bisa memberi 
tip yang bernilai di atas rata-rata yang 
diberikan orang kebanyakan. Kenya- 
taannya saya tidak mampu. Jadi, dua 
kali saya tewas. Te di genggaman 
kartu kredit, tewas di genggaman ma- 
nusia di hotel berbintang. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Tambal sulam 

Barang bermerek itu seperti fasad 
yang membungkus wajah gedung tua 
itu. Karena kelihatan dari luar bagus, 


PARODI 


Fasad 


OLEH SAMUEL MULIA 


orang mengharap dan menganggap 
dalamnya bagus. Ternyata tidak. Pa- 
dahal, sudah beberapa kali saya me- 
nulis, menjelaskan bahwa keadaan di 


luar adalah cermin kondisi yang di 
dalam. Ternyata kalimat itu memiliki 
dua makna, 

Pertama, keadaan luar yang bagus 
memang datang dari kondisi dalam 
yang bagus. Kedua, keadaan di luar 
yang bagus datang dari kondisi dalam 
yang jauh dari bagus. Maka, makna 
yang pertama tak menuntut manu- 
sianya memanipulasi keadaan. You get 
what you see adalah kalimat yang me- 
nyimpulkan hal itu. 

Sementara yang kedua seperti mem- 
beli kucing dalam karung. Manusianya 
harus memanipulasi keadaan. Kondisi 
yang memberi perasaan ragu-ragu, tak 
bisa dikenali langsung. Dan acap kali 
saya berada di situasi seperti ini. 

Saya malu dengan keadaan saya yang 
biasa-biasa saja, sementara melihat 
teman-teman dan orang lain yang saya 
jumpai di pesta, mal, atau saat mem- 
buka halaman-halaman majalah, me- 
reka tampak memiliki sebuah kehi- 
dupan yang luar biasa, yang memberi 
ide saya menggapai cita-cita setinggi 
langit. 

Meski kata beberapa teman, mereka 
yang saya anggap memiliki kondisi luar 
biasa itu tak sedikit yang justru tengah 
memalsukan keadaannya. Dress to im- 
press, mungkin sebuah ungkapan yang 
tepat untuk digunakan. 

Kembali kepada gedung tua berfasad 
modern itu, saya berpikir bisa jadi si 


pemilik malas mengeluarkan dana un- 
tuk memperbarui semua gedung se- 
hingga untuk meminimalkan penge- 
luaran, eksekusi yang dilakukan ber- 
akhir dengan tambal sulam. Apalagi, 
kalau tambal sulam memberi keun- 
tungan. 

Hidup Anda dan saya bukan se- 
macam tambal sulam. Hidup yang ber- 
makna itu adalah hidup yang dibarengi 
dengan keberanian untuk melihat ke- 
adaan sebenarnya, kemudian meng- 
evaluasi untuk memperbaikinya bukan 
untuk menutupinya. Fasad yang saya 
lihat di gedung tua itu bukan untuk 
memperbaiki, tetapi menutupi ketu- 
aan. 

Seperti fasad yang ditempelkan itu, 
Anda dan saya bisa memesona 
orang lain, tetapi dalam waktu yang 
bersamaan Anda dan saya tengah 
menggali sebuah lubang yang membuat 
hidup sendiri makin terjerat dalam 
kepalsuan. 

Memesona itu tidak dengan hidup 
yang tambal sulam. Maknai hidup ini. 
Belajar untuk menjawab pertanyaan 
seberapa palsukah hidup Anda, baik 
Anda yang ada di dunia kerja, yang 
membina keluarga, maupun yang se- 
dang dalam percintaan. Ini agar Anda 
jangan sampai seperti gedung tua ber- 
fasad modern itu, yang pada akhirnya 
mengecewakan diri sendiri dan orang 
lain. 


KOMPAS, MINGGU, 30 SEPTEMBER 2012 


agi anak-anak, akhir pekan 

adalah momen yang sangat 

dinanti. Mereka percaya, 

orangtua sudah menyiapkan 

acara spesial. Masalahnya, 
minggu lalu, anak-anak begitu girang 
ketika diajak ke tempat rekreasi. Minggu 
ini, apakah harus mengajak mereka jalan- 
jalan ke luar lagi? 


Dilema 

Inilah dilema yang dialami banyak 
keluarga di Indonesia. Nina (27) mengaku 
bingung akan mengajak anak ke mana 
lagi saat akhir pekan. Maklum, sebagai 
ibu rumah tangga sekaligus perempuan 
karier, dia merasa lelah jika setiap akhir 
pekan harus pergi ke luar, 

“Rasanya ingin deh istirahat Sabtu- 
Minggu di rumah. Tapi, anak-anak ingin 
jalan-jalan ke luar terus, Sebenarnya ingin 
sih menyenangkan anak-anak, tapi ya 
gimana dong," keluh Nina, 

Anak-anak ingin jalan-jalan ke luar, 
orangtua ingin istirahat di rumah, Dua hal 
inilah yang jadi masalah setiap minggu. 
Apakah ada win: in solution? Tentu saja 
ada, Sebenarnya, jika diberi pengertian, 
anak juga mengerti bahwa orangtua tak 
bisa setiap minggu mengajak mereka 
pergi ke luar. 

Pada intinya, anak ingin bermain 
bersama ayah dan ibu. Maklum, dari 
Senin hingga Jumat, baik anak, ibu, 
maupun ayah sama-sama sibuk. Tak 
heran jika-akhir pekan menjadi saat yang 
dinanti-nanti, 

Nah, jika lelah pergi ke luar, Anda 
bisa mengisi akhir pekan dengan bermain 
dirumah. Misalnya, ajaklah anak untuk 
bermain berburu harta karun, Permainan 
ini mudah kok. Anda cukup membuat 

peta dan menyiapkan harta karunnya. 

Bagaimana membuat peta harta 
karun? Gampang, siapkanlah selembar 
kertas kira-kira seukuran A3. Lalu, 


Pergi ke mal bosan, makan ke luar juga bosan. Bingung akhir 
acara apa? Tenang, yuk ajak keluarga bermain berburu harta karun. 


buatlah denah sementara rumah hingga 
ke pekarangan. Tak usah terlalu detail. 
Gambarkan saja tempat-tempat utama 
seperti ruang tamu, ruang tidur, ruang 
makan, hingga ikon-ikon di pekarangan 
(pohon, pot, atau kandang hewan) 

Setelah itu, beri semacam jalur panah 
tempat-tempat apa yang harus dilalui 
anak hingga ke tempat harta karun. 
Misalnya, Anda membuat jalur awal dari 
tuang tamu menuju ke ruang makan, 
ruang tidur, lalu berakhir dengan tanda 
“X" yaitu lokasi harta karun di 
pekarangan. 


Kumpulkan benda 

Agar lebih menarik, mintalah anak 
mengumpulkan benda-benda di setiap 

jalur bergambar khusus. Misalnya, di 
tuang makan beri gambar sendok yang 
artinya anak harus mengambil sendok di 
tempat itu, Lalu, di ruang tidur beri 
gambar tisu. Terakhir, di lokasi harta 
karun, beri gambar boks sepatu. 

Anak tentu mengira ada harta karun 
dalam boks tersebut. Agar lebih seru, isi 
boks tersebut dengan selembar kertas. 
Isinya kira-kira berupa teka-teki lokasi 
harta karun yang sebenarnya. 

Misalnya, “Aku adalah harta karun. 
Aku ada di tempat paling dingin. Untuk 
menjangkau aku, kamu harus naik kursi 
dulu”, Kira-kira seperti itu teka-tekinya. Isi 
dari teka-teki tentu bisa disesuaikan 
dengan usia dan kepandaian anak. Jika 
anak termasuk kategori cerdas, Anda bisa 
sedikit mempersulit teka-tekinya. 

Nah, apakah Anda sendiri bisa 
menebak apa harta karun yang dimaksud 
dalam teka-teki tersebut? Yap, harta 
karunnya adalah es krim. Bayangkan, 
setelah anak lari ke sana-ke mari mencari 
benda-benda. Terkena panas matahari 
yang terik. Apa hadiah yang mereka 
inginkan? 


harta karun untuk 
weekend lebih istimewa 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


pekan ini akan diisi dengan 


Es krim 

Tentu saja sesuatu yang dingin, 
nikmat, dan tentunya berukuran jumbo. 
Sebagai referensi, Anda bisa memilih es 
krim spesial yaitu Wal!'s Selection. Es 
krim berukuran 750 mililiter ini memiliki 
tiga rasa yang dapat dipilih. 

Pertama adalah Choco Almond Fudge. 
Iniadalah es krim cokelat lezat dengan 
potongan brownies dan kacang almond. 
Es krim ini cocok bagi Anda sekeluarga 
yang suka rasa cokelat. Kedua adalah 
Strawberry Cheesecake. Es krim rasa 
cheesecake ini diperkaya dengan 
potongan stroberi, cheesecake, dan saus 
stroberi, Kelezatannya cocok untuk 
keluarga yang suka rasa keju. 

Ketiga adalah Caramel Fudge 
Brownie, Nah, kalau yang ini adalah es 
krim vanila klasik spesial yang berpadu 
dengan potongan brownies. Tak hanya itu, 
es krim ini pun dihiasi kacang mede dan 
balutan saus karamel yang sedapnya 
bukan main, 

Jika anak, ayah, dan ibu memiliki 
selera rasa es krim yang berbeda, tak ada 
salahnya juga menyiapkan ketiga jenis es 
krim ini sekaligus di lemari es. Maklum, 
es krim berukuran jumbo ini dibanderol 
dengan harga yang cukup terjangkau yaitu 
Rp 39.500. 

Oh iya, sebelum anak menuju tempat 
“harta karun" yang sebenarnya, 
ingatkanlah mereka untuk mengumpulkan 
benda-benda yang sudah ditemukan 
sebelumnya. Jika sendok dan tisu sudah 
tersedia, baru anak boleh mengambil 

harta karun dari freezer lemari es. 

Jangan lupa abadikan momen dengan 
kamera, Mulai dari ketika mereka berlari 
mengumpulkan benda-benda, 
menemukan boks sepatu, membuka harta 
karun, hingga mulut kecilnya yang 
tertawa belepotan penuh dengan es krim. 
Nah, selamat berburu harta karun! 
(IKLAN/INOI 


( 


"Tahukah 


| 


as Aa 


An 


@ Butuh sekitar 12 pon susu untuk membuat satu galon €S krim, 

€ Amerika Serikat (AS) menjadi negara terbanyak yang 
mengonsumsi es krim. Di sana, satu orang rata-rata 
mengonsumsi 48 liter es krim per tahun. 

9 Butuh kira-kira 50 kali jilatan untuk menghabiskan satu Scoop 
es krim cone, 

@ Es krim sundae terbesar dalam sejarah dibuat di Edmonton, 
Mberta, Kanada pada tahun 1988, Berat es krim tersebut 
berapa? Wow, 24 ton! 

@& Penumuan es krim cone diduga terkait dengan World's Fair 
kaklan 1904 di St Louis. Saat itu, salah satu vendor es krim di 
sana kelabakan memenuhi permintaan konsumen. Akhirnya, 
mereka bekerja sama dengan vendor waffle sehingga 
terciptalah es krim cone. 

(@ AS meraih peringkat pertama sebagai negara pengonsumsi es 
kim terbanyak di dunia. Tahun 1924, rata-rata orang AS 
mengonsumsi 8 liter es krim per tahun. Namun, tahun 1997, 
International Dairy Foods Association melaporkan angka 
tersebut melonjak jadi 48 liter per tahun. 

9 Vanila menjadi rasa es krim terfavorit di AS dengan 
pertumbuhan penjualan yang selalu meningkat 20 hingga 
Bg persen. Peringkat kedua diraih rasa cokelat dengan angka 
penjualan 9 hingga 10 persen. 

@ Salah satu elemen terpenting dalam es krim adalah udara, 
Tanpa elemen ini, es krim akan menjadi sekeras batu, 

€9 Es ktim memang tersedia dengan berbagai rasa, Namun, 
produk es krim teraneh yang pernah dibuat adalah es krim rasa 
Par Es krim Ini ditujukan untuk ibu hamil, tetapi penjualannya 
mengecewakan. ' 

@ Tahun 1984, Presiden Ronald Reagan mendeklarasikan bulan f 
Juli sebagai Bulan Es Krim Nasional di AS. 

@& Satu dari lima penggemar es krim dipercaya membagi es 
krimnya dengan kucing atau anjing kesayangan. Mungkinkah 
pada masa depan akan ada es krim rasa daging atau ikan? 


Sumber: icecream.com dan Wweirdfacts.com LIKLAN/”/INOI 


KOMPAS, MINGGU,30 SEPTEMBER 2012 


/ 
y 


eperti apa ya kehi- 
dupan di bawah la- 
ut? Kalau teman- 
teman penasaran, 
ada film yang ber- 
cerita tentang hal itu. Film 
Finding Nemo bercerita ten- 
tang ikan badut (clown fish) 
bernama Marlin dan Nemo, 
anaknya. Marlin sudah kehi- 
langan istri, karena itu ia ti- 
dak ingin kehilangan Nemo. 


Pengasuh: Retnowati (ko! 


Marlin pun menjadi ayah 
yang protektif dan Nemo ti- 
dak suka dengan sikap Mar- 
lin itu. 

Karena kesal, Nemo me- 
mutuskan untuk pergi dari 
rumah, Sayangnya, Nemo 
tertangkap dan dibawa ke 
sebuah akuarium di ruang 
dokter gigi. Mengetahui Ne- 
mo menghilang, Marlin ber- 
usaha mencarinya ditemani 


| 
| 
| 


), Kussusani (Bobo), Lucia Triundari (Disney, Mombi), Sigit Triwahyu (XY-Kids!) D Sunu Wibowo (Desain Grafis) 


Keindahan Bawah Laut Yg 


29 


In N 


Oleh: Cindy/Majalah Donal Bebek Foto: Disney/Pixar 


Dory yang ramah tetapi pe- 
lupa. 

Kisah perjuangan Marlin 
menemukan Nemo pernah 
ditayangkan beberapa tahun 
yang lalu. 

Beberapa penghargaan 
berhasil diraih film ini, an- 
tara lain penghargaan film 
animasi terbaik dari Aca- 


demy Award, masuk 10 besar 


film animasi terhebat versi 


American Film Institute, 

Untuk mengulang sukses, 
film ini kembali dibuat da- 
lam format tiga dimensi (3D) 
dan akan ditayangkan pada 
Oktober 2012. 


Sumber inspirasi 

Ada kisah menarik di ba- 
lik pembuatan film ini. An- 
drew Stanton, 
kaligus penulis ceri 


ding Nemo, mendapat inspi- 
rasi saat mengunjungi tem- 
pat hiburan Marine World 
tahun 1992. Ia membayang- 
kan membuat kehidupan ba- 
wah laut dalam animasi. 
Inspirasi lain da 
dokter gigi kelua 
kecil Andrew senang ber- 
kunjung ke dokter gigi. Di 
sana ia melihat akuarium 
penuh dengan ikan laut. 


Mengenal Para Pengisi Suara 


MARLIN 


Saat itu ia merasa akua- 
rium tidak cocok untuk he- 
wan laut, Ia membayangkan 
mereka pasti ingin kembali 
ke rumah, 

Hubungan Andrew de- 
ngan anaknya turut meng- 
ilhami lahirnya tokoh Marlin 
dan Nemo, Andrew banyak 
menghabiskan waktu di luar 
rumah sehingga jarang ber- 
kumpul dengan anaknya. 


DORY 


Sayangnya, setiap kali per- 
gi bersama, Andrew tidak 
dapat mengucapkan rasa ka- 
ngennya, Ia malah melarang 
anaknya untuk berbuat ini 
dan itu, 

Andrew takut terjadi « 
suatu terhadap anaknya s 
hingga menjadi a yang 
protektif. Andrew persis se- 
perti Marlin, ya. 


Ba Marlin, pemerz 
badut dan memi 

Pengisi suara Marlin 
Meskipun memulai kari 


utama, termasuk jenis ikan 
putih di tubuhnya. 
adalah Albert Brooks. 

r sebagai komedian, ia 
membawakan peran Marlin yang serius tetapi 


tetap menghibur. 


Ia ikan pelupa tetapi baik 
hati, suka menolong, dan sa- 
tu-satunya ikan yang mau me- 
nemani Marlin mencari Nemo. 

Ellen DeGeneres, pembawa 
A acara bincang-bincang terkenal 

di Amerika Serikat, adalah 

| pengisi suara Dory. Dengan 
W | suaranya yang khas dan kocak, 
Ellen DeGeneres cocok menjadi 
Dory yang suka kebingungan. 


suka menjelajah lautan dengan sirip keberuntung- 
ip kecil sebelah). Setelah tertangkap dan dipin- 
dahkan ke sebuah akuarium, Nemo bertemu teman-teman 
baru. Namun, dia tetap ingin pulang dan bertemu ayahnya. 

Alexander Gould baru berusia sembilan tahun saat meng- 
i suara Nemo. Selain Nemo, Gould juga menjadi pengisi 
Bambi. 


Yang Harus Kita Tahu... 
- Tidak seperti kebanyakan film anak, pemeran utama dalam film ini adalah Marlin, sang ayah. 
rip Nemo dibuat dengan cara mengib: n handuk kertas, 
Ikan badut terlahir sebagai ikan jantan. Kalau ada ikan betina mati, ikan jantan yang dominan berubah 
menjadi ikan betina. 
- Dory adalah jenis ikan regal blue tang. Aslinya ikan ini beracun. 


Kety Si Pendongeng 


Judul buku: Hilangnya Dongeng dari Menara 
Penulis: Maureen Haselhurst 
Penerbit: Tiga Serangkai 


Rp 21.000,00 Tebal: 24 halaman 


Rp 20.000,00 
Kisahnya terjadi di sebuah kota nun jauh di sana, Di kota itu berdiri | 
sebuah menara yang tingginya mencapai langit. Menara itu bernama 


Menara Dongeng. Di sanalah tinggal Kety Si Pendongeng. 
Kety memenuhi ruangan di dalam menara dengan buku dongeng. Dia ““u 
AA 
& 


pan 
days Meopiya , 


selalu siap membacakan buku dongeng kepada anak-anak yang meng- 
inginkan. Setiap hari Kety memandang ke seluruh penjuru kota, melihat 
adakah bendera yang dikibarkan anak-anak dari jendela rumah mereka, yg 
Ya, itulah cara anak-anak memanggil Kety. 

Bendera bergambar naga berarti anak-anak menginginkan dongeng 
tentang peri. Bendera bergambar bintang berarti mereka menginginkan 
dongeng tentang angkasa luar. 

Makin hari makin banyak anak yang ingin mendengarkan dongeng. 
Kety pun semakin sibuk. Andaikan aku bisa mendongeng untuk 
anak-anak itu sekaligus, pikir Kety. 

Kety memutar otak dan mencoba beberapa cara. Satu-dua cara ditolak 
anak-anak, hingga akhirnya Kety menemukan ide. Ide Kety mengubah 
seluruh penduduk kota menjadi pendongeng. 


Bubun 


KREASI/KENCI 
Tempat 


DAPUR MOMBI 
Dorayaki 


Nur Laili M, Surakarta 


Dapatkan majalah ini di toko buku dan agen koran/majalah atau hubungi Unit Layanan Jual (ULJ), Kompas Gramedia Buliding 
Unit 2Lt 1, Ji. Palmerah Selatan No 22-28, Jakarta 10270. Telp: (021) 6306263. Fax: (021) 53699096. SMS: 081198680 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


30 


KOMPAS, MINGGU, 30 SEPTEMBER 2012 


(659 TTS & KARTUN 


Mendatar: 

1 KTP elektronik 

3. Provinsi di Indonesia 

8. Juara umum Olimpiade 2008 

11. Dugaan 

14. Kasur karet busa 

17. Bertanya (Inggris) 

18. Segel 

19. Organisasi Wanita 

20. Konsep 

22. Beras yang sudah dimasak 

25. Yang tidak disebutkan namanya 

26. Seratus meter persegi 

27. Pasangan sekrup 

29. Bunyi letusan senapan 

30. Kerek 

31. Nama buah 

32. Penumbuk padi 

33, Kata tanya 

35. Sungai terpanjang di dunia 

37. Warna ..., bermacam-macam 
warna 

40. Dasar negara kita 

43. Kaidah 

45, Legal 

47. Bekas tapak kaki 

49. 500 helai 

50. Mahkota bersusun tiga 

52. Terowongan (Inggris) 

56. Nama sebelum Kopassus 

59, Cantik dan anggun 

61. BUMN yang mengurus infrastruk- 
tur listrik 

63. Usaha Kesehatan Masyarakat 

64. Pulau di Nusa Tenggara Barat 

65. Tepuk: tempeleng 

66. Mata uang Jepang 

67. Bukan PMDN 

68. Saya 

69, Pasangan Oma 

70. Dibuat dari terigu 

3. Sekelompok orang yang bekerja 

ma membantu seorang ketua 

76. Tiruan bunyi benda masuk ke air 

77. Nama 

78. Kata ajakan 

79, Tinggikan 

82. Pribumi Amerika 

85. Bidik 

86, Jalan tol terpanjang di Jawa Barat 

87. Planet Merah 


Menurun: 

1. Angka genap 

2, Penyakit yang disebabkan oleh 
tikus 

4, Tunai 

5. Negara beribu kota Canberra 

6. Flat 

7. Sebutkan putri bangsawan Deli 

9. Rumput gajah 

10, Turunan kedua 

1. Huruf 

12, Lemba 

13. Organi: 

14. Kurang 

15. Yang anda isi 

16, Program KB 

20. Sedih hati 

21. Nadi 


ja tertinggi negara 
si internasional 


23. Cabang olahraga 

24. Ketetapan hati 

28. Warna berarti suci 

29, Menurun dan melemah 

34. Buah mengkudu 

36. Dia 

37. Sebagaimana mestinya 

38. Makanan yang dibuat dari bu- 
ah-buahan 

39, Induk koperasi unit desa 

4. Alat untuk menghimpun tenaga 
listrik 

42. Dewi Padi 

44. Masyarakat Ekonomi Eropa 

46. Sejenis serum 

48. Upacara 

49, Gaduhy ramai 

51. Adres 

53. Tempat uang dari kulit 

54. Ruang pamer 

55. Nyonya 

57. Kota di Riau 

58. Benua di Kutub Selatan 

59, Jembatan di sungai Musi Palem- 
bang 

60. Hewan melata 

61. Profesor 

62. Sejuk 

71. Otoritas Jasa Keuangan 

72. Adalah (Jerman) 

78. Standar Nasioanal Indonesia 

74. Menjumlahkan (Inggris) 

75, Tugu kebanggaan masyarakat Ja- 
karta 

76. Alat vital kendaraan bermotor 

80. Kerah leher baju 

81. Radio Australia 


Gingkt) 


Ketentuan Penebak: 


1. Tulis jawaban di kertas, cantum- 
kan nama dan alamat yang jelas, de- 
ngan kode pos serta nomor rekening 
bank jika ada. 

2. Masukkan ke dalam amplop, tem- 
pel kupon di sampul luar. 

3, Surat ditujukan ke pengasuh TTS, 
PO. Box 4612 Jakarta 12046. 

4. Jawaban sampai di Redaksi paling 
lambat tanggal 21 Oktober 2012 

5. Nama pemenang akan diumum- 
kan tanggal 28 Oktober 2012 

6. Hadiah @Rp150.000 bagi 25 pe- 
menang, 


Jawaban TTS Kompas Minggu 
No 1679 


Mendatar: 

1. Solider 4, Bisul 7. Penjara 10, Ini 1. 
Ace 12, Pas 13, Rahim 14, Bom 16, Pre 17, 
Usul 19, Pola 20, Esa 21. UTA 23, Hati 
24. Tutul 26. Kutub 28. Jera 30. Aur 33. 
Gandum 35, Persib 37, KKO 38. Sepak 
bola 40. Adi 41, Nahu 44, Bank 46. BI 47. 
Sipil 48. Mesti 49. Kg 50. Kuta 53. Sita 
56. NGA/NYA 57. Statistik 61. Kei 62, 
Cimahi 63. Kertas 64, Kol 65. Rama 66, 


1G 


Utara 68. Arsip 70. Apes 63. Rum 76. 
Dot 77. Asta 79. Kaya 81. Oar 82. Atm 83. 
Raung 85. Bor 86. Neo 87. Oma 88. 
Sambung 89. Kaget 90. Bangkok 


Menurun: 

1. Sumpah 2. Dusun 8. Riau 4. Bir 5. 
Sahut 6, Lam 7. Peso 8. Nobat 9. Alpaka 
12, Pentagon 15. Menembak 18. Lot 19. 
Pot 21. Ulama 22. Akrab 25. Usus 27. 
Urea 29, Anch 81. Usia 32. Ikebana 34. 
Merpati 35. Plastik 36. Ringkik 39. Ke 
42. Alu 43, USA 44. Bis 45. Net 50. 
Kacamata 51. Tuma 52, Ni 54 Inti 55. 
Akseptor 57. Shut 58. Tikar 59. Selam 
60. Keji 65. Radius 67. Aba 69. Sok 71. 
Serbuk 72. Mampu 74. Urung 75. Sabun 
78. Tang 80, Adab 83. Rok 84. Got 


Pemenang TTS No 1679: 


1. ZAKARIA SALEH 
T Chik Ditunong 
Langsa 24416 


2. DINASTY WARMAN 
Perumahan BRI Arengka 
Pekanbaru 28821 


3. AGUSTINA 
Sunda (Warhan) 
Bandar Lampung 35233 


4. DJIE HONG LIANG 
Balikpapan 
Jakarta 10130 


5. ANIS ALAYDRUS 
Sulaiman-Sukabumi Utara 
Jakarta 1540 


6. ARMANI) ARINARDI 
Kartika Alam 
Jakarta 12310 


7. UUF RUFAIDAH 
KH Maisin-Klender 
Jakarta 13470 


8. NENI ROCHAYATI 
Perum Jatijajar-Cimanggis 
Depok 16955: 


9. HARI TRIWIBOWO 
Dago Pojok-Coblong 
Bandung 40135 


10. DWI RETNA ANGGRAENI 
Komplek Puri Krakatau Hijau 
Cilegon 42436 


11. ZAINUDDIN YUSUF 
Gang Seladarma 
Tasikmalaya 46121 


12. HANI M MARDANI 
Fauna-Karangmalang 
Yogyakarta 55281 


13, BUDI RAHARDJO 


Perum Salatiga Permai 
Salatiga 50715 


14. RATNA SULISTIOWATI 
Arum Indah 
Tegal 52131 


15. SUTADI DIKARSOHARTONO 
Gunung Salak 
Purwokerto 53121 


16. EVI LUSIANA AGUSTIN 
Sidodadi Selatan 
Cepu 58312 


17. KATIMAN 
Bulak Jaya-Wonokusumo 
Surabaya 60145 


18. FILIPUS TULUS 
Terusan Rajabasa 


CAN a-034 


24. NAPISA H SABANG 
HOS Cokroaminoto 
Pinrang 91211 


Malang 65146 


19. SYLVIA AGNES C 
Ahmad Yanin 46 
Jember 68137 25. AS AMAR 
Murham 
20. HARIST Baubau 98726 
Cemara Raya 


Banjarmasin 70123 


21. CHAIRANI 
Ratu Sepudak 
Singkawang 79152 


22. IRAWAN HADI 
Siligita-Nusa Dua 
Bali 80363 

23. NI MADE SUTIAWATI Asu 
MH Thamrin Gg Sekar Jepun 
Kediri Tabanan 82121 


KOMPAS 
MINGGU 


WALAU OBOR 

SEMAKIN 

PENCURI ITU 
SEBELUM GELAP 


REDUP 
KAMI TKUT 
DENMAS 


JANGAN LANGSUNG 


DENMAS KARENA 
PENCURI ITU 


IANGKAP TEMAN ANDHIKA? 


PIDATO ANDA HEBAT, 
KAMI BISA MENGERUK 
BUMI NEGERI ANDA 
SEHABIS- HABISNYA" 


-— —— 
DENMAS, OBOR NYA 
SAYA SEMAKIN 
DIPANGGIL REDUP, 
PULANG MALAH PADA 
OLEH NINSGALIN 
MAJIKAN 


OK CK. YATMO, Ve 10-42 


DENMAS JANGAN 
MURUNG, 
OBOR KAMI 
TETAP MENYALA 
MENEMANI 
PERJUANGAN 
ANDIKA 


SANG ADIPATT 
SANGAT JAUH 
DARI YANG 
ADADAN BISA 
JADI BUMERANG 
BAGI DIRINYA 


Hana Iso. S 
Lntaminapedi. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


'fol » 


amaaa Hana 


Mata lagu OPA-ni 
Yang mana, uh?! 


21 


5 


am 


Avo SERRUE! 


4 BUYUTAN!! 
YANAN 


SAATNYA ) (TERONG TIDAK 


LING 


NMas Lay 


USUH Be- | 
, 


1 


1 0-07 IERD 


SUKRIBO 


PRAAAS, AYO 
KALAU MAL TIDUR 

GOSOK GIGI PULUL. 
PAJANGAN MALAS 


ama 


NGANTUUUUK 
MAAK 


N 


“kuman penyakit RESMI " mon, ipad 


C “KAMU APAIN KOK SI PRAS 
LANGSUNG MAL GOSOK GIGI, #2 


AKU BILANG,” 
KALAU OMPONG NANTI JADI 


HEH, PRAS,.. TAHU NGGAK 
KALAU GIGINYA NGGAK DIGOSOK, 
NANTI KUMAN - KUMAN PENYAKIT ITU 
AKAN MENGGEROGOTI GIGI KITA, DAN ITU 
MEREKA LAKUKAN SAAT KITA TIDUR, 
NANTI MEREKA AKAN MEMBUAT GIGI 


KAYAK KPK... 
KITA OMPOKG... NGERTI.2? “5g 


NGERTI OM... 
KUMAN PENYAKIT ITU 
KAYAK ANU ITU KAN. ! 
2 HI, JIJAY 


KOMPAS, MINGGU, 30 SEPTEMBER 2012 


31 


AKU & RUMAHKU 


Rumah Bermain Anak 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Tak setitik air pun boleh 
terbuang sia-sia dari rumah 
Firdaus Ali di Tanjung Barat, 
Jakarta Selatan. Air hujan 
bahkan air kotor dari kamar 
mandi harus ditangkap lagi 
dan dialirkan ke sumur 
resapan. 


OLEH CLARA WRESTI 
& BUDI SUWARNA 


aklum jika Fird: 2 
M memperhatikan 
dia adalah ahli teknik ling- 


kungan dengan spesialisasi peng- 
olahan air limbah. merasa harus 
mempraktikkan ilr ya dalam ke- 
hidupan seh: orang 
tidak percaya dengan ilmu yang saya 
ajarkan di kampus maupun seminar,” 
ujar dosen Fakultas Teknik Univer- 
sitas Indonesia dan anggota Dewan 
Air DKI Jakarta itu 
di bulan Septembe 
yang dipegang 
daus sederhana saja: semua air yang 
dikonsumsi keluarganya sedapat 
mungkin kembali ke tanah. Tidak ada 
yang menguap hilang percuma. 
Air limbah i kamar mandi atau 
dapur dia alirkan ke tiga sumur re- 
sapan melalui pipa. Air kotor bekas 
mencuci mobil di garasi mengalir ke 
lubang-lubang kecil yang terhubung 
ke sumur resapan, Air hujan yang 
jatuh ke kebun ditangkap lubang-lu- 
bang biopori. Bahkan airlimbah kotor 
dari toilet dia olah lagi sebelum di- 
alirkan lagi ke dalam tanah. 

Hasilny ngan air tanah di 
rumah Firdaus selalu tersedia. "Sudah 
enam tahun tinggal di sumur 
tidak pernah kering. Berbeda dengan 
tetangga saya yang harus mendalam- 
kan sumurnya setiap musim kema 
rau,” kata Firdaus. 


Adem 


Selain menangkap air, Firdaus juga 
mengatur agar semua pipa air bersih 
melewati plafon rumahnya. Pipa-pipa 
berisi air itu akan menyerap panas 
sehingga rumah menjadi lebih adem. 
Firdaus pun tidak perlu menggunz 
kan penyejuk udara (AC) terlalu ba- 
nyak. ”Bayar listrik hanya tinggal se- 
tengahnya,” katanya. 

Tidak hanya air yang ditangk 
tetapi jug ahari”, Sinar matahari 
dia tangkap dengan lempeng dan pipa 
penangkap panas. Energi panas yang 
tertangkap itu dimanfaatkan untuk 
menghangatkan air yang mengalir ke 
kamar mandi. Setiap saat Firdaus dan 
keluarga bisa mandi air hangat. 
ensi belum selesai. Di kamar 
mandi, air hangat mengalir di pipa 
at melingkar yang bisa digu- 
nakan untuk menjemur dan meng- 
hangatkan handuk. anya nyaman 
sekali, habis mandi menggunakan 
handuk ng hangat,” kata Penny 
Lukito, istri Firdaus. 

Sistem memanfaatkan panas juga 
dilakukan untuk air kolam renang di 
belakang rumah. Kolam itu tidak 
dinaungi apa pun agar bisa menyerap 
panas matahari sebanyak-banyakr 
Selain mengurangi pap 


mu 


p. 


aran panas ke 


dalam rumah, alam kolam 
renang tetap terjaga hangatnya hingga 
malam hari, Saat mereka tiba di 
rumah, mereka bisa berenang tanpa 
khawatir kedinginan. 
Momen berenang di malam hari 
dipakai keluary us untuk men- 
jalin keakraban keluarga, Mereka 
brol, bercerita tentang aps 
mereka alami sepanjang hari 


Impian lama 

Keluarga Firdaus lama tinggal di 
Amerika Serikat. Selama tinggal di 
"Negeri Paman Sam" itu, Firdaus dan 
Penny membangun mimpi untuk 
membangun rumah sendiri di In- 
donesia. Rumah yang menjadi simbol 
a pengikat keluarg: 

Namun, saat itu mereka belum 
memiliki uang. Untuk menghibur diri, 
mereka membeli kenop pengetuk 
pintu yang terbuat dari tembaga. Ke- 
nop itu digrafir dengan tulisan "The 
Firdaus 2 stidaknya kami pu- 
nya kenop pintu dulu sebelum me- 
miliki rumah. Untuk mencapai yang 
besar, kita harus melangkah dari yang 
kecil,” kata Firdaus diikuti ta 

Tahun £ mereka p ke 
Indonesia. Dan, mimpi untuk mem- 
bangun rumah sendiri kian meng- 
gebu. Namun, baru empat tahun ke- 
mudian mimpi itu bisa diwujudkan 
Dengan setengah nekat, Fir- 
daus-Penny membeli rumah dengan 
luas tanah 518 meter pel 
jung Barat. "Waktu itu kami hany 
punya uang Rp 450 juta, padahal 
harga rumahnya Rp 1,5 miliar, Ke- 
kurangannya kami pinjam dari bank,” 
kata Firdaus, 

Setelah rumah terbeli, aus dan 
Penny merenovasi rumah tersebut 
sesuai dengan mimpi-mimpi mereka. 
Hasilnya, berdirilah rumah dua lantai 
dengan kenop pintu yang telah di- 
simpannya selama empat tahun. 
Rumah yang sebagian arsitekturnya 
"dicontek" Firdaus-Penny dari rumah 
dosennya di AS itu bergaya tropis 
dengan taman hijau untuk tempat 
bermain anak, kolam renang, dan 


juga mewujudkan mimpinya 
memiliki kamar mandi dengan kon- 
sep wall-in toilet. Kamar mandi tanpa 
pintu yang tersambung ke ruang pa- 
kaian sekaligus kamar hias. "Tni ka- 
mar mandi yang saya impikan. Jadi, 
begitu selesai mandi, kami bisa lang- 
sung berganti pakaian, berias, me- 
milih sepatu dan memilih kata 
Penny. 

Meski rumahnya besar, Fir- 
daus-Penny membuat kamar anak de- 
ngan ukuran kecil. "Saya sengaja 
membuat kamar kecil untuk memak- 
sa “anak-anak saya agar mau ber- 
cengkerama di ruang keluarga, ruang 
perpustakaan, atau halaman bela- 
kang. Yang terjadi, justru mereka se- 
nang ngumpul di kamar tidur kami 
yang besar ha-ha-ha,” ujar Firdaus 

Kini genap sudah impian Fir- 
daus-Penny tentang rumah. Tidak ada 
tempat lain sekelas hotel pun yang 
lebih r n dibandingkan rumah- 
nya. Rumah ini benar-benar tempat 
bernaung jiwa. Sebuah tempat yang 
bisa menetr: kepenatan, stres, 
dan semua energi negatif. Sebuah 
rumah yang selalu membuat kami 
rindu untuk berada di dalamnya,” 
kata Firdaus. 


'OTO-POTO: KOMPAS/WAWAN II PRABOWO 


04:-107/0KTOBER/2012 
Hall'A'& Cendrawasih|Room 
Jakarta Convention Center, 


The 5” 


KSN : 2012 


Menampilkan : 


DUO PERCUSGION 
ALPHA DANceN 


Goxr 2012 


ana 


60172012 


" KSN Awards 2012 
" Seminar Kesetiakawanan 


" Tausiyah (Ustz. LULU - MNC TV) 


"Aneka Workshop 
" Live Music Acoustic 


www.KSNexpo.com 


ORGANIZED BY 


Proses Travel 


Tor 


" Pameran Karya Produk Unggulan 
dari Berbagai UMKM Mandiri dan Binaan 


" Batik, Handycraft, Sepatu, Makanan 
Tas, Aksesoris dan lain-lain 


" Pelatihan Enterprenuer dan Konsultasi 
UKM Binaan Korporasi 


HTM Rp. 10.000,- ON SITE REGISTRATION 


MEDI PARTNER: 
PP kenko SME TPI 
TAMBANG 


32 


KOMPAS, MINGGU, 30 SEPTEMBER 2012 


LAMBANG 


IBU SEJATI kab 


2. 


”Teko adalah lambang Ibu 
Sejati. Teko adalah induk 
yang selalu menyimpan 
sesuatu dalam tubuhnya. 
Dalam situasi tertentu 
?sesuatu' itu dibagikan atau 
dituangkan kepada 
anaknya...” 


OLEH ARYO WISANGGENI 
& NUR HIDAYATI 


— 


KOMPAS /NUIK HIDAYATI 


Awalnya, Agus dibuat bingung oleh 
hobi istrinya, Mereka sering beper- 
gian ke luar negeri untuk menonton 
pameran seni ataupun sekadar ber- 
wisata. Setiap kali pergi, Tliana selalu 
mencari alat dapur, terutama sendok, 
garpu, pisau, dan teko. 

”Dari seluruh barang yang biasa 
dibeli Iliana, teko yang paling me- 
repotkan. Ukurann dan mu- 
dah pecah. Mengepak teko selalu jadi 
soal,” kata Agus yang adalah 
sumber Ahli koleksi benda-benda seni 
Istana Presiden itu. 

Sejak kunjungan ke Belanda pada 


garapan sangat baik, tetapi bentuknya 
sederhana. Teko Persia dihiasi batu 
mulia. Teko Eropa kebanyakan ber- 
bahan logam dan keramik, juga punya 
gaya sendiri. 

Agus dan Tliana juga memiliki pu- 
luhan koleksi teko China yang ter- 
inspirasi bentuk berbagai binatang 
horoskop China atau Shio. Mulai dari 
teko berbentuk kuda, tikus, babi, 
hingga teko naga yang bermotif rumit. 
Di Finlandia, mereka menemukan te- 
ko berdinding kis seperti sarang 
burung transparan berlapis emas, 
Pencelup teh seukuran ujung ibu jari 
yang berbentuk teko mereka dapat 
dari Belanda. Sementara teko dari 
Yunani banyak berwujud replika ba- 
rang purbakala. 


Akhirnya, menemukan 


Bertahun-tahun memburu teko, 
Agus dan Iliana akhirnya menyadari 
bahwa koleksi terbaik hanya akan 
didapat dengan kebetulan, "Koleksi 
terbaik sulit dicari, hanya bisa di- 
temukan. Kami juga tidak bisa 
bertukar koleksi karena kami tidak 
mengenal orang lain yang juga 
mengoleksi teko, Yang kami lakukan 
adalah teru lan-jalan keluar masuk 
toko perabotan dapur tiap kali 
kami bepergian. Tidak selalu ber- 
hasil,” 

Agustus lalu, Agus dan Tliana ke 
Argentina dan Peru. Di Peru, mereka 
mengunjungi kota Cuzco dan sisa 
u Picchu. St 
in Agus dan Tliana menyusuri 
jalan-jalan Cuzco, mencari replika te- 
ko bermulut dua yang cucuknya ber- 
lawan arah, gagal! Kunjungan ke Ar- 
gentina pun tak menambah koleksi 
teko mereka, 

Koleksi kesayangan Tliana, teko 
berbentuk kursi bambu, justru di- 
temukan karena ”kebetula 
nya bersantap siang di sebual 
makan di kota Kaifeng, Provir 


1990, teko demi teko terus memenuhi 


utipan tentang teko di atas rumah mereka di Kelapa Gading, Ja- UPAS/ARYO WISANGGENI GENTHONC ama dengan kursi bambu di 
Kk adalah jawaban dari pelukis karta Utara, Teko akhirnya meng- Pasangan rumah makan itu. "Kami memaksa 
Antonio Blanco saat ditanya ingatkan Agus pada lukisan-lukisan Agus membelinya,” kata Iliana, 
oleh kritikus seni Agus Dermawan T a perupa Spanyol yang bermukim kunjungan Agus dan Iliana ke ber- Teko kesayangan Agus malah di- 
tentang mengapa selalu ada teko da- di Bali, Antonio Blanco, Teko banyak bagai kota selalu berubah menjadi — temukannya di pasar barang antik di 
lam lukisannya. "Kata Blanco, teko — muncul dalam lukisan Blanco. acara “blusukan”, Ratusan teko se- Jalan Surabaya, Jakarta Pusat. Teko 


adalah buah dada dengan puting su- —— Filosofi Blanco soal teko seperti 
su,” kata Agus yang bersama istrinya, dikutip di atas rupanya membuat 


kepalan tangan terkumpul dari ber- itu garapannya agak kasar, namun 
1 seni gerabah di Agus menyukainya, terutama bentuk 


lalah kolektor teko. in, Ta pun 'mengambil KOMPAS/ARYO WISANGGENI GENTITONG dari Klampok, Ja- yang berupa koper, "Kok ada yang 
1 mengumpulkan ratusan alih urusan mengoleksi teko dari Tli- a Pejaten, juga dijel: terpikirkan membuat teko berbentuk 
teko mungil dari berbagai negara yang Konsep mengoleksi pun berubah. Agus dan Iliana, demi memburu teko koper,” kata Agus sambil mengusap 


mereka sin k 1990-an te sangan ini jadi lebih banyak me- keras untuk didengar suaminya, "Ja- tapi tetap saja ia kemas ke dalam — terbaik. teko kecoklatan itu. 
kumpul sekitar 250 teko dengan har-  ngoleksi teko seukuran kepalan tang- ngan salah, kalau saya menemukan koper kami," kata Iliana, penulis seni” Agus akhirnya mendapati bahwa "Kuncinya, koleksilah teko garapan 
ga dari Rp 300000 hingga Rp 3juta, an agar tidak merepotkan pengepak- teko besar yang cantik, saya tetap di berbagai media itu, setiap negara memiliki teko yangkhas terbaik Pilih hanya yang benar-benar 
Mengoleksi teko bagi Agus dan Tliana an. Mereka juga makin selektif me- akan membelinya. Agus pasti me- # karena pengaruh karakter budaya, Te- unik. Jangan mencari, tapi jangan 
"hanya" bersifat selingan, karena ko-  ngoleksi teko garapan terbaik nolak, begitu ia lengah teko itu Jalan sendiri ko dari Jepang misalnya, selalu mi- melewatkan teko yang kita temukan,” 
leksi utama mereka adalah lukisan.” Iliana sedikit berbisik-tapi cukup beli, Dihote,iaakantahudanngomel, —— Gara-gara hobi mengoleksi teko, nimalis, dikerjakan dengan teknik kata Agus 


Kini permintaan sambungan listrik cukup dilakukan melalui telepon atau internet. 
Tidak perlu datang ke kantor PLN. Kapanpun, dimanapun Anda, 
hubungi call center atau klik website kami 


Call Center PLN 123" | www.pin.co.id'# 


# Sementara berlaku di Jawa Bali, Sumatera Utara dan Lampung. 
“£ Sementara layanan ini hanya tersedia untuk wilayah Jawa, Bali, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau & Kepulauan Riau, Bangka & Belitung, Lampung, Sumatera Selatan, Jambi & Bengkulu, 
Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan & antan Tengah, Kalimantan Barat. (Area layanan ini akan diperluas secara bertahap) PT PLN (Persero) 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS KLASIKA | Minggu, 30 September 2012 | JABODETABEK 


33 


KESEHATAN IBU DAN ANAK 


KLASIFIKASI IKLAN 


Seluruh tulisan/materi pada halaman Klasika dipersiapkan oleh Tim Iklan Kompas. 


Mama, Kita Belgjar Yuk. 


ORANGTUA mana yang tidak senang 
mendengar anaknya berkata demikian. 
Tidak sedikit orangtua yang mengeluhkan 
betapa sulitnya mengajak si buah hati bela- 
jar. Entah karena faktor lingkungan, psikolo- 
gis, ataupun faktor lainnya, si anak akan 
mencari alasan untuk menghindari seruan 
belajar orangtuanya. 

Bila si anak sulit diajak belajar, Anda 
jangan langsung memarahinya dan memak- 
sanya. Segala sesuatu yang dikerjakan 
secara terpaksa tidak akan mendapatkan 
hasil maksimal. Coba pelajari dengan 
saksama penyebab timbulnya rasa malas 
dalam belajar sebab pada dasarnya setiap 
insan adalah pembelajar. Berikanlah 
stimulasi yang benar agar anak menyadari 
bahwa belajar itu penting dan menyenang: 
kan. Na 
buah hati. Kasih sayang yang diberikan 
akan membangkitkan rasa nyaman, terma- 
suk bila diajak belajar. Nilai cinta tersebut 
dapat diungkapkan dalam bentuk perta- 
nyaan-pertanyaan seputar pengalaman 
menarik di sekolah, misalnya bertanya 
mengenai teman sebangkunya, kegiatan 


” yang didapat, serta hal-hal menyenangkan 


lainnya. 

Dengan demikian, otak anak akan 
menyerap hal-hal menyenangkan selama 
duduk di bangku sekolah. Hal ini akan 


menyadarkan sang buah hati bahwa 
kegiatan belajar adalah kegiatan yang 
mengasyikkan. Tak ada salahnya Anda 
pun melakukan aktivitas layaknya seseorang 
yang tengah belajar, misalnya dengan 
membaca buku atau menulis cerpen. 
Anak akan lebih terpacu untuk mengikuti 
hal serupa. Selingilah proses belajar 
dengan mengajaknya berdiskusi tentang 
topik-topik menarik yang digemarinya. 

Jangan ragu untuk memberikan 
pujian-pujian bila Anak berhasil menjawab 
pertanyaan sederhana yang dilontarkan. 
Penghargaan, walaupun hanya berupa 
ucapan, dapat membangkitkan semangat 
belajar. 

Minat belajar pada anak juga dapat 


ditingkatkan dengan memanfaatkan benda: 


benda menarik dan mengasyikkan, misal- 
nya stiker kecil bergambar. Gunakanlah 
area kosong yang dapat ditempeli stiker 
tersebut. Berikan sebuah stiker pada anak 
setelah selesai belajar untuk direkatkan 

di bidang yang disediakan. Semakin sering 
si anak belajar, semakin cepat pula area 
tersebut penuh dengan gambar-gambar 
menarik. Anak akan semakin senang 
dengan gambar-gambar yang semakin 
meriah. Sudah barang tentu dengan sen: 
dirinya dia akan semakin giat mengajak 
orangtuanya mendampinginya belajar. 
IBYUJ 


Siapkanselalu pakaian 
yang sehatdanaman 


Untuk mendampingraktivitas buah hatisetrap hari 


Perindungan Terbaik untuk Si Kecil 


« 
KULIT bayi yang sensitif barangkali 
telah diketahui bunda, tetapi hanya 

" sedikit yang mampu menyesuaikan 
kebutuhan sehari-hari dengan kondi- 
si tersebut. Lapisan kulit bayi yang 
lima kali lebih tipis daripada orang 
dewasa membuatnya rentan terha- 
dap perubahan suhu ekstrem serta 
masuknya material yang tidak 
diinginkan, Selain itu, keterbatasan 
dalam memproduksi melamin 
mengakibatkan si kecil tidak mampu 
melindungi diri dari serangan sinar 


ultraviolet (UV) secara optimal. 


Rentannya kulit bayi menjadi 
tantangan bagi para bunda agar 
lebih selektif, terutama dalam 
memilih.pakaian bayi yang sehat. 


Untuk memastikan pakaian bebas 
dari bahan-bahan berbahaya, 
Oeko-Tex Association mengeluarkan 
'Oeko-Tex Standard 100 Class 1. 
Pengujian dilakukan melalui bebera- 
pa tahap karena merupakan sertifi- 
kasi untuk keamanan produk 
pakaian bayi usia 0-3 tahun. 
Setelah melalui serangkaian 
uji yang ketat, Velvet Junior Health 
mendapatkan sertifikasi resmi 
Oeko-Tex Standard 100 Class 1. 
Produk pakaian bayi di Indonesia 
ini berbahan katun lembut dan 
bebas dari bahan kimia. Selain itu, 
produk ini mudah menyerap kering: 
at dan tidak mudah pudar sehing: 
ga sehat, nyaman, dan aman 


(Bagian 1) 


HEPATITIS berarti peradangan hati. 
Bila dilihat di bawah mikroskop, 
gambaran sel hati (sel hepatosis) 
banyak dikelilingi oleh sel-sel radang 
tampak. Selain itu, sel hati akan 
tampak rusak atau bahkan pecah. 
Pada pemeriksaan fisis mungkin 
ditemukan pembesaran hati dan 
pada pemeriksaan laboratorium 
mungkin ditemukan peningkatan 
ALT(SGPT) dan atau AST (SGOT). 

Ada banyak penyebab peradang- 
an sel hati tersebut antara lain kare- 
na infeksi atau non-infeksi. Hepatitis 
karena infeksi dapat terjadi akibat 
infeksi virus, bakteri, maupun jamur. 
Sementara itu, hepatitis yang bukan 
karena infeksi dapat terjadi misalnya 
akibat reaksi hati terhadap obat- 
obatan, fatty liver, dan penyebab 
lainnya yang lebih jarang. 

Hepatitis karena infeksi yang 
paling sering disebabkan virus 
hepatitis A, B, dan C. Oleh sebab itu, 
pada pembahasan selanjutnya, saya 
akan mengupas mengenai hepatitis 
virus A, B dan C. 


Hepatitis A 

Hepatitis A disebabkan virus 
hepatitis A. Orang yang terkena 
hepatitis A dapat menularkan virus 
ini pada orang lain melalui tinjanya 
yang mengandung virus hepatitis A. 
Jika orang yang dengan hepatitis A 
tidak mencuci tangannya setelah 
buang air besar, ia dapat menular: 
kan virus dan menyebarkannya pada 
barang yang disentuh, termasuk 
makanan, air, dan orang lain. 

Pada anak berusia kurang dari 
5 tahun, hepatitis A umumnya tidak 
menimbulkan gejala apa-apa, tetapi 
pada anak yang lebih besar dan 
remaja, hepatitis A dapat menimbul- 
kan gejala seperti flu yang timbul 
sebulan setelah terinfeksi. Gejala 
awal yang bisa dijumpai adalah rasa 
lelah, mual, dan muntah, hilangnya 
nafsu makan, demam lebih dari 
38 derajat celsius, nyeri di bawah 
iga di bagian kanan badan. 

Gejala lanjutan yang dapat 
dijumpai adalah urine berwarna 
cokelat (seperti air teh), kuning, dan 
kulit gatal, Kadang-kadang hepatitis 


Pakatan payiyang teruji 


Ikatan Dokter Anak Indonesia 


Hepatitis Virus pada Anak 


A dapat menyebabkan kuning yang 
lama hilangnya sampai lebih dari 

3 bulan, atau gejala di luar hati, 
dan lebih jarang lagi dapat menim- 
bulkan kematian karena hepatitis A 
yang berat (fulminan). 

Anak dapat tertular hepatitis A 
karena minum atau makan makanan 
yang terkontaminasi virus hepatitis 
A, Anak juga dapat tertular bila 
menyentuh sesuatu yang terpapar 
virus hepatitis A atau menyentuh 
makanan yang mengandung virus 
tersebut dan memasukkannya ke 
dalam mulut. 

Dokter akan memeriksa anak 
dan meminta pemeriksaan darah 
meliputi ALT (SGPT), AST (SGOT), 
bilirubin total dan direk. Untuk 
memastikan adanya virus hepatitis A 
dokter akan memeriksa antibody 
terhadap virus hepatitis A yaitu 
IgM antiHAV. 

Hepatitis A pada umumnya 
dapat sembuh dengan sendirinya 
tanpa obat tertentu. Yang perlu 
dilakukan untuk membantu penyem- 
buhan adalah istirahat yang cukup, 
makan makanan yang proporsional, 
dan hindari mengonsumsi obat yang 
dapat membebani kerja hati. 

Hepatitis A dapat dicegah yaitu 
dengan menjaga kebersihan diri 
yaitu dengan mencuci tangan 
setelah ke WC, mengganti popok, 
menyentuh sampah atau pakaian 
kotor. Selain itu, jangan lupa men: 
cuci tangan kembali kalau memper- 
siapkan makanan. Jangan minum 
susu yang tidak dipasteurisasi, 
cuci buah dan sayur sebelum dikon- 
surnsi. Masak makanan, termasuk 
seafood, sampai benar-benar 
matang. Masak telur sampai kuning: 
nya mengeras. Cuci semua peralatan 
masak (misalnya: pisau, talenan) 
bila selesai digunakan terutama bila 
bersinggungan dengan makanan 
mentah. Vaksin anak Anda dengan 
vaksin hepatitis A. Vaksin hepatitis A 
diberikan setelah anak berusia 2 
tahun, sebanyak 2 kali dengan 
jarak pemberian 6 bulan-1 tahun. 


(bersambung) 


senardanamnan 
Lembut dan nyaman, bebas bahan berbahaya, 


Sentuhan Kasih Ibu 


dengan sertifikasi Oeko-Tex Standard 100 Class 1. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


PR Dr Hanifah Oswari Sp.A(K) e 


desain grafis : Adrianus Adrian 


untuk buah hati tercinta, I(GPW) 


Manfaat Mainan 
bagi Tumbuh Kembang Anak 


BANYAK faktor yang dapat memengaruhi 
tumbuh kembang anak, di antaranya nutrisi, 


dengan cara meletakkan mainan tersebut 
agak jauh. Selain dirinya merasa terhibur, 
hal ini akan merangsang otak dan saraf 


pola mendidil 


si kecil berada. Anak berusia balita sangat 


peka terhadai 


nya. Oleh karena itu, mendidik dan mengajar- 
kan hal-hal positif akan memberikan manfaat 


k anak, serta lingkungan tempat motoriknya bekerja optimal, 


Keterampilan dan respons si kecil semakin 
berkembang, terutama untuk usia 6 hingga 
9 bulan. Manfaatkan mainan yang telah terse- 


p apa yang dilihat dan didengar: 


bagi masa depan si kecil, terutama mem: 
bangun kecerdasan dan ketangkasan. 
Hal sederhana yang dapat memicu otak 


anak berkembang optimal adalah memberikan 
mainan-mainan yang berkualitas. Yang dimak- 


sud berkualitas bukan berarti memiliki harga 
tinggi, melainkan mainan yang memiliki nilai 
edukasi yang dapat merangsang otak anak. 
Dalam memberikan barang mainan bagi 
anak hendaknya turut memperhatikan jenis 
mainan berdasarkan usia. Pilihlah mainan 
yang sesuai dengan usianya agar tidak mem- 


bahayakan kesehatan dan keamanannya. Anak 


yang masih terlalu kecil hendaknya diberikan 


mainan yang dapat merangsang fungsi-fungsi 


tubuh, seperti mainan yang menimbulkan 
bunyi agar telinganya terlatih dengan suara- 
suara yang didengar. Selain itu, mainan 
dengan warna beragam agar indera peng: 
lihatannya dapat membedakan jenis warna. 
Seiring bertambahnya usia anak-pengli- 
hatan dan pendengaran yang semakin tajam, 
berikanlah mainan atau hiburan yang dapat 
merangsang pergerakan anggota tubuhnya. 
Mainan tersebut dapat dimanfaatkan untuk 
merangsang pergerakan tubuhnya, misalnya 


dia sebelumnya untuk melatihnya agar lebih 
optimal dalam mengembangkan kemampuan- 
nya. Merangkak, duduk, berdiri, dan berjalan 
sendiri akan semakin mudah dan cepat bila 
diberi rangsangan mainan yang tepat. 

Selanjutnya, setelah sang buah hati 
beranjak lebih besar lagi, bangunlah interaksi 
yang lebih intensif, termasuk ketika bermain. 
Ajari si kecil meniru kata-kata yang mudah 
dan singkat. Perlu diketahui bahwa bayi 
berusia setahun sudah mulai memahami 
kata-kata yang didengarnya dan kemudian 
menirunya. Hindarilah berbicara dengan 
menggunakan kata-kata kasar karena akan 
terekam di dalam otaknya. 

Setelah anak beranjak kanak-kanak, 
berikanlah mainan yang dapat merangsang 
otak agar semakin kreatif, seperti mainan 
bongkar pasang atau puzzle, Mainan ini dapat 
mengajak anak untuk mengenal besaran, 
warna, serta bentuk. Selain itu, mainan jenis 
ini dapat meningkatkan kesabaran sang 
buah hati. (BYUJ 


34 


KOMPAS / KLASIKA / 


Minggu, 30 September 2012 
Faksimil Hubungi kami Internet Kirim SMS 
(021) 536 99086/87 2567 6000-2567 6076 www.pasangiklan.com 0812 843 8888 Tarif 
1. Registrasi 2 
1. KETENTUAN PENULISAN IKLAN MINI II. Ketentuan Pemuatan Mt, Permbayaran REG:nama lengkap:no tlp rmh/kantor Nusantara Batavia 
Baris (Min 3 brs, maks 12 brs) 55.000/baris — 45,000/baris 
1 Ana kalimat pads bari pertama ian ba: 2 Karaktrspsiberdart lebi dar satu hanya 1 Bagan Iklan Kompas berhak menolak atau Bank BCA 
3. tidak mengandung symbol atau karakter akan dipakai satu saja. menunda pemasangan iklan apabila materi Cabang BCA Galah Mada Satu kolom (min 20 mm, maks 150 mm) 58.500/mmk — 50.000/mmk 
pH nda ak etaluna Spa bh an Ion bean ot ea dena ketauan Nag: 212215 2. Teks Iklan Display Klastka 
Td mengandung ata Kecu untuk Han Gro yang tak ben digunakan dlam Yang beta dr agan Ian Kapas 1? Kompas Media Nusantara 
ban bag KO TELEPON dan KOP Mo” aan Nan ag 2 engaman kanan latutan tbk dinda 1 OMPAS Mei Nusantara ADViteks iklan baris da aa 
“dijsal type mobil) 3 hari sotelah tanggal Iklan dimuat. BW (min 40 mmk) 58.500/mmk — 50.000/mmk 
« iak mengandung huruf yang tidak"  Benanunaan anakan huruf besar hanya 3 Penuaan Ida Raat atau pengulangan Ian Haa bh 
membara arti ada teks klan diperkenankan Untu penelitan sn Yam ta temu tidak melo|7 hai ker PEN ATA Man SN FC (min 600 mmk) 90.000/mmk  75.000/mmk 


umum (C/ PLN, BUMN, PAM, TOEFL EL 


terhitung dar tanggal muat awal 


Mandiri 


dan merak 


Seluruh staf Iklan Kompas tidak melayani transaksi barang/jasa yang diiklankan. 


minimum: 96 karakter — 3 baris 
maksimum. 128 karakter — 


4 baris 


") tarif yang tercantum belum termasuk PPN 


» OTOMOTIF 


5 Thn : Fix 3 Thn 4.755 « Cap 2 
6 Thn : Fix 4 Thn 5.554 4 Cap 2T! 


Used Euro Parts Best Prices 
T:05-63670886, F : 65-63632803 
BENZ BMW Volvo Audi VW 


www.propel-auto.com 


MOBIL DICARI 


Bell Sal Jns Mbl Hrg Tai Th.90- 
2012 Bpkb Asli/duplikat Wahyu 
70283933/08128907676 TGR. 


Berani Beli Mobil Harga Tinggi, 
AmangCepat.Hub:Hj.Zakiah,021 
“70075700/ SMS:081385851881 


Kemenangan berani beli mbl an- 
da hrg pntas Sjbdtbk:0816932 
247, 68336806 Pin BB22882394 


MOBIL DIJUAL 


tama 
CNN BOS - 6525888 


New Porsche Boxster red colour 
27L, 265HP, Ring 20”,PDK,Boso 


CNN BOS -6525888 
Range Rover Evogue Si - Doors 
Ready Black, Wht&Red LuxPack 
Int, Black & Verve, 3 TV, 5 Cam 


Evogue 2.0 Dynamic lux Sdr, 
1,195M OTR Black on red recaro 
seat, Scam. nego: 021-97911111 
Pin BB: 323dc6ff 


Jaguar XJ8 ATPIM 2000 slv antik 
record serv interior rapi perfect 
condition Hub:08119910800 


Mini Cooper S AT TurbotCoupe& 
Hatchbaci0, Pepper White, JCW 
b,it, Recaro seat,Sport/media/ 
vislon/ chili pack, Emirror, 
keyless leather dashboard, etc 
cali:021-97911111 Pin: 323dc6ff 


Porsche Cayenne 3.6, Hitam'11 
Km.10rb, Garansi ATPM, Istmw 
Pakubuwono VI/7.... 727.90162 


R. Rover Evogue 2.0 AT 2012 
Putih Km900, Lgs nama Pembeli 
Pakubuwono7252333/72790162 


Range Rover Vogue '2002 Face 
lift 2009.Hitam.JI.Jatinagara Ba 
rat Raya 179 Jaktim ph.8191851 


RangeRover Evogue silver 5door 
Itv 5cmr pwd spesial price hrg: 
1.180 hub: 0819807258885 


SPECIALPRICEGGRAND INDO 
Cayanne 4.8 
ndo,120hp, Special Cole 
0-100km/h in 5.75, Keyless, TV, 
Camera, VR21", Air Susp, Bose, 


ag reagen 

911 Carrera S“ Cabriolet”,A00HP 
911 Carrera S Coupe, ADDHP 
New Cayman 29 PDK, 265HP 
Naw Cayenne Turbo 4.8, SO0MP 


SPECIALPRICEGGRAND INDO 
Aston.M Virage 6.0,V12, 490HP 
Navigation, DVD, Bang&0lufsen 


SPECIALPRICEGGRAND INDO 
Mini Coupe S, Most Full Opt 
Mini Clubman S Hampton 50th 
Mini Countryman S 
Mini Cooper S, AI Colour 


SPECIALPRICEGGRAND INDO 


je aa 


RR Evogue 2.0, 3DR/5DR, Ready 
Dynamic “Lurury, “AI “Colour 
al Motor —— 


KGaSI 1 
SPECIALPRICEGGRAND INDO 


Tranformers. 3 Bumblebee 
Camaro6.2 SS, 2012 Facelift 


VICO AUTO 


Porsche Boxster 2.7 White On 
Red Full Opt Hub:021-26218887 


avi 
PECIALPRICEGGRAND INDO 


1520000,P17225222 


730L 05/06 spt baru,perfct f 
eictric fungsi 570jt pas,JI.Raya 
Batavia LC9/34.02193111300 


X3-2 2.0 Bsns'11 


X3 
bana, X6-3.5109, 20 L10 
BestindoCarUtamaPh:74868000 


X5 3.0 black, sport pac kaga, 
2002, board monitor, beige 
interior, 83rb, telp: 081281545 
677 / 08121042982, Segera 


Ip ceevrouer 


Captiva 2.0vcdi 2009 bln 12 stnk 
2010 hitam tan-l jok klt low km 
Klp Gading, 08176673489 


Captiva,Colorado,Orlando,ready 
Stock Bonus menarik hny di Sun 
Motor Kalimalang Ph.8648515. 


Estate(Station — Wagon)Tahun 
2008,Hitam,Km 33rban,Manual, 
130jt.Hub:021-70707771 


Trail Blazer / Captiva/ Orlando 
Indent Sekarang, Oktober Dapat 
Hub.Sun Motor Jl,Panjang No.L 
Kebun Jeruk Jakbar Ph.5321359 


Jeep Wrangler Sahara- Artic' 12 
putih,km3rb,BBN Stnk a/n pem- 
beli 99,9"baru cash/kredit nego: 
021-97911111 Pin BB: 323dc6ff 


New Wrangler 3.6 Pentastar 
Sahara 4 Door black 
Wrangler Sport 3.8L Silver Adr 
Sahara Diesel 2.81 ADR Black 
Only @ VIP Motors 
021-1524418, 0214505666 
GIMOI 45866766 apon till night 


Wrangler JK 4pnt 2010 Hitam, 


KM rdh,Jok kit,Istw spt baru, 
Rp.658Jt nego Hub: 0811936280 


JL oamarsu 


AII New Xenia Ang Mulai 2.2jtn 
Granmax MB Ang Mulai 2itn" 
Luxio Angs. Ya 2.3Jt-an' 


Tanjung Priol 


AI New Fiesta & All Ford,Ready 
Stock#Dptkan Pkt Special Akhir 
Thn, TDP 40 Jt-an Hub.Ford BSD 
021.53160117, 081383238609, 
081807272767, 99548226 


Il Honoa 


Accord 2.4 VTi-L AT 2011 htm 
met,jok kit, tgl,pmki Isa smpnn, 
spt br,km 9rb.052262868939 


Accord 2.4 VTIL2010 putih S.rec 
Civic1.8'10 policemetal S.record 
New Odyssey'11404 htm S-rec 
C/K Axel Cars 4 081361186888 


Accord 2008 VTI-L Silver 299jt 
CRV 2010 2.0cc AT Hitam 280jt 
10858222.22266, 08131958.0015 


II New CRV'08 A/T,Satin Silver 
Body Kit Mugan Velg 19, Service 
Record, Good. Condition. Hub: 
0817785852 


Brio 149jt Civic Cty Jazz Freed 
(Crv"rdy"b.Oh/ang Aitn) Vkoof 
Honda jatinegara.021-85919893 


Brio,Jazz,Freed,Civic, CRV, Rdy 
“cool. B901/Ang2jtn/TDP32jtn 
HondaAristaMangga2”6129999 


City 08 V-Tec Tgn-1 Silver Met 
Mulus 150 Jt Nego 
081287258787 


25 TESI,Ouattro, 340hp | City V-TEG, AT' 05, biru Mulus, 
FSI, Guattro, 420 hp Rp, MSjt nego — Hub: 
TFSI, sport back, 300hp-- | 0812-1063293 
-Terminal Motor 
K64511111,4520000, PI7225222 Civic 18 A/TO7 Silver ST All 


318i Th 2003 Automatic, Dark- 
Green, Km Rendah, Hubungi: 
0812.100.2505 


3201 Lci Exc'10, 325111 M.Edt 
520D'12 ““ 5231/06 “& 523i "09 
528i "10, 523 Exc'10,523i Exc'11 
5281 Exc'1l, 5301 '09, 5301 "10 
BestindoCarUtamaPh:74868000 
Minggu Buka : 10.00-18.00 WIB 


320109/10Htm4325111HtmC/K 
Wijaya Auto Car's Jln Alternatif 
Cibubur No8: 082136134636 


5231 F10 Nik Th'2011 Black Intr 
Beige Km.8Rb Velg 20 Breyton 
Perfect Condition 994 Spt Baru 
Baruna Motor Ph.7504217-18 


530 '05 298jt 4320 LifeStyle 08 
H.308jt#120 05 H.228jt Radio 
dlm raya / 14 T.081315575391 


Risk,mulus,tgn | dr baru,STNK 
09-2013 Hub.0857.1156.9122 


Civic 1.8 A/T'2007 Hitam,Tgn- 
Hp: 0818 887512 


CRV 2.0 A/T 2008 Hitam Over 
Kredit 80jt Ags 33x7,3it 
AssAIIRiskdth 0878-8466-7368 


CRZ 1.5 AT Hybrid type ALPHA 
Black @ VIP Motors 
021-152AM88, 021-4505666 
GMOI 45866766 open till niahit, 


Jazz S (Matic), Abu2, Pakai 
sendiri, 170jt. Hub:Triya. 081376. 
58064 / Loe : 0811 1888770 


Jazz V Tec A/T th.2007,Abu? 
'Met,Surat? Lkp,Pajak Panjang, 
Lok. Jaksel, 145Jt msh bisa nego. 
Hub.Yadi 0856 9713 0304 


Jazz, Matic idsi, 2006, silver 
metalik, tgn-1 hub. Fera 0818- 
686486, Bambang 0818883161 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Stream 1.7 AT 2004 Hitam / pjk 
Mei 2013 / vkool / terawat 
087877733733 (doddie) 


jaowoai 


New Grand Avega AT'12 Merah 
9915ptBr Jamin! Low KM Tgnl 
Baruna Motor Ph.7504217-18 


New tucson GLS AT'11/12 putih 
Int Cokit SptBr MshPlastik F.Ori 
Baruna Motor Ph.7504217-18 


isuzu 


Dump Truck FVZ 6x4,FVM 6x2, 
FRR 4x2,FTR 4x2 box/bax,truck 
Elf 6/4 ban,Microbus 16/12seat, 
D-Max AA ka cabin Dk 
/bunga mnrik, Hub:PT.Rah. 

Ekalancar Pa 


EIF Ready Stock!! Mikrobus New 
Armada, 10 Seat Lux, Home T, 
TV 32 4 12 Seat Luy  17Seat. 
Long 13 Seat Lux « 15 Seat 
ACND “GMA (BOS) 65839157, 
081381134112, 081230190388 


Haa 
II New: Picanto, Rio, Sportages 


Pregio : Travelo : Ambulance : 
Hadiah Isg GPS. Hub: 790.2858 


Ji mazon 


2 HB R A/T Heads Back White 
Silver 2010, Km 17rb,1001 ors, 
Ass,tirg 167t.0852.17171671 


2, Type S 2009 Matic Silver Tgn | 
STNK Apr. 2013 Rp.158 Juta Tlp 
786 5124 


3 "2007,tript,htm,Jk KILVR asli, 
MOit.Lkp, ass, pik pja. 083876 
000067 / 0812 9829 8612 


6 Th.2010 Wrn Hitam Tgn 1 dari 
Baru, Mulus Sekali Harga 370Jt. 
Nego Hub: 0816969241 


New Mazda2,Sept Big Deals, 
MPV Biante,pnwr mork,Op rng 
0899.8964965, 0251.8322999 


SEPTEMBER CERIA 
CX7,Mazda8,Promo mnr, Paket 

endah, Cash back & bonus 
19, 08568199929 


200 Avg'2011 hitam int beige, 
facelift, km 7rb, pajak pja, istw. 
Hub 0856 1256 757 / 6515500 


(200 "08 Grey 355jt 4 260 '01 
Silver 298jt Radio dalam raya/ 
14 hub.0813.1557.5341 


200 2008 AVG Black On Black 
Low Km.Harm.Kardon,Pjk 1Thn 
0858222.22266, 08131958.0015 


CLS350 Black on Black,th 2005 
Km37rb,SRoof,PBD,TV istmewa 


Cal kasus 725:1893/727,90162 
CNN BOS - 6525888 
CLS350 AMG White 

E250 AMG Coupe Black, White 


SLK250 AMG MagicSky, Black 


E 200 Cabrio white on red, 1001 
baru, full option, special price, 
Hub 0856 1256 757 


New GL500 996Br Facelift 2012 
1,5M(Off)#1001Br Naw E350 Co 
upe AMG/Avg BPKB 2011,1.350 
jt,ex aset Bank,J.Cpt. :70120909 


S 300 L hitam AT 2010 
sempurna tgn 1 hub: (021) 
7890885 - 081286690083 


S 320L/01 hitam, ATPM, facelift 
4 Eseat,vacum, heater, sunroof. 
stw, Hub 0856 1256 757 


S300L 2008 black on beige 3tv 
km 414rb record service ATPM 
perfect cond # 08119910800 


S350,Hitam Met,2011,Asuransi, 
Garansi ATPM, Km1300, Hub: 
081294090935 / 087775928371 


S35OL "2012 CBU (Baru),Hit: 
“ Harga Special 
“8 Hub: 021 - 27236333 


SLK Kompresor 04 Coupe,Black 
On Beige, VR Carlsson R19. KM 
35rb, Pik Baru,Perfect Condition 
Pminat serius hub 08119303074 


All New 25 Pajero Dakar#GPS 
VKool Outlander Ready. Stock 
97769699-081905140150 


AI New Outlander&Pajero Sport 
Restok,Free Vkool, Bunga Hub: 
081291460294 - 081398954363 


FE 71/12 Mikrobus New Armada 
Lux,10 Seat,Hijau,Full Peredam, 
Sound,istw-Bra O' Jl, Blvr Tmr 
Blok Za/15 Klp Gdg 4526753-55 


Grandis 2.4 mivec 06 tec w.ungu 
tangan1 matic KMrendah mulus 
175 jt nego. 081287258787 


Pajero 2000 AT 4WD Silver TV 
DVD atas nama sendiri hubungi: 
08127615007 


Pajero Sport 2009/2010 abu-abu 
Tua Metalik,Km 33 Rb, Pemakai, 
Tangan I,Terawat, 310t Nego, 
JakBar, 081398817999 


Pajero Sport '2011 putih, pajak 
pjg, nopil, kondisi istimewa.Hub 
0856 1256 757 / 6515500 


Pajero Sport Exceed '11 matic 
hitam seperti baru KM 20rb. 
Hub: 0819 3200 3787 


Pajero Sport Exceed 2010 Putih 
low km jok kulit tanduk f.acces 
994 mulus Hub:081280063096 


SuperGreat Truck Bu Wbox form 
A 2008 ex.Jpg type 6D24/6D40 
082112930709 - 082122116789 


Wussan 


'AIl new evalia,livina,march,juke, 
Serena prim tkr tmbh 4 dp 30jtn 
085370579999 / BB 27F7F1E7 


AAII New Grand Livina, Evalia/juke 
Disc.3,888 Nissan Puri, Hub 
021-90 600 960 / 081298872025 


AI New, Evalia, 6. ivina, Juke, 
March Nissan Weokend sale spe 
dial promo,Bg ran Prs Cpt,Tenor 
s/4 SthJIndomobil 021-380.4002 


AUTO GRAHA 7949000 
GT-R 'OL1 CBU Japan 3800cc V6 
Twin Turbo, 530 Hp, Lsg Nama 
085779366613 / 087889500508 


Elgrand 2.5 Extronik2011 km7rb 
atv Acam bl sroof jkit vacum tg 
1 ori good cond Hub:70636705 


Grand Livina Dp 20jt an,Evalia 
Paket Dp 105 Dptkan hadiah Isg 
Ph 80331599/ 0812.9444.1982 


LivinaX-Gear'10 Slvr.M/T Konds 
.istw,mls,msh spt br,Km, 23rb, 
pik pig 142jt H: 081210505152 


Serena CT '09 Silver,TV, sgt 
bagus, STNK Ithn, Harga 182Jt. 
Hub. 0852.16125006 


Serena CT Th 2008 Terawat Wrn 
Silver KM 90790 Ban Baru. 
Komp.Pesanggrahan Permai JI. 
Pesanggrahan III F/25 Jaksel 
021-737 1012 / 0815 111 72 803 


SPECIALPRICEGGRAND INDO 
AIL new. serena 2,0 HWS 
panoramic,2 electric slide. door 
black / white 
orminal Motor 
KGASILLL1,1520000,P17225222. 


Teana JM AT Beli'05 Htm dr br 
(Seperti baru) Hrg 168jt.Hub. 
0852.16061168 bs bantu credit 


X-Trail hitam IM/T 2007 dijual ko 
pemakai las TP, km70rb,mIs,Tgn 
“pajak Jul'13.Hub:0818909615 

X-Trail XT 2,5 Th.2004,Hitam 


Tangan Pertama,jual cepat, Hub. 
021- 28894000 / 0818894000 


Jsuzua 
EN Da 


Swift DP 12it Ready stockypih 


wrn Hub: Yessi 70724230 " Fitri 
71163635 “ Vina 96090924 


Grand Vitara, Tahun 2007, Abu2 
Metalik,Tgn ke-1, kondisi prima. 
021-83848178, 081310106679 


Swift CBU GL 2006 Automatic, 
hitam,km.57Rb,service Ikp,kond 
mulus. Hub: 0813-80007199 


SX4 A/T'2008. pajak pigetgn-L 
dari baru, silver,kond.prima.HP: 
081905243089,081281547422 


JI tovora 


AII Alphard X, SC, G HOD””““ 
Vellfire X, 2G, V HDD Now“ 
Alphard & Velifire "Wel Chai 
Lexus "Face Lift RX 270 HK 3 
We receive ur car in best prico 
AAtron'z Auto BOS 02165837777 


All New Avanza,Frtnr,Inv,Rush, 
Yaris Disc Bsr.DP101/Bng 3,584 
1-5th. 99222979/085695573735 


ALPHARD 2.4 G FACELIFT 
Vellfire 21 V Facelift 
Nphard S-C / Valifire Z-G 18spk 

AZ Gold 1 18 sok 
Harrler 24PLP with park sensor 
Prado 2.7 TX-Ltd, Black « White 
16 ZX Bensin 

21148, 021-4505666 
15866766 open till night 
— Call Now @ VIP Motors 


Mphard 2.4 type G Des'09 htm 
dim cream, 18 speaker, mis, ban 
baru semua. Hub 0818-600828 


Alphard ASG,A/T,07,Slvr,Tgn 1, 
kmSbrb,VR20,TV/DVDC2)/A5bjt, 
C/K,0817767000/02170670633 


Aiphard G 2009 AT2.Acc km63rb 
putih mulusno cantik tgn1 stnk. 
feb13nego hub 08557807177 


Alphard S Gold Edtion "12 Hitam 
kmrdh J.klt, Cold box,pwr b. do- 
Or, nopil 695Jt ng. 0811936280 


Altis 2.0 V A/T 2011,-Putit 
Leather. E.Seat. Kmilrb. Istw 
Pakubuwono VI/7.. ph7251893 


Altis 2004 Desember, Atas 
Nama Sendiri, Hrg 135jt Nego 
Hub 0816 4695 0760. 


AUTO GRAHA 7949000 
INII New Alphard 2.4 Facelift: 
AII New Vellfire 2.4 Facelift 
AII New LC UK 4.5 Facelift 
AII New RX 270 Facelift " 
“##Cepat, Lengkap, Murah” 
TDP 265Jt-an , Angs 4,9Jt-an 
081585535355 / 081806188779 


AUTO GRAHA 7949000 
Vellfire 2.4 Z Aless Light Grey 
2IV, Camera, Jok Kulit, Krey'"" 
TDP 268 Jt-an, Angs 5,8 Jt-an 
081281129686 / 0818176889 


Avanza 1.3 G,Manual Thn 2010, 
Abu? Met, Tgn | & ada asuransi, 
Hub: 0816988188 


Avanza 100fibaru R.Stok!! Cuci 
gudang Inova Yaris diskon besar 
Bunga0.92392971-0817113119 


Camry 2010 Htm 2AV Trwt dr 
br,AnSdri,Km 30rb,STNK Pjg 
0811971964,087886999845 


CNN BOS - 6525888 
Alphard & Vellfire All Type 
ET86 GT 2 White 

Naw Rx 270 Facelift 
LC UK Diesel V8 
FJ-Cruiser, white, black. Harrier. 
Rhys Auto Gallery Hub: 
0217231809, 081513726696, 
08170122279 


Grand N.Innova 11/12 G2.0 MT 
Putih, Kond 994 Spt Baru, KM 
1rb,No.F 3angka,Poss Bgr,Khs 
User.Hub: 0812114291900 


Harier 24 L-Premium PBD/08 
Htm km.56rb Tgn-1 Jok kit Lkp 
395jt nego Hub.0818.927341 


Innova 2.0 AT Th 2010, Hitam 
Cap seat,Jk klt, Kordyn, km 21rb 
Pakubuwono 725.2333/7251893 


Innova G-AT '07,Silver met,ors, 
tan 18-DKI,mIs,185jt Nago,Jl, 
Kemang Tmr /22,Jaksel.Kusnari 
0813 14222 701/ 021 719 3808 


Innova V A/T 05 Bensin-Hitam 
Met Mis/Istinwa,Jok kIt,AC/TV: 
132JtNego""0812 808 7927 


IST, AT 04, Silver1300cc, KM 


133Rb, 1Sit, John 
081219695995 BSD city 
JAKARTA AUTO BEST 


“AII New Alphard X, S, SC, G 
'“ AII New Velifira X, Z, Z6, 
Lexus RX 270 Facelift 
Land Cruiser 4.6 ZX “ 
“ Range Rover Evogue 
081932382891 / 02172782222 


Land Cruiser Prado TX Limited 
2.7 AT Tahun.2005, W.Hitam, 
Istmwa KM Low.081286133388 


LC Cygnus'04, htm, Full original, 
61 rb km asli, nite vision tgn 1 
Hub: 0816 117 8070 


Lexus Rx 270 Facelift bulan 8 
Hitam Km: 2000 harga: 89Sjt 
hub: 081932382891 


New Fortuner G Lux Hitam AT 
Beli'11 dr br Km 35rb,1008 Ors. 
Hrg 325juta.TIp.0811.196811 


New Vellfire V 18 speaker 
warna putih th'2012 Harga 
850jt. hub: 081280979489 


New Vellfire V prem sound'2012 
hitam,2Tv,2Cam,850jt,Isg nama. 
tidak jadi pakai, 082123677788 


New Vellfire Z th 2012 hitam 
21Tv, 2Cam, 750juta, Isg nama. 
tidak jadi pakai, 081908731356 


PAKUBUWONO CARS 
Alphard 24 Wallcab, 
Vellfire 2.4Z66AIphard 245 
Lexus RX 270 Facelift 

RStock(021)7252338/72790162 


PREMIUM MOTOR 
.. New Lexus RX 270 Facelift ... 


Hub : 021 - 651 5000 


SIMPRUG CBU CENTER 
"Lexus CBU & All Toyota CBU- 


Surat Surat Terjamin — Service, 
S.Part, Body Repair 726.1024/ 
7226383/ 739.4503/ 72799999 


Vellfire 2008 V 18Spk Htm Bin.8 
Leather Mulus"Auto High MG2 
1858222.22266, 08131958.0015 


Vellfire V Thn 2010 Silver Met, 
Low m. Hub: 0811 980810 


jan Type V Putih, 18 spk, 
jok.kulit, an.sendiri, Nego 
- Hub: 081288988890 ---— 


Yaris S Limited A/T2006 V-kool 
Sillvermet, keyless, rutin Auto 
2000km 98rb BU 085692836868 


vowo 


Wagon T5 V70 AT97 Hitam 
Istimewa Sangat Prima Nopil 
Hubungi 0813-1775-7445 


XC 90 Th.2006, 257 Silver 


Metalik Hub : 0816883390 - 
08111772632 


Haw 


Te raw Caravet 


VW PURI INDAH: 021-50355860 


The New Caravelle 2.0. IBITDI. 
LCD moni airbag. 7-speed 
DSG, Electrical partition 9 seat. 
Rail Table. LED Bi-Xenon. 
Rudy:0818.074.33360 


—. 2 


The Golf TSI, Ready Red. 
Trairbag. S-star Euro NCAP, 
7speed DSG.Test drive available 
Hub Imam: 085693089047 


Gol TSI» More Power & Low Fuel 


Ph 


VW BSD: 021-5373788 


The Golf TSI, Ready Silver 2012. 
7airbag.5star EuroNCAP.7speed 
DSG, Test drive available, Go to 
hall BA IIMS, Get Special Price 


Golf' TSI, Special Deal. 1.4 TSI, 
160 hpfual consumption1 liter: 
16km,7airbag.5-star Euro NCAP 
Go to B4, IIMS, Jl EXPO. 


New Touran TSI DSG 7-speed 
Triptronic, Flexible 7seater, new 
headlightetailights design.Spo- 
dal price. IIMS Hall BA 


Polo 2012. a/t.DSG 7-speed 
Triptronic. 233oftr. Ready stock 
now. European Car 2010. Call 
Pras: 99111 


Polo 2012. Fifth generation best 
seller. All Color. DSG 7-spead, 
5-hatchback. Car of the year 
2010. Ready stock. Test drive, 
Come to IIMS B4, special price. 


THE NEW LONG CARAVELLE 
2.0.IBITDI.LCD monitor.7 airbag, 
7-speed DSG.Electrical partition 
9 seat. table with 4 rail system, 
LED Bi-Xenon Headlight, Get 
Special Price, Go To Hall B4, 
IIMS. Call: Azis 0818.074.33360. 


THE NEW TOURAN 2012 
TSI twincharger“Engine Of 
he Year 2011. Best Deal. Test 
Drive, Come to IIMS hall BA 


MOBIL DISEWAKAN 


Toyota inv, avz, xni, luxio 
amanah rental mli 250rbespr 
79182521-80874660-71046747 


S ' PROPERTI 


BAHAN BANGUNAN 


JualCpt Papan Merbau 30 Kubik 
Call Gread).4,5x15x4m Hrg 5,5 
Juta/m3, T:08161874030 


INDEKOST 


Kost BCl-Cinere AC,KM Dim, 
WH, Hdp Tmn,Carport. Hub: 
081283079096,7543169, 


Kost Karyawati AC/Non-AC Jl. 
Mandala Selatan Tomang Utara 
Willy: 08176602009 


APARTEMEN 
 Duyuat 


Casa grande kuningan,101m? 
211, 21, Atiek 085217438618 
RW CBD - BTR 74864343 


CBD Pluit, Papyrus, Luas 86m, 
City View,1,5M Net,BU.RWMK 
Gun: 08128870003 / 6627007 


Cndotel Apt, office Grsna 
epicentrum kuningan RStok S. 
Huni900itC12x)info 0816782241 


Darmawangsa essence, lok. 
Darmawangsa X, stras, 185m2, 
full furnish,Hadio 0818123159 
RW CBD-BTR 74864343 


FrencWalk Apt,MOI,98m?,2t1kt 
BU,Jual Cpt“Ray White Sguare 
Serly 081808126999/33757323 


Green Parkview Daan Mogot, 
Lokasi. Strategis Dekat Mall 
Hubungi : 0856 7975 268 


Green Lake View, 125Jt-an-Inci. 
PPN,Bnga Oli Angs 1,LJt-an,dkt 
Pdk Indah, Pesan Skrg Hrg Akan 
Naik. Hub: 93622890, 71027884 


Kali bata City Aprt.Lt.2 dekat 
pintu darurat akses Mdh & Cpt. 
2 KT, jual cepat Hrg Rp.325Jt. 
Ray White, 0812 9583 480 


KEMANG VILLAGE APT 
98m2, 2BR high ceiling, fully 
renov. Call Owner: 0811883611 


KEMANG VILLAGE, COSMO 
Twr,161m2dbwh — Penthousa, 
3.7M,Murah,BU. 0815 885 4725 


Kemang Village,Ritz,165m2,3kt, 
marmer, view tmur# bil bensiy 
tropical pool, 4M. 08158854725 


Kemang, Nirvana Apart 305/Lt.7 
FulFurnish Ful View H.7,8MCTP) 
1081386682316 - 089630300232 


Laguna Apart Lt.28,Ls.36m,HGB 
PLN 5500W,K.Set,2 AC:200jt bs 
krd,:0888 913 8586 / 70120909 


Mgr Tj.drn 1Kt385 jt-an,2Kt 490 
jtan,3Kt 99Ojt-an,sewa: 1/2/3 
KT:hr/bln/thnan :081213761762 


Moi city home Is 45m?, huk, full 
furnish, bagus, hrg 580Jt. Hub : 
021-70618587, 0856 111 5965 


Signature Park Tebet Apt,2br 
38m It 10 baru,view tol MT 
Haryono hub:0813 1600 3310 


Tamansari Gatot Subroto, siap 
huni, 650 jt, cashback 100#i.Sisa 
Unit Terbatas. 081281030001 


The Oakwood Apt. Superblock 
hrg perdana cck u/ invest cicilan 
2jtan/bin. Hub:082111575708. 


The Pakubuwono Resdnc Dijual, 
Luxurious.BestPrice good invest. 
Unit tersewa : 0811 8773817 


The Pakubuwono View Dijual, 
Apt mewah,Investasi menarik, 
Unit tersewa: 0812 8069 2300 


Tmn Rasuna Twr 15,74m7 lantai 
tinggi,city view, John:08121 994 
8852, jozw450gmail.com, TP 


(DISEWAKAN 


Central park residenc,3bdr,fully 
Frnshed,B.new,112m?,200Jt/Th 
Min 2Th.Hub:96084200 (Owner) 


Citylofts San Fransisco 86m? 
Furnished Office, Sawa “ii 
“ Priyo: 0878.8287.4184 


Emipire Kemang Village Ls-139 
m2 tower Empire Kemang unit 
6312, full furnish, US$ 1,800/ 
bulan nett. Hub, CP : Ibu Deotja 
Tagor 08170166167 / Dea, HP. 
08111682017 


Gading Icon,baru,2Kt,1Km.Tmpt 
tdr, Imri, AC, LCD TV, sofa,water 
dspnsr, 25|t/th Ng. Yuli/Indah 
081802100916, 082112334567 


Gading Nias Sw 20Jt/Th,Bs Cicil 


Blnan,AC,Furns,2KT, Free Maint, 
Sisa 1 Unit:Adi,Hp.08161978415 


Kalibata City Apt,Lok stragis, 
2KmrTdr,FullFurnish,SiapHuni 
Diswkan/Thn:0816.88.912CTP) 


Kebagusan City Apt, 2KT IKM" 
Full Furnish View Pool Lt.22 
Tower A 6Bulan"“08551000855 


Rasuna Apartemen Tower 18, 
FF, 28R, Desainer Interior, bawa 
koper, Hubungi: 0813 85192233 


Mdtrnia Blvd Kmyrnyfurn,s.pool, 
stras,dkt tol & air port.35it Ng, 
082112334567, 081802100916 


Pakubuwono View Disewakan . 
2BR & 3BR. Apt luxury Good 
Furnished,Hub:0812 8780 1736 


Residence 8 Senopati, tower 2 
unit 25F,Lss133m2,full furnish, 
US$ 2,500/bulan nett. CP : Ibu 
Deetje Tagor HP.08170166167 / 
Dea 08111682017 


Thamrin Executive Residence, 
New, Studio, Fully Furnished, 
Exclusive, Sjt / month, 
081510589133 (no agent pls). 


The Pakubuwono Residence 
Disewakan, Lux Apt.Furnished/ 
Unfurnished Hub:0815 9205 208 


Dicr Cityhome,MOI,Gdg Resort 
Frenchwalk" RayWhiteSguare 
Dana 0811 930 133 / 33757323 


RUMAH DIJUAI 


Bintaro Dijual 3 Rmh Kntrkan, 
2Bngunan Br Type 43,Lt.180m2 
SHM,H:575JE.T:(021)70722883 


BNR,cluster,Is230/180,21tSHGB, 
.IMB,4 kmrsI,air panyhrg 1.2 M 
(Nego), Hub "087873360200 


BSD The Castilla LT256/LB278 
Hoek Hdp Timur 6Kmr Tdrs2 
3Kmr mandi#1 Taman 21/2Lntai 
SHM Pmik 08111081122 


BSD,Foresta Primavera 234/300 
FF, A#1KT,dkt Club House,PPJB 
3Lt,keren.Elaine 081311010989 
Ray White Golden BSD 5389898 


Cibubur, BU, Jual Cepat, 105/45, 
300 “it, 98873636 - 
087882225570 

Griya Pitara dekat ITC Depok 


ready stock Le/Lb 95/60 harga 
100itan Hub 49011100 


b£ KOMPAS 


Inspirasi Indonesia 


PROPERTI 


JLA Vani,Tanah Sereal Bogor 
Lb.1500/1471m?,Strategis Cok 
Utk tempat usaha/Rmh Hrg 5M, 
SHM,Mub:Arief 021-95416067 


JlDanau Poso Blok B4/150 
LB/LT 300/258 SHM 2LT Cocok 
Utk Usaha HP: 08118070288 


Lippo Karawaci 2Lt, Lt.101,AC, 
kulkas,kitchen set,Harga Nego, 
Hub: 08788 726 3180 


Lippo Karawaci Taman Ubud 
Estate, 5 menit dari UPH. Hub, 
08176025625 / 081218822214 


Pd.Aren Tgr,dkt KmpsSTAN Bin- 
taro, It/1b.300/355, 2Lt, 5kt,km 
SHM.70678846, 021.71598184 


Pelangi Matoa cluster baru type 
120 & 135 harga 90djtan unit 
terbatas Hub 49011400 


PIK akasia 144/250 Dijual cepat 
murah renov,SHM, Mulyadi 0819 
3232 1099 Everland 5421-7330 


Puribeta Pinus | / 62...Ciledug 
1t.126/76m?, SHGB, 750jt nego, 
085711349345 /087888653450 


Rempoa Housing Permai 2 Km 
dr Pondok Indah Lb-1,185 Lb.632 
Ng Hp.08129303277 


The Greenhill@Depok, Feeder Ko 
Pusat Kota.Lokasi Strategis 
harga 200jtan,DP dicicil 10x.Hub 
02183339419 / 87904455,Salus. 
Gthegreenhillresidence.com 


(JAKARTA BARAT 


Asia Baru“Open House“ Mnmlis 
2,5It3“Ikt,bbs banjr,Jrg ada,asri 
Henny:93235918,081382836209 


Di Puri, Djual cpt BU Rmh Jl. 
Kemb. Harum Utama Blok 
(2/40. LT 652/LB 494.Hrg 12 M 
bisa nego Hub: 0812 941 7078 


www.kompas.tv 


HARI INI PKL. 08.30-09.00 WIB 
Sid bertanya-tanya mengapa tidak ada burung yang tinggal di sarang 
burung yang dibangun bersama ayahnya? Dia menemukan bahwa 
banyak hewan membangun dan tinggal di rumah mereka sendiri, 
seperti sarang lebah, sarang semut, dan sarang burung. Bagaimana 
Sid menemukan jawabannya, saksikan di hanya KompasTV. 


WOW (WORLD OF WAYANG) 


HARI INI PKL. 71.30-12.00 wib 
Mengikuti perjalanan napak tilas Agus PM Toh,pulang ke kampung 
halamannya di Aceh untuk mengenal lebih dalam tentang seni berhi- 
kayat khas PM Toh, yang berakar dari kebudayaan asli masyarakat 
Acehyyaitu seni hikayat yang kemudian dikemas dengan lebih atraktif 
dengan bantuan alat-alat sederhana yang dekat dengan keseharian 
kita sebagai media pembangun imajinasi. Bagaimana kisahnya saksi- 
kan hanya di KompasTV. 


HARI INI PKL. 19.00-20.00 WIB 


Dua anggota DPR Achsanul Kosasi dan Shaleh Husein 
bertanding dalam kuis versus. Keduanya akan diuji wawasannya 
dan ditantang untuk menjawab pertanyaan diluar keahlian mereka. 
Dipandu oleh Helmy Yahya, saksikan pertarungan mereka malam ini 
hanya di Kompas, inspirasi Indonesia. 


Dipersembahkan oleh 


BAKTI 


akan 


JOURNEY FROM THE CENTER OF THE EARTH 
HARI INI PKL.22.00-23.00 wib 


Kita bertanya apa yang membuat permukaan bumi mengalami per- 
gerakan? Pergerakan lempeng bumi memberikan para ilmuwan untuk 
menjawab pertanyaan yang sangat menantang. Saksikan program 
khas BBC "Journey from the center of the earth" hanya di Kompas TV. 


KOMPAS / KLASIKA / 
Minggu, 30 September 2012 


INTERMESO 


ALicensing Programme of RM" 
Wwwwrmlicensing.com 


Gaet Y (Whpa,neevou Y” TSA 5 IT WILL MAKE ANP UIEU, FINALWY 
MOM SURETMISIGA | LOGICAL STEP, THE MORNING$ AJ | BUT— /GET To SuooL on ME 
GOOD 1DEA? DAREw. Lot LES HECTIC, 


BIT MAKING 


TMEM SLEEP 
IN THE VAN? 


INTERMESO 


UNTUK PEMASANGAN IKLAN 
telepon -62 21 2567 6000/ #62 21 2567 6076 


sms 462 812 843 8888 
selamat tidur, anak-anak. # Wanda, kamu yakin ini ide 4 Iya sih, tapi, & Aku tahu, tapi, 
#“ Selamat tidur, Bu. Selamat tidur, yang bagus? - Cara ini akan membuat pagi kita tidak - Dan kita bisa sampai sekolah tepat 
Ayah. « Ini langkah yang logis begitu kacau, waktu, 
4 Selamat tidur. Darryl, 


“ Tapi dengan cara menyuruh mereka tidur di van? 
- Waktu kita sempit, Daryl. 
# Kami boleh melepas ransel tidak? 


(0y HNDI /ORAMA Oj encusn acron (TeaL IL onAmA Iojewausn/ comeor (0) MANDARIN PACTION tor encusn /acnon 


Tam Guy | ap Xx 
: Ou Oon Gerua 
wahiberg  kunis » “ JADWAL DAPAT BERUBAH SEWAKTU - WAKTU 


macfartano 
UR) KOREAN | DRAMA. IR HimDt ORAMA (oj enGusn yAcTioN 


r 
Pi 


TU YAN 
Moe LIKE EL 


PREMIUM RUSH KESIDENT EVIL KETRIBUTION ARCHITECTURE 101 | HEROINE 
Pp 1245 1445 IA : € BCP 1100 1530 1800 202 . $ , ML Ia 
y : ID) KONKAN TACTION 
TMETHIEVES 
(Dj japanese monnon $ 
SADAKO 10 Oj enaLan COMET 
THEWATEH 
Dj Kami OAMA | P Titi 
BARFI MO 16 


INTERMESO 


06.00 Bimbingan Rohani: 07.30 Agung Sedayu Group Stang El) 
€scrv Kristen Katolik 08.05 811 On The Weekend 12,30 Untung Ada Sule 
06.30 Pelesir 1105 Sudut Pandang 18:30 Fun Teenlicious 
04,30 SL Liputan 6Pagi 07/00 Animasi Kemendiknas 12.05 Metro Siang 14,00 GPS , 
06.00 Status Selebriti 0730 Upin Ipin dan Kawan: 13.05 12 Pas 14:30 100 Ampuh AN TARA PATR IOTISM E 
07.00 SL SCTV Musik Inbox kawan 1830 Tren Tekno 16,00 Fokus Selebriti , 
09.00 Hot Shot 08.00 Disney Club: 15:30 Kick Andy 16.30 Oggy and The - : 
10.09 SCTV FTV Pagi Marathon 17.05 Metro Hari Ini Cockroaches PENGKHIANATA N, DAN 
12.00 SI. Liputan 6 Siang 09.00 Serial Pilihan 1830 Motro This Week 17.00 Kungfu Panda 
an Ta KONSPIRASI POLITIK 
1800 Sian Ulang box. 1200 Layar Kemiau 2030 Just Alvin 1900 Bg Movies Cars 
ds .30 Inspirasi Sore 21.30 Musik # 1.30 Barclay's Premier i ii 
- 4 18.00 Tapal Batas Le 7 Buas hat KI aTeAY Je juga mempertanyakan perintah 
an Na ea ea Sp aa 
05:00 Senyum Pagi 1400 Indonesia/ | 39G0SCTVSInetron:Putih Khattab” 00,00 Barclay's Premier justru menjadi sasaran tembak 
05:30 Kompas Sport Pagi Internasional Terkini Abu-Abu 18.00 Tendangan Si Madun League 2012- negaranya sendiri dan tak 
06.00 Kompas Pagi Akhir 1 Kan Anak 20,30 SCTV Sinetron: Season 2 TRANS 2013: Reading Vs EA 2 untuk Maa 
Pekan : a Ustadz Fotocopy 19.00 Aladdin 3 Newcastle United erusakan maupun tewasnya para 
08,00 Dinosaur Train 1500 Indongsia/ “1 maokin 21130 SCTV FTV Istimewa | 2000 Jagoan Silat 0520 Khalifah awak, 
08.30 Sid The Sclence Kid 35.93 remasianal Terkini 2339 SCTV FTV Utama 21.00 Raden Kian Santang Tea SA Akhir Pekan Sadar dianggap musuh oleh 
09.00 Aku Ingin Tau 16:00 Indonesia/ 01.30 Potret Menembus 22.00 Dia Ayu 06,30 Redaksi Pagi negaranya sendiri, para awak 
$ Ii di .00 Roa 3 hi menyelamatkan diri ke Pulau 
Hen Intermeslona Terkini Pong Sae mama MA Aa PPA NoA NO Dangdut 0700 Hip Hop yelamatkan diri ke Pul 
10.00 Wild Detective Ma ad 1 inema Malam: wards Maa alan Ine SS ta Manna Akan tetapi 
10,30 Deadly 60 17.00 Liga Ital Deception 00.30 Cerita Dini Hari pa - £ perjalanan belum berakhir, 
11.00 Newstar an 02.00 Barclays Premier Weekend ON Aan He 1 
11,30 World of Wayang .. testa Muzik | League 2012- 08.00 Gak Nyangka 04,30 Kabar Pagi LAST RESORT | tengal perjuangan untu 
LO Kapan San 21.30 Siaran Tunda Liga 201 Everton Vs 08,30 Let's Go 06.30 Apa Kabar Indonesia membuktikan diri tak bersalah, 
18.00 Duet Mtalla Southampton 09.00 Like A Chef Pagi ' mereka juga harus menghadapi 
1400 Indonesia Harus Buka 808 MANA . 09.30 Makan Besar 09,30 Tinju Legendaris Beantangan di tibuh 
H3 Oo indonesia/ yan 20 Gema Rohani 10.00 Wollipop 10.30 Soccer One Kesan asa SI Pangan! 
A50) CL On | n :00 Riplays Beliove il 10.30 Weekend Spotlite 1100 Hot Sport Pulau PU tak De reaaban Ha gan 
00.03 English News Service or Not 1100 RAN 12:00 Kabar Siang 
See 05:30 Lensa Olahraga 11130 Rodaksi Siang Akhir 18.00 Damai Indonesiaku Ne an 
06,00 Topik Pagi na Peka 1500 Indoprix 2012 (Li 
Naura Hu MC 7 17 06.30 Hati ke Hati Bersama ea ep Selebrita On The 16230 Kabar Patan 3 dari AXN yang oleh para kritikus 
! " Mamah Dedeh .00 Chivalrous Legen Weekend 19.00 Indonesia Lanyors AWAK kapal selam US$ disebut sebagai serial baru terbaik 
ta nu 60 04.30 Pa Indonesia 07,30 Tom & Jerry 06.30 Dea 12.30 Galeri Sepakbola Club ESA men dapat perintah tahun ini, yaitu Last Resort. Mulai 
2000 Faratik Pan Kapat 0800 Dibo the Gift Dragon 979p SAMU us Indonesia Minggu 21:00 Apa Kabar Indonesia Te aan tayang pada tanggal 2 Oktober 
, 1 e 08,30 Tom & Jerry 18.15 One Stop Football On Malam : : 2012, serial ini dipenuhi teknik 
21.00 Hidden Paradise 06.00 Disney Club Mickey 99igg Diba tha Gift Dragon 07.30 Dufan Tho Dofender Sunday 2200 Kaban Malam nuklir ke Pakistan. Perintah ini Tea di 
22.00 Journey from The Mouse & Friends 09:30 Aku Bisa Sembuh 08.00 Metal Fight Beyblade 1999 Highlights MotoGP” 28.00 Radio Road Show terasa janggal karena dikirim special effect berbiaya tinggi hasi 
Center of The Earth 06.30 Disney Ouack Pack 2 (LIVE) Baku 1430 ManeinaiMana 5 dan diterima melalui saluran arahan Sutradara Martin Campbell 
23.00 Kompas Malam 07.00 Ngeles Bareng Nizam 49.99 Properties In 08.30 Scan2G0 15.00 Sing N Run komunikasi yang dirancang yang juga berada di balik film 
00.00 Showcase 07.30 Crayon Sinchan Hama 09,00 Dragon Bal/Z Kai jan anta Bamnet hanya iKuhahan JIka As telah Golden Eye, Casino Royale, Mask of 
en 1030 Foodywith Rudy. 0930 Inazuma Eleven 1 | 1630 Redaksi Sore NAN dibinasakan. Sa an Ia sanga Bora. 
0000 Dahayat Weekena — IRO0 Kementrian 10.00 Ben10 Ultimate Alien ' 17.99 MotoGP 2012: TRANS Pimpinan tertinggi USS Dena Pan Ka ara Re 
Tw kaan Perhubungan (Tittle ANE S3 Aragon, Spain Colorado Kapten Marcus Chaplin — digawangi para aktor dan aktris 
, PN tan Nara ben Na ae 200 Hitam butin on The . Em pertanyaka Kebenaran andal yang akan membawa 
Hah) Klan Islami: 12.00 Seputar Indonesia A00 KK 12.30 Sinema Siang: 200 Pas Mantab 05.00 Reportase Pagi perintah, Ia pun dicopot secara AS Ona 
04.30 Indahnya Pagi: Kitab Sing . 18.00 Mantap Legenda Kota 2245 Mister Tukul 05.30 Islam Itu Indah tida kinerimat darijabatannya, an 
“Kuning Aa 14.00 Total Football Indramayu 2345 (masih) dunialain 0630 Insert Pagi XO Sam Kendal, sang pengganti, adegannya. I/ADTI, 
05.30 TVRI SPort :00 Film Keluarga: Home 1439 Kampiun Sepakbola | 1430Kiss Sore 00.45 Theater7 Malam: 07.30 Semangat Pagi 
06:00 Indonesia Pagi ae NBA Nasional 15.30 Live Fokus Unnatural Causes 08,30 Buah Hati 
07.00 Pelangi Anak 1630 Sonar Na 15.00 Galactik Football 16.00 Sinema TV Unggulan ' 2245 Vamos La Liga: 09.00 Ceriwis 
Nusantara (daerah): -30 Seputar Indonesia” 1530 Love, Lifa & Music 18.00 Drama Seri Keluarga: Espanyol Vs Ath 09.45 Nla Chef Last R rt 
Man 17.00 Masterchef Indonesia Aan Mona Calon Ibu untuk Man 10.30 Ngulik Last Reso — 
Iin Season 2 Aa an Pn Anakku 1100 Insert tayang tiap Selasa |-pkt27:00 WII 
Aa an 19.15 Layar Drama Ia OOP kara lake This 19100 Sinetron Unggulan: 12:00 Bioskop Indonesia mulai 2 Oktober” 
Kartun Anak Indonesia: Yang Pa NG Jalan Ke Surga "TV 14008ingkai Berita mulai 20 
09.00 Indonesia/ Masih di Bawah Ui 19.00 Oh My Boss 5 ai oba Na elng) - 
Internasional Terkini As da sawah UMUT 20.00 Sinema Spesial: 22.00 sinetron Unggulan: 15.00 Sketsa | fi (I' @axnasia 
09.08 Anak-anak Alam 20 Alasan ana Dragon Ball-Uitimate Ii Baba 17.15 Insert Investigasi. 
daa Indonesia: Tukang Gakon 2200 Live BunderLiga: 05.00 Winx Club 18.00 Reportase Investigasi 
1000 Indonesis/ Bubur Naik Halithe 22.99 Semengat Musik 1899 Hoffenheim Vs 05:30 Penguin of The 18,30 Jika Aku Menjadi 
5 6 2 Series L Hannover 96 Madagascar 19.15 Nilai Kehidupan World of Wayang 
Internasional Terkini “22 39 Box Office Movie: The un 00.0 Sinema Tengah 06.00 Spongebob 1945 Super Ti 
08 Animalia 1 3 .00 Sinema Aksi: The 5 ag . & ompas TV : pukul 11. 
10.03 Animal T Fi 28.00 Sinema Aksi: Th NN aan ga Le Oa MPA UAN (K TV : pukul 11.30 WIB) 
Aa amin ransporter Tak Malam: Bali Moon Sauarepants 20,45 Spesial Magnum 
Anak 00.30 Delik 01.00 Topik Malam 08.00 Avatar The Legend Walis Episode PM Toh—Mengikuti napak tilas Agus PM Toh, pulang ke kampung halama nnya di Acah 
LO Pesta 0100 Flim Tengah Malam: of Mang 2145 Bioskop TRANS TV: Untuk mengenal lebi dalam tentang kasenian berhikayat khas PM Toh, serta mengulang kembali 
Ti . Pan ame eath it ii pop: ii perjalanannya mempelajari seni Ini. Seni berhikayat PM Toh merupakan kesenian yang berakar 
InerasraiTetan an MERASA aa an 
11.03 Gatra: Cerita untuk Tsplane & Madrid VS D S1 Ng bantuan alat-alat sederhana yang dekat dengan keseharian kita sebagai me dia pembangun 
Anak i 05.05 Metro Pagi ena AG ENUTAYO imajinasi, Agus tak menolak dianggap bila seni berhikayatnya seperti sen | wayang. Meski tak 
11.30 Aku Bangga Padamu 04.30 Lanlutan Bengkel 0330 TalkeIndoresia 1 aa di B3 Noda La Coruno selalu menggunakan puppet, dia adalah dalang dari setiap pertunjukan pan ggundnya. 
ia Si: ati tp -H | Indonesia Bicara 
SEN Intens Baen 05.00 Lintas Pagi 07.05 Jalan Jalan Asyik 12.00 Buletin Indonesia 


D Acara dapat diubah oleh pengasuh televisi, 


mriloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


36 


KOMPAS / KLASIKA / 


Minggu, 30 September 2012 


G 


s INFO FILM 
TELAH DIBUKA UNTUK UMUM 


nema XXI 


AT 


BIOSKOP EENG 


KEMANG VILLAGE 


17.20 - 


TED : 13.00 - 


JL PANGERAN ANT 


12.30 - 13.00 - 
19.00 - 


BUNRAKU 
5 - 1435 - 
RESIDENT EVIL (3D) 

1245 - 14.35 - 16.25-18.15 - 20.05 - 21.55 
19.30 - 21.40 
A SEPARATION : 12,30 - 1445 - 17.00 - 19.15 - 21.30 

the 
Premlere 

PREMIUM RUSH : 1245- 14,55 - 17.05 - 
MAL KEMANG VILLAGE LT 


SPESIAL HARGA PROMO (waktu Terbatas) 


the 
Premlere: 
RP 50.000,- (SENIN-JUMAT): 
RP 75,000.- (SABTU/MINGGU/LIBUR) 


2D : RP 20.000.- (SENIN-KAMIS): RP 25.000,- (JUMAT): 
RP 35.000,- (SABTU/MINGGU/LIBUR) 


3D : RP 25.000,- (SENIN-KAMISI: RP 30.000,- (JUMAT): 
RP 40.000,- (SABTU/MINGGU/LIBUR) 


36 JAKARTA SELATAN 
THE WORLD'S MOST IMMERSIVE MOVIE EXPERIENCE 


15.10 - 


SARI NO. 


PREMIUM RUSH 
14.40 - 


15.10 - 
19.30 - 2110 - 


16.50 
21.40 


16,55 1915 - 2135 


17.20 - 


3D) : 14.20 - 17.35 


195 - 2125 
3 MR O21 290 56 866 


Tx 
EXPERIENCE at (. Yyyerypart Xx I sawoaria CITY 


ARON CINERE 
12.30-14.40 


MEGA BEKASI KA 
ATRIUM « DAAN MOGOT - 


CIBUBUR - DETOS - 
KARAWACI - CILEGON 
CIJANTUNG - BUARAN « 
BELLANOVA - GALAXY « 
DEPOK - METROPOLIS - 


BOGOR TRADE MALL 
MALL LIPPO CIKARANG 


Da bias 2. 
11215 -15,55-19.35 


:16.50 19.00-21.10 


12.45 -14.55-17.05-19.15-21.25 


12.45-14.45 -16,45- 18.45 -20.45 
CBD CILEDUG XXI - GADING « 


VILLAGE X 
BINTARO KA ANGGREK XXI - 
SEASON CITY XXI 


12.15-14.35 -16,55-19.15-21.35 


KAP DAN 


JAM 


GADING XXI - BOTANI XXI » 
AARTHA GADING XI » 


IVING, 
SPN SKP Bab YO - 

KASI XXI » 
METROPOLITAN Xu 
bara 
Pte Nas 12 19.15-21.35 
STUDIO XXI EX 


12.30-14.50 -17.10-19.30-21,50 
HOLLYWOOD XXI - CILANDAK 


.00-21.20 
BEKASI SGUARE XXI : 14.50 -19.00 


an Seluruh Bangsa Asial Mambarong Penghargaani Paling Bargangsi Ouniat 


ACADEMY AWARD” WIN 


si Dar AKARY DORTEE 


ATRIUM » GARING “ 
CINERE » 


PALA Aa Ng GA. 


20.5: 
G PT 
Pa Tm 49 TO 21.25 
METRI 


ka 


OPOLE XXI - 


SLIPI » DAAN MOGI 
KABAWAGI : | GLESON 


GiAnrune 
GALAXY - DEPOK - 
MAL LIPPO CIKARANG, 


CBD CILEDUG XXI - 
TAMINI « PONDOK GEDE 
245 -14.45 


12,30-14.30-16,30- 18.30-20.30 


Angka? Fa 


GOLDEN GLOUF AW, An WINNER 8 


a Separswod 


PLAZA INDONESIA XXI - 
NDOK INDAH 1 XXI 


CBD CILEDUG XXI 


16.45 18.45-20.45 


KALBATA KS SUNTER » 
BLOK M SGUARE - 
CIBUBUR - WTC SERPONG 


1300, 15.00: 1700-19.00-21.00 


00 .17.00 
PONDOK INDAH 1 XXI 
17.30-19.20-2110 


SETIABUDI : 12.15-15.55 -19.35 
CILANDAK : 12.30 14.40-16.50 


JADWAL SEWAKTU 


ba Pr 


AKTU DAPA 


12.15- 14.30-16.45: 19.00-21.15 
LAZA SENAYAN XXI 
649, 1915-21.30 


HOLLYWOOD XXI » GADING XXI « 
PLUIT JUNCTION XXI » PURI XXI « 
KEMANG VILLAGE 9 » 

BIJATIN VILLAGE X 


TIM XXI » 
BOTANI. aa PENA” 
EKASI XXI « PLAZA BLOK M 
Ka Ke 00. Tp Tan 1 O0 
BIAK MI JALAN 
2.30. 14.40 19.00-21.10 
10c01 ADE MA Tni . 


Maa AAA TG AE 18.45 -20145 
EOS: 1200.1200-1790- 1900-2100 


CILEGOI 

MEEA BEKAS OA: 1900.1700.2100 
GADING : 14.40-19.00 
WTC SERPONG : 14.55-19.15 


MAIN 


sebuah Mm karya 
HANUNG BRAMANTYO, 
odootosi remeh RP 


TIA YEN, 
Mung LIKE MELL 


Premiere 


PLAZA SENAYAN XXI PREMIERE - 
KASABLANKA XXI PREMIERE - 
EMPORIUM PLT 0G PREMIEKE » 
KEMANG VILLAGE XXI PREMIERE 
12.45-14.55-17.05-19.15-21.25 
SENAYAN CITY KKI PRAMIAR 
13.00 - 15.10-17.20 19.30-21.40 
GADING XXI FREMIERE 
| 13.00.15.00-17.00-19.00-21.00 
L) PURI XXI PREMIERE 
PONDOK INDAH 2 XXI PREMIERE - 
GANDARIA XXI PREMIERE - 
UUVING WORLD XXI PREMIERE « 
KARAWACI XXI PREMIERE, 
13.15-15.15-17.15-1915-2115 
STUDIO XXI PREMIERE EX 
13.30- 15.90-17.30 -19.30-21.30 


PLAZA SENAYAN XXI « 


BEKASI XXI 
Kan MPa rar 
IRYA M2 


12.45-14.45 -16,45- 18.45-20.45 
BLITZ GI « BLITZ TK 


13.15-15,15-17.15- 19.15-21.15 
GRAND MAL BEKASI 
12.15-14.25 -16.35- 18.45-20.55 


BLITZ PP 
1249: 1445: 1648: 1845 “205 
ETO! 


TC 

1280 1490 :1400-18:20 20130 
12.45-14.55 -17.05-19.15-21.25 
SLIPI 


13.00-15.00 17.00-19.00-21.00 
ARTHA GADING XXI 
SURYA M2 - MARGO PLATINUM 
191971618: 1718-19,18-21.15 
CIJANTUNG : 14: 

MEGA BEKASI XI. 1200. 19.00 
CILANDAK : 17.15-19.15-21.15 


BIOSKOP KLIK »- 


mun | & 


PLAZA INDONESIA XXI - 


EMPORIUM PLUIT XXI « 
PLUIT VILLAGE XXI » 

PONDOK INDAH 1 XXi 

ANGGREK XXI « METROPOLE XXI « 
AARTHA GADING XXI » 


KALIBATA XXI 4 BSD XXI » 

OTANI XXI - SETIABUDI 
PALA BLOK KN 
CIBUBUR - EKALOKASAI 
Pa d0 a06 0 TP 00-21,10 
BLITZ PI 


P VELVET 
13,30. 15.30-17.30-19.30-21.30 
ERIGENTRUM YO CITA Xt» 


BEI 

TIM XOXI « SUNTER « 

CINERE - MARGO PLATINUM 

TRA9 (1428117025 19:15-21-25 


aa 1930. 2145 


ILLAGE XXI - 
INTARO XXI - KARAWACI XXI - 
UUVING WORLD YOXI « 
CBD CILEDUG XXI - 


091.00 19.00-21.00 
Ka 00 19.15.2120 
GALAXY » BELLANOVA - 
MALL LIPPO CIKARANG 
1230:1430-16:30-18.90 


| cuawtung - MEROPOLs 
12.30 - 16.30- 20, 


BOGOR TRADE MALL : 14, 
GADING : 14.30-18.45 
CILEGON : 14.40-19.00 
ARION : 14.55-19.15 


BIPASMA BASU 


EMRAAN HASHMI 


ESHA GUPTA 


CBD CILEDUG XXI 
15.30, 18.15-21.00 
kal EX. 
IG XXI » SERPONG XXI « 
KASI DOG» 


GGI 
12.30-14.40-16,50-19.00-21.10 
PLAZA SENAYAN XXI 
SENAYAN CITY XXI » 


KHUSUS UNTUK DEWASA 


Peomitore 


STUDIO XXI PREMIERE EX - 
21.25 
RE» 
EMPORIUM PLUIT XXI PREMIERE - 
GANDARIA XXI PREMIERI 
13.00-15.10-17.20-19.30-21.40 


PLUIT VILLAGE XXI 
215 A23 1603, 104520135 
IAYAN XXI » 


GANDARIA XXI - BINTARO XXI » 
GADING XXI KARAWACI XXI 
UUVING WORLD XXI - 

SERPONG XXI - WTC SERPONG - 
TAMINI » MARGO PLATINUM 
12.30-14.40, 16.50-19.00 -21.10 
STUDIO XXI EX . 

PLAZA INDONESIA XXI 
HOLLYWOOD XXI 

KASABLANKA XXi 

KUNINGAN CITY XXI 


GE XXI» 
IGGREK XXI « BOTANI XXI « 

JAKARTA XXI » XXI 
AARTHA GADING XXI - BSD XXI - 
METROPOLIT/ 


'AN XXI 
SEMANGGI - PLAZA BLOK M - 
LAPIAZIA » CILANDAK » 

GM - EKALOKASARI 
Ia, laa 17.05-19.15-21.25 


aa Ss. 15-17,30 19.45-22.00 
SENAYAN CITY XXI « 

FX PLATINUM XXI « 

EPICENTRUM XXI » TIM XXI « 
PLUIT JUNCTION XOXI » 

KEMANG VILLAGE XXI 

CITRA XXI « SETIABUDI 


1 13.00-15.10-17.20-19.30-21.40 
LITZ PP - BI 3 


19.15-21.15 

21.00 

“18.45-20.45 
Ado 12145-19.00-21:15 
KARAWACI 


13.00-15.00-17.00-19.00-21-00 
LITZ CI 


215 


Ameri 
5.45 - 18.00-20.15 
KAUBATA NO DAS its 
ARION: 12.45-17.05-21.25 
METROPOLIS : 14.30: 1830 
DEPOK : 14.30-1 
BETEMOI VELVAT LA45-17.00 
ATRIUM : 14.40 - 19.00 


GANDARIA 
12.30. 20. 


CBD CILEDUG XXI  ATRIUM » 
CINERE » GRAND MAL BEKASI 
1200, 200 10-1610 1640-1730-1920-21.10 


PLAZA SENAYAN Pn 
HOLLYWOOD XXI 
KUNINGAN GI SN XXI 


BAPOoniuM ot Pia Xu 
PLUIT JUNCTION XXI - 
PLVIT VILLAGE XXI - Pa XXI» 


ARIA XXI « 
ANGGREK XYI » TAN 
SEASON 


METR NU aa GADING XXI - 
ARTHA GADING XXI 
LIVING WORLD XXI « 
SERPONG XXI - BSD XXI « 
MEGA BEKASI XXI 
BEKASI SGUARE: 

OK M SGUARE « 
PLAZA BLOK M - EKALOKASARI 
MARGO MLATNUM 
BOGOR TRADE MAI 
1215-1405-15.55- Yus. 19.35-21.25 
FX PLATINUM XXI « 
TIM XXI » LA PIAZZA » 
KARAWACI - SUNTER 
1230-14.20-16.10-18.00-19.50-21.40 
BUARAN 
12.30- 14.30-16.30 - 18.30-20.30 
METROPOLIS 

45 144516, A5 


LITZ GI » BLITI PP 
Babat Aan iis Naa DLS 


'O CIKAI 
180011 AS Ted 1630-2020 


Pk 160917200.1900: 21.00 
CILEGON 
SETIABUDI : 


WITH INDONESIAN SUBTITLE 


KARAWACI XXI 3-D CIBUBUR 3-D 
1215-1405-15.55-17.45-19,35-21.25 
PEIATEN VILAGE POM 3-0 « 


MEROPONITAN X1 

(aa 14201 110,100 1950-2140 
KASABLANKA XXI 3-D - 

KEMANG VILLAGE XXI 3-D 


MEA BEKASI DU 3-D 
18,00-19.50-21.40 
BLITZ BCP 3-D : 13.00 -15.00-19.00 


INFORMASI FILM DAN & KOP 


KETIK NAMA B 


OP KIRIM SMS KE 1 


DARI 


ANDA 


BERUBAH 


RUMAH DIJU) 
JAKARTA BARAT 


Golf Lake 8x20/4#1KT Pine Hill, 
8x15/4#1KT Sand Hill / Murah! 
4 JJ House PIK : 29032500 “ 


Green Lake City,Rmh Ame-Latin 
Uk.6x18m,2Lt,4Kt,Rp.1,65 Nego 
Ani Property 0812 8633 019 


Jl.GelongBaruBarat 1/34Tormang 
2Lt,Lt/Lb.425/750, Full Marmer 
5AxGrs, H:8,81t. 085920773168 


Jl.GelongBru Brt 11/10B Tomang 
Jual Cpt Open House PKI:18-20, 
Lb.204m, 2/4t, 5#1KE, Air Tah 
Bagus.36092328 / 66601010 


Jl.Susilo,Grgol,rmhKost'n cck u/ 
Invst, Lt.200m, Hrg 2,9M.RWMK 
Lenny: 0817790858 / 6627007 


Mangga Besar 3 Uk.5x10 3/1T 
3KMT,3KM,1IKMP,4AC,List 5500 
Air PAM SHM,Hrg 2,1M. Hub: 
0817830239 / 27118676 TP 


Mutiara taman palem C19/116. 
8x16(1,6m):C19/110 19,5x16 
(2,6m)d7/25 6x15(1,25m)grean 
court 6x16(1,3m)68887914 


Puri Indah 600m? 17it 
ijual 


m Nag, 
cepat” Miub: Albert 
7151 Harry 98906636 


Puri Mansion 10x15 Murah ! 
utara 182m2 bs KPR. PJ PRO 
Sylvia 087882272857 


JAKARTA PUSAT 


JPurworejo,Menteng,SHM,2It, 
Lt.800m, Lb.700m, bkt, S.pool, 
Bagus, hub. 0816.1945.071 


Kartini Raya 266 Hit.Tanah,Jrg 
Ada,Cck u/Kost.Eastons MG2 
6393333 / 0813 8000 8834 


Kwitang 230/425ProduktifHasil 
20jt/bin(2,9M)&Mardani545/44 
0m3,4MShm 1mb081398710098. 


Menteng Kusumaatmaja 629m 
Kertosono 982m2,Semua Kotak 
SIN 8000 333 


Edwin 0813 


Rajawali-Exclsv Penthouse 4ktt- 
Ikt,type 230,S.pool,M.mart,dkt 
PRJ"71252671 / 081298287973 


JAKARTA SELATAN 


AG PROPERTY 
“Serenia Hils-Lebak Bulus" 
“Green Andara-Cilandi 
Cavea - Cilandak 

4 Cavea - Ciganjur 
“Town House,Ready Stock,Tol 
081908115282 / 021-98618505 


AIRLANGGA 320M, 
Ciniru 200 m,Cipaku 380 m,Hang 
Jebat 300 m, 081288554555 


Andalan Teras Reaity“Keb.Baru 
Hang Jebat Ry“530/600”S.huni 
“Haryo : 0856 7869 270" 


Andalan Teras Realty" Pd Indah 
“esdpondok Indah 
Kencana"600/1000: B. News lux 
Bkt Hijau560/1000” lok-bgs"lux 
“Benny :0818 817 810“ 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Andalan Teras Realty"Pd.Indah 
“Bukit Hijau Op. HouseMinggu'" 
“Indra: 0899 803 1032” 


Andalan Teras Realty"Pd.Indah 
Open Hoz Pondok Hijau 2/8" 
“Zaonal : 0878 7794 2043” 


Andalan Teras Realty“Pd.Indah 
Area Kencana" “R.Tuat “920m 
“Ami - 0818 745 4255 


Andalan Teras Reaity” PdIndah 
Pak Hijau”200/300 & 275/350 
“rs Kondisi Rumah Bagus ““» 
Setyo: 0817 730 225750 9553 


Asem II / 12... Open House...!! 
Town House,” Brand. Naw,Pooi 
331/600, 110/200 “0811952929 


Bangka 1093/700,SHM,Tdk Bnjr 
Jual Mrh,8,7M,JI.Lebar.Eastons 
KG.081213126726/45801818 


Barito 330,Strgs"410,Jl.Lebar 
Gandaria250:Radio Dlm 370.Era 
Graha 765.3888 / 016.855.197 


Bint Sek 9-Snayan Utm 140/160 
New,Ikt:1,75M, Jual Copat, ERA 
Graha 765.3888 / 0816.7676.56 


Bi rkici 178/200”Jalak 350 
1300" Mandar 194/160“Endang 
70213142/7372221 C21Prima 


Bintaro 3“ Mandar“Strgs “SHM 
180/250" Mnmis”"S.Huni" Yanti 
0813-8077-3737“ Gemilang P" 


Bintaro 3A, Kuricang, 311/100m 
Shm,Cluater, Hadio 0818123159 
RW CBD - BTR 74864343 


SHUTTERSTOCK 


Bintaro 9,Rajawali,96/90 S.Hu- 
ni,SHM, Hadio 0818123159 RW 
CBD-BTR 74864343 


Bintaro sek 9.Twnhouse 6 rmh 
baru 3#1Lt  100/124.Spek 
mwahjjln 6 mtr. 0856.9261.6780 


Bintaro, 610/400,luas,aman,Bbs 
Banjir,shim, Agus 081317269860 
RW CBD - BTR 74861343 


Bintaro,Graha,.cpt,72/41 s.huni 
Dim Cluster, Evi 057884490071 
RW CBD - BTR 74864343 


Brawijaya 380/150,tua,Darma 
wngsa300,Mndawai340,Hit tnh 
RWhiteKD7263456,0811924199 


Cinere Blok J,Cluster Baru, Dsgn 
Cantik ,Lingk.Elit, SHM, Bbs Bir, 
350jt : 0816.183.16.29 


Cipete, Jl.Kramat Batu, SHM, 
1t.286m3/1b.300m2,5Kt,2Lt,hub: 
08159886560/087880994847.TP. 


Cipete,Dkt Lotte 450/320,Pool 
Cluster,Sgt Bgs,Sltn4,6M.ERA 
Graha 765.3888 / 0818.86.5050 


Greenwood rempoa115/160,bgs 
3BR41 “ Taman " SF,SHM.Lihat 
dgn janji Hubungi:0819835635 


Jagakarsa jual rmh 15 hra,bbrp 
wil stras, SHM (cak u/ investasi 
Isg ada penyewa) 02199002100, 
08567813909, — 08561390384, 
08569802616 


Jakseltn bbrp wilyh lainnya) 
dijual cpt rmh sngt murah hny 
505 dr hrg psran loks strats, 
SHMCcck utk invstsi Ingsng ada 
pnyewa) Hory. 081385955108, 
ola 082113082186 


JI Pemuda Srengseng Swh Lt/Lb 
900 /100m 1,4M 081802918055, 
081384540909, 081511116525 


Jl-Jaya Mandala 1/17,dkt Hero/ 
Bidakara,187m,Rmh 6kt,rtm,dpr 
420kt brbg ukrn SHM/IMB,Prkir 
6 mobil Stratagis:08170852257 


Jlikesehatan 2 bintaro Jks,lt: 
400m Ib:450m AktAkm grsi AmbI 
shm,baru,sgt srtgs.0811880312 


JlPisok Sektor 5 Bintaro, It. 
150, 2lt, Brand New, sebrang 
Mesjid.Emmy, 0816 1715 9100 
Informasi Proporti 581 1991 


JL.Wijaya 1 Kebayoran Baru, 
SHM,Lt:150/115m,2K4ACt1km 
3300W Rp 5,9M, 08128916254 


Keb.Baru Ciomas V No.32 SHM 
1400/350 H.1SM (TP) Hub: 0813, 
8668.2346 -0896,30300.232 


Kemang (Kenanga/Ampera) LT/ 
LB 323/400 & 160/400, (bash- 
ment) 3unit rmh baru exclusive 
dosign by : Denny Gundo. Hub : 
021-7182225, 0812-6888-6911. 


Kemang Utara 750, Kemang 
selatan 1000, madrasah ada 
pool 500. TP 08158168000 


Kencana Indah 615/800m? Lus 
S.Pool, Jual Cepat, Jrg ada !!! 
BSM 75912929”0818,0707.5232 


Lb.Bulus-dlm Komplek, 300/400 
dkt Loc PI-S'Huni & Bagus.ERA 
Graha 765.3888 / 0816. 355. 197 


Mampang Prapatan, 500 / 300 
Rmh Bas,5.HuniArdi 0859 2180 
5888, RW CBD-BTR 74861313 


PROPERTI | Kamar Mandi 


Kemang di jual rmh baru, LT/LB, 
197/235m?, Kolam Renang, 
garasi 2 mobil, 3 KT, 2 KP, 3 KM, 
Pantry, R.Tamu, Price 3.1 M, 
Nego hub Troy 081219932779 


P.Hijau Limo No.42 SHM 558 / 
350, 2lt H.1OM (TP)Hub:0813. 
8668.2316 - 0896.30300.232 


P.I,JI.SekolahDuta Lt512/350m? 
rumah siap huni, bagus, dekat 
RSPI. Hub: 0816-180-8597 (TP) 


Pejaten Barat Raya"T.2150m 
Jlsgt lebar, ada 2 ban, cck 
u/usaha/inves/T.Hoz“ERAHom 
Gusti: 081586109925" 7266888 


Pejaten Town House"261/300” 
Good Iocation081323331392" 
Professionals Kemang 7195522 


Pejatenlndah"272/220m” "Siap 
huni 2,5MRay White Kemang1 
7195959" Maria 021-71-444-881 


Pondok Indah Alam Asri 8 / 1 
"Open House “Sbt-Mgg jam 10 
sd 16.00.Startop 0816 119 8186 


The Bango 1 Residence 3unit, 
Excl, EstateMewah, S,Pool, 3 It, 
Tha Bango 2 Residence 11 unit, 
2 It, Hubungi : 0877000019, 
087876770888. 


Villa Ragunan Permai, exit RM 
Harsono, LT.465/650 SHM, 2 It. 
Nyaman dan asri — Hub. 
081310180036 


Wijaya 580m ““"“ Ciasem 325m 
Brawijaya 380m ""“ Polim 400m: 
Turi 320m "0812 819 5898" 


JAKARTA TIMUR 


AgenCentra Jatiwaringin Wadas. 
dkt Tol 200/300 SHM IMB 
Furnish 1,4M 081398710098 


Billymoon Pondok Kelapa, 
1t.595m/lb.300 m, 2 It, Sr2kt, 
hal,luas. hub 0816-1883456 


Cawang Uki rt.5 rw.ll no.27 
Jaktim Jual cpt rmh kost 10 kmr 
tdr rp.450jt hp.087875187080 


Ciracas dktCipayung Jaktim rmh 
bsr Lt/Lb800/1150M BUnett 2M 
Tp081281564815,085890080090 


Citra Gran,LT/LB- 255/300, 2Lt, 
AKT, 3KM, Full Furnish, SHGB, 
Nice View. 0818.5141.92 (Uki) 


Condet Raya no 77 (200m dr Tb, 
Simatupang) D'East Resdc, LT/ 
18 128/170 & LT/ LB 160/170 di 
jual 70 unit rmh baru, minimalis 
Hub 021-70341740 (marketing) 


Green Park,cluster,pgr tol JORR 
itwarna,pd.gede Lt/Lb.212/180 
/Huk,2 Lt#Fntr AKT4 1Pav,AKM, 
Grs 3 Mbl, TP. 0812 27 000053 


JL.Otista 3 No.25Lt.542m(Pj941 
m,Lbr 13m)SHGB Hrg Ng 0813 
80636467/021-68762116CTP) 


Kapin T.House 500m X-mlg,baru 
tkt,luxmnmis sisalunit It164m2 
SHM4IMB,2200w,granit 60x60, 
kusen kamper oven, carport, 
11090,082112811191/97991191 


Pisangan Tmr Jak-Tim, dijual 
Rmh Kost 3Lt,Lt.169/400M,Lok. 
Bgs. 085719776200 


JAKARTA UTARA 


ALL WIN PROPERTY 
Pik Mediterania 270/500, Jual 
Cpt,Rnv,Bgs,JI.Lebar,24Lt Timur 
68501212” Evar0812 8182831 


Bukit Golf PIK View Danau,BU, 
Sangat Murah&Langka, Harus Ce 
patterjual.hub Vina:0811116336 


Camar Indah 7x21,Renov,Phinisi 
Permai 400m?,B.New!Multiland 
BGM 569 835 57/0816 1810 298 


CENTURY21 MEDITERANIA 
Crown Golf 8x33:2,5It:B'newsutr 
V Golf Kav.11x27sutarasdpn tmn 
Jrg ada:08567822375/16514999 


CENTURY21 MEDITERANIA 
Garden House 6x17:2ltsLayar 
Prmai 9x12,21tsAkasia Golf 8x18 
2,516BU:Murah.0818 0819 4699 


Gdg Kirana Open House 9x17 
B.New,2Lt, Minimalis,0x17 Std, 
11x 17, 214. Nico 0899 222 2225 


Griya Inti SetosaJual BU, Rmh, 
TKL/M. Hub : 081389250555, 
082122577939, 96510001 


Manyar Permai 13x25/ Hoek/U- 
B/Mnis/Bos/J.cepat/ Multiland 
PIK 5884189/Felix 08176331155 


Muara Karang 15x17m, LB.600 
Hoek SKT#1,dpn taman, jual cpt 
7,5M. 081991106611-36863288 


Multiland BGM, Walet Indah "' 
15x25/441 KT/4#1 KM/6600 W 
28803839 Michael:08989168405 


PROPERTI 


Paddys Gading“ “Bukit Gading 
Mediterania BG No.29 " Open 
House 29-60kt/12 Pk-11-17.00 
Minggu Dgn Perjanjian,Lt.15x30 
LuxFumnish “ 4589 M133 Nofi 
300 2045 - 0812818 1970 


Paddys Gading” JI.Sutra Ungu B 
7/3 "“ Open House Sbtu-Mggu 
Pk.10-15,Minggu Dgn Perjanjian 
8x15,21t,new,mnmIs.45844133 
Vera: 95882030-085711227971 


RAY WHITE BOULEVARD 
Kelapa CengkirlOpen House ! 
Brand New/Lt:230m/Jam 12-15 
Tedja-081280129509/45866000 


Taman Sunter Agung,Bisma 14, 
Rmh Minimalis 3Lt, 3KT, 6x15m 
Jual cpt 2.250M. 081991106611 


TANAH DIJUAI 
BODETABEK 


Cikarang 5000m”4Ha”8Ha shm 
Jl Besar“Dkt Tol"0817733147: 
Professionals Kemang 7195522 


Ciledugraya 1s.3293mybs bangun 
6lantatecocokuntuk gudang,hub: 
7371366-10000022- 40000066 


Cldg Bintaro J.Cpt Tnh 2.532m? 
Shm cck  Ruko,Cluster,Sorum: 
10x40m? H.2,5Jt:081586171701 


Cldk Ry Msk 50m Tanah 2000m? 
Shm cek cluster,skolahan, F,taxi: 
081586171701 H.2,5Jt 46xdb 


Gading serpong Kavling Scarlet 
suma record 300m(12x25) hdp 
Tmr/ 8 BU 12jt/m 0818927341 


Praktis Hilangkan Kotoran dan Bau 


MENGUNDANG orang ke rumah tentu menye- 
nangkan. Selain keramahan si tuan rumah dan 
keapikan interior, yang bakal menjadi perhatian 
tamu adalah kebersihan ruangan, 

Salah satu tolak ukur yang menentukan keber- 
sihan ruangan, adalah kebersihan kamar mandi, 
Apabila bau pesing dan apek langsung menyeruak, 
ditambah banyaknya kerak di lantai dan dinding 
nya, tamu bisa jadi “mencap" Anda sebagai 
pemilik rumah yang jorok. 

Wah, kalau sudah begini, tak ada kata lain 
untuk kembali rutin menjaga kebersihan kamar 
mandi.Cukup luangkan waktu Anda sejenak, dan 
ikuti tiga tips praktis berikut: 


« Atasi saluran mampet: 

Bau dan kotoran sering timbul akibat saluran 
air yang mampet, baik di lantai maupun wastafel, 
Agar kembali lancar, cobalah Anda siasati dengan 
menaburkan setengah cangkir garam dan satu 


cangkir baking soda ke dalam saluran, diamkan 
semalaman. Esok paginya, Anda tinggal menyiram- 
kan dengan dua hingga tiga cangkir air mendidih, 
dan niscaya saluran air akan lancar kembali, 


“ Hilangkan kerak membandel: 

Kloset dan wastafel yang berkerak, tentunya 
tidak enak dipandang. Membersihkannyadengan 
air, tetap saja susah dihilangkan. Namun, ada cara 
praktis, cukup menggunakan cuka dapur. Siramkan 
dua gelas cuka dapur ke area yang berkerak dan 
biarkan selama satu jam. Sesudahnya, gosok kerak 
hingga habis terkikis dan bilas dengan air bersih 

Kerak juga sering terdapat pada lantai kamar 
mandi, Anda bisa menggunakan belimbing wuluh, 
sebagai alat pembersih. Hancurkan belimbing 
wuluh dan sebarkan di area lantai yang kotor atau 
berkerak, biarkan semalaman, Keesokan pagi, 
Anda tinggal membersihkannya sisa-sisa belimbing 
wuluh dan menyiram lantai dengan air bersih, 


Bersihkan noda bekas sabun: 

Noda yang satu ini sering kita jumpai di 
dinding bathtub, atau di pegangan atau kepala 
shower, serta keran wastafel, Untuk membersih 
kannya, Anda bisa memakai cairan sabun pencuci 
piring. Semprotkan cairan itu ke tempat kotor, 
gosok dengan merata, dan tuntaskan dengan 
memakai air bersih serta lap kering. 

Cara lebih praktis dan cepat bisa Anda lakukan 
dengan tisu basah. Kondisi tisu yang lembap dapat 
membantu membersihkan area-area yang terkena 
noda bekas sabun, cukup dengan menyapukan tisu 
basah. Selain bersih, aroma wangi pun segera 
merebak di kamar mandi Anda.fAJGI 


KOMPAS / KLASIKA / 


Minggu, 30 September 2012 


TANAH DIJI 


Jl Barata Ry RT 006/07,Karang 
Tengah, iledug,Tangerang-Luas' 
300m2, Hrg 2,3Jt/m2,SHM.0815 
3958106,085213007551TP 


Jl.Margonda Raya Dekat BNI 
1.400m SHM,Masuk Mobil 50m 
Ph:0812 8275 7345 


Jl.Raya Margonda Depok,Tanah 
171891 Lokasi Strategis Coc 

Untuk Hotel, Kantor, 
SHM, Hub:Arief 021-95416167 


(CO JAKARTA BARAT 


Joglo, Lok-Strategis, Lt.1100m 
HGB.Hub.Mariana, 9293 6835 
Informasi Properti. 581 1991 


(C JAKARTA SELATAN 


Ampera'6000m? “SHM 10jt/ 
m? Ray White Kemang1“7195 
959 Maria"""5021-71-444-881 


Andalan Teras Realty“Pd.Indah 
Kav Siap Bangun 590m & 7401 
Tidak OB11 1925 765" 


Andalan Teras””“Radio Dalam 
JlYado”" 690m?” “depan taman 
"#Haryo : 0856 7869 270” 


Bintaro,Graha, Kav.1440m? shm 
Strgs Cck u Gud, Kontrak, Evi 
087884190071 RW CBD-BTR 
74864343 


(JAKARTA TIMUR 


JlSasak Alternatip Cibubur, 
dempet dng Citra Gren.Tnh Ls 
6000m 1,6it/m, 08129564097 


RAY WHITE BOULEVARD 
Kav Komersil Jl.Panjaitan !!! 
1Ha Lokasi Premiun,Murah !! 
WILSON-0818902718/45866000 


(C JAKARTA UTARA 


Johar Golf Raya 525 m?, Hook, 
5-8, Jual Cepat! / Multiland PIK 
5884189 / Shanny 0818832738 


Kav Bukit Golf PIK Lt.1738m 
Hoek/Timur-Utara/Jarang Ada 
lub: Tedjo - 0818977089 


Kav Gdg Pelangi,SuratSertifikat 
Ray White Sguare”“' Susanto 
70409692 / 08788 & 111100 


Pantai Mutiara ,kavling darat, 
13x36m,1500m2, hadap taman, 
Jual TP, hub 081617117527 

Pantai Mutiara Kavl Darat Uk: 


38x44m,1s1500,brt utr,bik SD 
ERATOPO81385758883,5708099 


RUANG USAHA 


( oyunt 
Y de GREEN 


SOLJ A AA 


Inch 29.09.2012” 
Ruko Mall 2Lt"“ 


re 
“#150unit 
Harga perdana mulai 300Jtan 
Discount khusustVoucher 10Jt 
Hub: 081381825588-70072789 


CENTURY21 MEDITERANIA 
Gudang Elang Laut-PIK 10X22 
Paling Murah: 0818 0819 4699 


CENTURY21 MEDITERANIA 
Gudng Dad: 0, B'New,Murah: 
tnh sisa189m:s.pakai:2400:4800 
Edy Huang.085 890 700 200 


DIJUAL BU TP RUKO 3.5 LT 
shm.5X15.225m s.huni.pgr jln 
raya.dkt tol tgr9.:081287153583 


RAY WHITE BOULEVARD: 
ExPabrik Narogong Lt.3000m 
Lb.2500m, Strategis & Murah !! 
Stefani 0817782111/45866000 


” PROPERTI 


Kios Blok M Sguare It 1 (8,54) 
Hook, Tlp samp.lift 680jt ng 
081574046156/0811901342 TP 


RAY WHITE BOULEVARD 
Ruko MOI Klp Gading Murah!! 
Stefany 0817782111/45866000 


Rk Gandeng - Kesehatan @ 4x15 
2/it#Ruko H.Nawi 4x15/31At” Rk 
Pd.Pinang 8x22:314L4,Naw “ ERA 
Graha 765.3888 / 0816.7676.56 


Rk Gdg Serpong, 3 unit hock/ 
Gandeng 3Lt, Best Loct,Jra ada 
Hub.Lady. 0812 27 6000 53 
Informasi Properti 581 1991 


Rk toho A/3A,hdp bivrd&danau 
parkir luas. Pantai Indah Kapuk. 
Rp.2,9m, 4,5x15(3,51t)6888791/ 


Ruko 4M,Margonda Depok Bisa 
Langsung Usaha Laba Rp. 
60Jt-805t/Bln.Hub:0815137294 
88,081281823030,021 77215959 


Ruko Baru di Bekasi Galaxy,Jual 
Cpt,2unit“RWhite Str 6518910 
$“Henry 0856 4567 68658" 


Ruko Baru Klp Gdg LT:60 18:113 
2,751, Rp.2,25M, strategis. Top 
Property : 451.338 / 9832,8232 


Ruko cek u/usaha LT.6x20, 3.5lt. 
Jl Brantas, Cideng Brt, dkt Tnh 
'Abang, SHGB. 3.95M nego. Hub: 
0813 1401 1586 


Ruko Klp Gdg 3Lt, Bagus, SHM 
Strtgs,Hdp Barat. Top Property: 
021-4513388 / 0578.8088.0385 


Ruko Lodan Dkt MG2 4,5x15, 
Alt, Renov. Eastons MG2 
6393333 / 0813 8000 8834 


Ruko Lt.512m,3 rukot3Lt,bikg 
ada Bgn 360m,Rp.4,5M,Jl.Adam 
Malik,dkt Budi ihur,Ciledug 
17374366,10000022, 40000066 


Ruko Mega Sunter F.Renov,5it 
5xl6m,Gd,8kt,6km,10.500watt 
Danau Sunter Selatan 05/C16, 
Jual cpt 2M nett.081991106611 


Ruko Permt Snyn 31t,6,3M,Kav 
Pantai Mutiara 630m2,16M, Hb: 
Frans 081314817781/97924295 


Ruko Season City Bik.E/21.Jual 
Cpt,investasi bas krn sdh dsewa 
Bank Ternama:083951614111 


R'WHITEGRAND GS54214777 
Gudang Gd Panjang 1347m,SHM 
dakat pintu toll bandara ti priok 
Nia 0818777020, 021-33232242 


Toko, Pusat Grosir Cipulir, Lt V 
Blok B No.20 Jaksel, 10Sjt. Hub: 
Eko, 0817777085,021-99879859 


(DISEWAKAN 


Gedung, cocok utk Pernikahan/ 
Ultah/acara lainnya, Tersedia di 
Nov-Des'12, Hub. 021-521 1320 
atau HP. 08128941641, 


Gudang, Lodan Center, 12x25m 
3lantai,Ada Kntor,3Km,RWMK, 
Yohanes082112496777,6627007 


Kios ITC Mangga Dua Lt 2 Blok 
A 38m? Over Kontrak Hubungi: 
0817.190.861 


New Office Building di TB. 
Simatupang (Okt Citos, Talave 
ra)goodview,new semifurnishad 
02129100101 / 08551110242 


Ruko Disewakan Ruang Lt 1 
Samping Tol Kbn Jeruk Full Wall 
paper&AC Hub: 081219577388 


RUMAH DIKONTRAKKAN 


Bintaro HillCluster,177/63,211 
1#1 2.AcS.Msk,1lt, Raffy 0878 
7193 7503RW cbd-Btr 74864343 


Jl.Mampang Prapatan XIV/8, 
FF,lt,352m/300m?,Kt 4jkm 3. 
"4x Hub: 0878 879 86866 " 


JlTebet Tmr dim VII-F/7A Diko 
ntrakkan Rmh tagi dpn tmn Lt, 
4Kt,3Km,1crport,P:0811820051 


JiNado 3, Radio Dalam, Jaksel. 
Disewakan — Rumah Lokasi 
Strategis. Hub. 08118163557 


Kramat Pela Ry Kb Baru Jaksel 
rmh strategis cck u/usaha hub: 
087872222988-021 83212501 


AGEN PERWAKILAN 


Agen & Ahli Antena Tv 100rb 
Parabola L5jt, Cam CCTV 3,5jt 
Indovision 149rb, Top tv 85rb 
Hub : 49121800 - 70756333 


AGROINDUSTRI 


Bahan Baku Tepung Darah dan 
Kompos,Stok Banyak, Tangsel 
Hubungi Romi 085217024274 


Jual Perangsang Gubal Gaharu 
Bbt Gaharu,Jati Solomon, Ppk 
Hayati, DII. Hubungi ICBB: 
02518123005 / 081311514953 


ANTENA/PARABOLA 


Agar Bayang & Bintik ditv anda 
benar benar bersh, "ant 100rb" 
pabola 1,5itIndvdn,Top tucctv 
71413335-56958877-83311183 


/Agar Antena di Layar Tv Anda 
Bagus Antena tv 100rb,IDVSN, 
Top Tu Pabola 3,5JECCTV 3,5jt 
71115853- 80333200-56181850 


RAGAM 


Agen&Ahli Antena TV Rp.100Rb 
Parabola (1,5Jt) CCTV (3,5Jt) 
Hubungi: "(CV.Central Elektro)” 
Jkbar:56980784 Jakut:68857744 
Jksel:71549989  Bksi:83225656 
Tngrg:51202262 Dpok:71133304 


'Agen&Ahli Antena Tv/Parabola 
/Indovision/Top Tv: RafeElektro 
5606227UJkbr) 91189900CJkSI) 
83M1714A(Jktm)83385585(Bk) 
T1137333(Dpkk) 56962235CT9r) 


BIRO JASA 


(Amar Jaya Lagi Ada Baby Sit ter 
u/ Baby / Lansia, Hub. 081383 
100393/081932074376.Herman 


Jika anda Pny msalah Pajak Poh 
21,Pph 25,PPN ? Chin Yustinus 
021-61700038 / 0812 9657 736 


FURNITUR 


Rapihsofa Spesialis Ganti kain 
jok sofa,kursi ukir,klt asli,im- 
itasi oscar,politur dl:85460829 


RAGAM 


PERMOHONAN MAAF 


Dengan ini kami menyatakan permo- 
honan maaf yang sebesar-besarnya atas 
permasalahan yang terjadi antara pihak 
kami (Tyagi Maneesh Kumar, Dharma- 
rajan Ramayresanan, Nur Jaelani, Kahar, 
dan Sinta Maria Napitupulu) dengan ibu 
ZHECA RANA MAHARICKA, dengan per- 
mohonan maaf ini segala permasalahan 


telah selesai. 


Ttd. 


Dharmarajan 


Rappilandspringbed spcIst,ganti 
kain,per,busak&latex,no.4/290,3 

1320,2/370,1/390rb,Trm Psnan 
HubPabrik: 77834055-77826881 


Bantu Atasi Prblm Brt Tubuh 
Klstrl / Gula Darah Secara 
Alami http://ovalvalley.wix.com 
/ ovalplantago 


Toko Online Bali Dijual Pindah 
Bai torima 
to//www. 
Vforsala 


MESIN & ALAT BERAT 


Dijual Mesin Radial Drill P.2Mftr, 
Horizontal Boring&Mesin Plano 
Marufuku P.4Mttr L.1250, Hub : 
087779003207 


Jembatan Timbang” Rinstrum, 
Cap 60 ton, 9 mx3 m, harga Rp 
139.700.000, net. 0811981945 


Mesin Die Cutting (Pond) New 
2012,75x55cm 42jt & scnd 2010, 
75x55cm 30jt. Andri: 95341494 


Tr, tandem, finisher, ex Japan. 
siap kerja. 082181151511 (Log) 
Nego 


OLAH RAGA 


Karpet Bulutangkis, 


Arsitek Interior Studio 
&Desain Hrg 40rb/m? 
081215482848 Miyni se-Ind 


Spesialis Desain Arsitektur & 
Interior, Hubungie-architect 
Hp.0815 1320 2928 


PERHIASAN 


Ahli arloji“arlojikberlian anda 
dibli hrg tggi,tcm bli smntr.rolex 
patex,p,piaget dll.Center Watch 
stc senayan 16.6/117-118.Halim 
081388800889/ph.57931561/84 


BERANI BELI EMAS 
harga tertinggi Swiss gold Plaza 
BII 021-31990035. 


PERTAMBANGAN 


Dicari batubara kalori 5600 up 
kontrak jangka panjang direct 
buyer from China - maaf hanya 
yg serius hub 0813 177 40 777 


SEKOLAH KURSUS 


Pembangkit Listrik Tng Surya 
«Angin Tgl 3 - 4/10, Jl. Perintis 
199 Jaktim, Ph : 081311019974 


Solusi20: IiahSambil Krj,5.1 
Manaj(SE),Terakreditasi,tdkGa- 
ngguJamKerja:96162936,0815- 
13127174.Dewi Sartika No,MEF 


Gbr 
Hub: 


Impor, 
lengkap dan Garis. Ph: Oz: TOUR-TRAVEL 
Bata a3 BG 
siska Pusat Tiket Murah Vocher Hotel 
KARTU KREDIT paket Tour Umroh 7 H: antar 


Abaikan CC/KTA?Stop Bng.0x 
disc sd.706?X-8t.Echi 0857,75 
10.2957 Cika 0838.9911.8975 


Tutup kk/kta hnya bayar 15" dr 
total tagihan  trakhirhutang 
lunas 1005.081902033217 


Hub:Laenatour 88359088-24jam 


JB sawoar Lampung 
Dita Tnh Shm Ls 3.300m2, Jl 


Pagaralam — B-Lampung, 
k: Pendidikan, Pemblanjaan, 

PENGOBATAN Kuliner, Perkantoran, — Cocok 
Untuk: Resto, Perkantoran, 


Mengalami Disfungsi Ereksi ? 
Man Clinic solusi-nya,di tangani 
dokter yg brpglmn mnolong 
ribuan psien.081288986555 


Dijual Borong Patung Topeng 
Premitif ada 100 Potong, Hub: 
0819704946 / 021.3096 3456 


KONTAK JODOH 


Acara Esron Club Jodoh (021) 
7060.9654. wisata Singapore 
Miysia 20-23 Okt murah 4,8jt 
BNI: 0215 201 299 a/n Esron, 
JPulomas Barat 23 Jayabaya 
Sms 0852.1736.1141 (24 jam) 


Biro MadesaMbntu cr jodoh,jnda 
DokterSpsialis:McriBjg/Dd:0812 
-13928198/ 8015832Dt.Akurt 


Bnt cri psngn hub. 
085710978778 & 085711090550 
cherry club & flower club 

Esron Club Executive, Rhs jamin 


antar / jemput data Sms 0878 
7676 9654 Hp.0852 17361142 


Drum Expo Big Sale Up to 401: 
Drum,Peari, Isuzu, Mapex, PDP, 
Remo JI-.Benhill Raya no. 5BA Ph 
57852532 Cash&cCrodit 


Petrof Piano Cdgyjl/beli:Yamaha 
Kawai,Petrof&Lainnya.Jl.Cideng 
Timur 52.T: 38900602/ 3860200 


Piano Yamaha Berhadiah Logam 
Mulia" Sincere Music Gandaria 
City Lt. No.145(Dpn Gramedia) 
Bunga Os s/d 24X" Telp: 2900 
8010, Kemayoran 4243173, 
Bekasi 88966866,88852305, De- 
pok 77205178, Serpong 538 
4929,081281896188.Pandftaran 
murid Baru Berhadiah Menarik 


PEMBORONG/BIRO TEKNIK, 


Arsitek As Karya Contractor 
Free Consultasi — Specialis 
Rumah Mewah : 0811-805-365 


Bgn Br/Renov sesuai Budget & 
Keinginan anda, Afta Pesona 
Graha Hub: 081251555549 


Hotel, Showroom. Hubungi 0813 
1887 7820 


JB sawounc 


Dijual Tanah 479M2 di Setra 
Regency,Jl Raya Polban,Geger- 
kalong,Bandung. 3,3Jt/m2.cok 
W/ huniangkostan,Iksi prmahan 
dpn Kampus Polban ITB& dkt ke 
Kampus Maranata,5HM.Hub: 
08158958106,035213007551 TP 


Djual Rmh Cluster,Jl.Sarikaso III 
No.32 (SHM),daerah Geger 
Kalong,Bandung.Dkt Univrstas 
Telkom, Lt150M?,LB 130M?,2LT, 
AKT,3KM,1K.pembtk.md,garasi 
#carport.Mub— pmIk:0815895 
8106, 085213007551,7P 


PB serasi 


Tanah Bekasi Timur cocok u/ 
Investasi dan Cluster Luas 9.900 
m2 hub.081310180036 


JP socor 


Disewakan:Ruko 2Lt,utk usaha/ 
kantor dilliksi strgs di JI.KH 
Raden Abdullah Bin Nuh Ruko 
Tmn Yasmine Sektor VI n0.220. 
082112331567, 081802100916 


Disewakn:Villa Bogor Indah blok 
GG62/45,full renov,furnish,guest 
house,harian,bln-an.Indah/Yuli 
082112334567, 081802100916 


Hotel mulai Rp99rb,AC,TV,Hot 
water,meeting: 0251 8338899, 
8378658, 8901088, 3315769 


Jual cpt/BU : Grand Vitara, JLX 
AT 2008, wrn htm, mis, srvc 
berkala,Plat F,hub:08989819745 


JB apanas 


Disewakan Villa Apple Green 
blok I/NM/27,21t,Iksi stros,dkt 
istana Cpns&Kota Bunga,800rb 
/hr, 2Sit/weekend, Sit/Mgu. 
082112334567, 081802100916 


JB cenpasaR 


Jl Tnh View laut LS 50a 75jt/a 
1,3ha 100jt/a,2ha 160it/a,lha 
200jt/a.kutasltan082145877675 


Jual tnh diTabanan 4200m?, ada 
Sumber mata air, view sawah & 
Gunung Batukaru, excelent for 
spa or resort Hub 021-95339770 


The Valley @ Dreamland Pecatu 
Graha, Golf, Ocean View 
081337708777/0819858990 

PB semarang 


Kost Eksklusif dg Manajemen 
D'paragon, Nett Income: 90jtan, 
tdk usah pusing pngelolaan sdh 
ada mnjmnny lok JI.Yogyakarta 
(Neteran,Semarang 5mnt smp3 
lima 8,9M/ng ph.08122698882 


Kost Eksklusif dg Manajemen 
D'Paragon,Nett” Income-70jtan, 
tdk usah pusing pngelolaan sdh 
ada manajamennya,Lok nempel 
Perum Gr.Estetika” Semarang, 
Hg:6,5M/Ng Hub:0B122698882 


PB seranc 


Dijual Tanah Luas 36.226m2 
SHM Jl.Raya Anyer Carita KM 
137 Cinangka Serang Banten, 
Lokasi statgs,tepi pantai landai 
tnpa karang,pasir putih,bangu 
nan workshop,kolam renang,cck 
utk Resort & Vila.Info Hub-Yani 
0817119017, gbal-081912994 
180, Fauzi-085323517759, Asep: 
087829023232 


JP surasava 


Jual Tanah cpt It 1400m? SHM, 
dkt Blauran&Embong Malang 
strgs cocok utk sgl.usaha. 0816 
905812:0816539356:97882802 


PI anceranc 


Gading serpong Illago Cluster 
Sanlorenzo 9/3 Blvard It/Ib 180 
2lantai 2,65M nego 0818927341 


S'pore Kost Pelajar/ Kmr Harian 
Orchard, Novena brsh&nyaman. 
165 98510888/ BBM: 238e1cc0 


PELUANG USAHA 


Dialikelokan — Akademi — Ke 
bidanan — (AKBID) Peminat 
Serius Hub: 0877 8272 4744 


Dijual Usaha Serabi Bdg yg sdh 
berjin baik,ada krywn # FF # mtr 
delivery DI MAG: GR:WGP, Hub: 
083896165999 - 02128829529 


Inves Forex!mdi Mi 300rb profit 
/hr (Kontrak 100 Hari) SMS 
"Minat” HP: 0878 8556 3999 


Jual Jasa Trading & Trading 
System Buat Forex, Index Dan 
Gold, Hub:0856.125.3323 


KERJASAMA 


Bantu Dana s/d 1T Selnd,bunga 
0,54provisi ng,trm agan. 0812 
18985898,082111152226 ADB 
Margonda23A Jkt 02177205454 


Dana Tunai 350jt-250M prs cpt 
No BI ckng bnga rgn/SHM 
instrmn Bank,imnn bs a/n org 
laintrm Agen Kop.Internusa 
MTH Sguare 082113082184 
082113082185,082113082186, 
082113082186,085287912046, 
082113082183 


Gadai 10jt-3m dana pribadi,non 
BI checking, krdt mct,asset:rmh, 
tnhyrukan,apart,mbl. ” Jabodeta 
bek,trima agen, 08567813909, 
02199002100, 081311895898, 
08569802616 ADB margonda23 


Gadai 10jt-3M,Dana pribadi,No 
BI ceking prs cpt ,Asset Rmh 
tnh,kntr, Ruko,Aprtmnt,kndran, 
dillberlaku Jabodetabek,mnrma 
mediator — Kop.Internusa,MTH 
Sguare — Hory:081385955408/ 
02199002100,011202183388749 


Kredit Jmn rumah proses 2hari 
Dana Talangn utk SppkBank/OL 
PTR-jI.Sdm-kav45-0817863314 


Pinjaman Tunai 500jt s/d 250M 
Dim&Luar daerah imnn bs a/n 
orglain trm mediator PT Artama 
J.Gatot subroto kav 74-75 Hub 
Elly 081283794934 Tyas 08129 
1163306 Firman 082126676751 


WONGAN 


taman 


Adm(Smu,Smk)br Ilus:Gdg(Stm 
tgg! dim)Mktg(Smu,D3,SI,kend 
sndri):OB(Smu). Krm HRD, Tmn 
Plm Lestari A10/1, Jkbr-11730 


DM, CS, Personal Asst, 
Aris Exec 5 Day Work, 
Inci 5-25Jt 081294084203 


DM, PA, Consultant Exec 
As Working, Income 
5-20Jt “081218263608“ 
Arsitek Pnglmn Sth,PKf krs.Tg 
iwb.bs cad,scethup,3d max.Dtg 
Langsung ke:Tebet TimurDalam 
8/2). Tebet. Jaksel.355249. 
lumbungmas ptGyahoo.com 


Asst Mgr, D3, Max 35Th, C 
net23it,Lm/CV email 
yahoo, co.id / MP: 021 


Ass !! Butuh banyk 


Staff sebar brosur utk 

kantor EO baru di Jakarta, 
Fe 350 - 500rb / mggu Up.Aria 
02199668896, 021-32229394 


Bengkel Steam Membutuhkan 
Pkerja Cuci Team(Ada mess) & 
Kasir Dtg Jl Penggilingan Baru 
No:9A Dukuh Kramat Jati 
Jaktim telp :08811608175 


Bth 12SPG,2SPV u butik wanita 
di Mal Taman Anggrek & PIM. 
SPV u Tk 


Bth 50 Sopir Full&part time 
SMA max.35th,pglm 1th,SIM-A, 
Matic,manual  Lmm,CV&Notip 
PO BOX 4180/JKTM 12700 


Bth Ars/design Interior,Drafter, 
S13d),keuangn/ admin, pgwas 
bangunan. CV: 61701. interior... 
tsaGyahoo.com 


Bth Ass.Notaris Wanita pglmn 
min 3th,kerja teamJujur,dormisi 
IL di Jkt/Tr.Lamar 'ke Jl. Raya 
Pesanggrahan No. 30-D-Jak-Bar 


Bth Guru Bilingual Mat/Ing,IPA, 
Komp SD-SMA Jl.Jelambar 
Selatan IV/16, 081386201099 


Bth Pengemudi Rental.23-47th 
kontr,bulanan,minSMA,SimA/B: 
mes-klnk grts.Lgs tes:Jl.Mamp 
ang Prap.RY6O P:087780723365 


Bth Prog Mnger min S1 Single 
bsa Komp,Bhs Inggris Aktif krm 
Imr YMMI Menara Kartika Chan 
dra Lt4 R407 JlJend.Gatot 
Subroto Kav.18-20 Jkt 12930 


Bth Segera! dokterHR staff, 
Resepsionis,marketing (punya 
kendaraan) utk proyak PT baru 
cv ke hrd. globaloticdyahoo.com 
02129335686/52,035719805905 


Bth Sgr Editor,Reporter,De- sign 
Grafis,Sales u/penerbit Buku 
Solusi. kirim Imaran via 
email.bahmadbahar@yahoo.com 


Bth sgr Kasir,Ass HRD,Bidan Pe 
rawat Operasional, Radiografer, 
Analis kshtn, Imr Isg: J-Eng 
gano Raya blok C/110 Jakut. 
021-95093010, 081617236809 


Bth sgr Kontraktor gdg 1) O.S/ 
Wnt/S1, 2)Project/site (ngr/SL 
3) SPV/D3,/)Drafte Sur 
yor Pglm min 2thdibid msy2, 
E: pusakajayaluhurdgmail.com 


Bth Sgr Sekretaris/Supervisor 
diKemanggisanJakbar,syrt.wnt, 
single pnmpilan mnrik,max.27th 
pglmn2th,D3sekretaris,diutmkn 
llsnTarakanita/D4admprhotelan 
IPKmin,3.00,bs Microsoft office 
&Adm Ktrdisiplin,komunikatif, 
bs bkrja scaraTim,Jujur berinisi- 
atif, terampil.Lmrn CV Ikp email 
ke: ' gr,kemanggisan@gmail,com 
scepatnya.intervwakhir okt2012 


BTH Sgr,Programmer&Optr.CNC 


inillina,Tkg Las Argon,Optr-CNC 
Bubut (Lathu),Tka.Drafter 2D & 
3D - Autocad - Mastarcam, Ot 
lindrical  Grindina, Lamaran 
Sar kirim ke PTUnggul Tok 


JI.Nirmala No.657 
ikebar 


Sumurboi 
11739 


Cengkareng 
(langsung, 


Bth Supir Untuk Delivery Mobil 
Baru,Pria/Max.30Th, Berbadan 
Sehat & Tdk Berkacamata,Pny 
SIM  B1-Umum,Paham Jalan 
Jabodetabek, Domisili Jakarta. 
Lmrn Krm Ke : HRD, PT.Ciwangi 
Berlian Motor, Jl.Cideng Barat 
No.65, JakPus (Up.Linda/Amell) 


Bth Tenaga Utk Bengkel Baru di 
Makassar Mekanik Automotive 
mbl Teknisi Body Repair # Oven 
Staf Adm/Logistik.Lmrn krm: Jl. 
DR.Wahidin Sudirohusodo No. 
272 UJI. Irian) Makasar 


Bz P/F Time Data Entry 


Pensiun/IRT Inc 481200 
SMS “ 081315928461 


online 25-58th,Pnsiun inc 
191000 “ 081218418517 


Bth: Supir B1, Adm Mrkt, Adm 
Prod, Logistik, Kasir, Lmr: PT. 
Mahajaya Komp. Per ) 
Salembaran 1/38 Kosambi - Tar 


Bth:l.Mngr Mrktng (P), 2Mngr 
Personalia (W),Usia Max 40thn, 
Min SL,Palmn min 2thn, Krm CV 
ke Jl.Jembatan Besi 1 No.8 Ex 
Bioskop Abati/hrd. need'gyahoo 
.com / 02170407968. 


B: P/F Time Dt Entry scr 


Bth-Drafter- Panel  Listrik,Pria 
max 3Oth,bisa  Autocadrgbr 
kelistrikan,dom Jakbar,dsk.Lmr 
ke: hariyaditagianindo.co.id 


BthInventory — Staff,Wnt,Max 
30th ,Min.D3,P9 Imn 1th,Utk 
Klp.Gdng.Sms/Email:021-9885 
9279/ mia.ptcorner@gmail.com 


Bthcollectorpria,sma,sim c,bns, 
trnspr,Koperasi Sentra Dana, Jl. 
irh.juandaA3/137 Bksi 8822662 


Btuh Sgr : 75 SPG, 28 MD (Pria) 


Utk kontrak /3bln, utk product 
lw sejabodetabek. mulai kerja 
per okt,1 minggu 1 hr IbrCP Erie 
08778171497 / 083890907778. 


Business Team Leader, Minimal 
S1, Komunikatif, Menarik, Bisa 
Menganalis Pasar, Menguasai 
Materi, hrd.ivandra@gmail.com 


Businessadvisor,25th,inc: 62000 
-53000/b1,8ns,Insitv:10000,Trip 
Luar Negri,Jnjg karirfas 087883 
778666/ jobsbiz999Ggmall.com 


UTUH Cepat Juru Ketik at 
B home: Rp6jt-8jt/data, IRT/ 

Pnsiun wlc 085215951058 
Butuh Karyawati Bisa Pho- 
toshop/ Corel Cz Digprint Sprint 
9 Amb Hub:085782584784 


BUTUH KURIR MOTOR 
di GoGoExExpress Min2Gth SMS 
Nama&Pglmn 08156045678 


Cari Asst Notaris, Wnt, SH, 
Min.27Th,Pernah Krj di Notaris. 
Jl.Majapahit 26-8, Komp.Golden 
Sentrum,Harmonl, Sbih Smai- 
Ting Tour,021- 2316323/ Olin 


Ciaobimbidaycare cilandak Is 
looking for pre-school teacher & 
assistant. Love & enjoy working 
W/ kids, good english, emall to 
daobimbidaycarefdyahoo.co.id 


Cr gru mdmm bpglm di barsikt dll, 
mlai mgjr okt,CV 085710009669 
mandarin..oneGymail.com 


ATA Entry Scr OnlinetF/P) 
Pensiun,IRT,25-57Th Inem 
15-14Jt “ 081318071828 


Dbthk Cook/Juru Masak Jepang 
& Ind Utk wil Jabotabek,Syarat: 
Pria usia max 35thn,SLTA seda- 
rajat.Pengalaman dibidangnya, 
Pelamar Dtng Lsng ke MIDORI 
Restoran, Jl.Wahid Hasyim 
No.106 ( bik Sarinah Thamrin ) 
Menteng Jak-Pus.Telp: (021) 
3142228, Rabu - Jumat, 3-12 
Okt 2012, Pukul 10-15 Wib 


Dbthkan GR penjas SD&GR pend 
amping siswa berkebutuhan kh 
usus alamat SD tanah tingal jl 
Merpati Ry 328 swh Br.Ciputat 


Dbthkn pngjr mtk & krywn mar- 
keting krm k ruko golden vienna 
2 blok CA/5 bsd city, email 
prima, gasing@yahoo.co,id 


Dbthkn: Asisten Notaris-PPAT 
pglmn min3th,Keu ngerti Pajak. 
email-uthie 3dewi@yahoo.co.id 


Dbutuhkn OperationManager Re 
sto,Max40Th, Brpn 1, Segera 
Mub:0211895520/10979211 


Dbutuhkn Satpam min.SMU 
max 25th,Tb168 CV,lmrn, No tip 
ke POBOX 4180/JKTM 12700 


Der SPG/Pengawas Toko min 
SMAmax.27th lam WTCMangga 
Dua Lt.2 Blok 136 1.30018255 


Dibthkan 1)Supir Pribadi Bs Ma- 
tIc & Manual, SIM A diutmkan 
pny SIM B, 25-45th, tgg jawab 
rajin sehat jasmani dan rohani. 
2)Adm, min. S1 Akutan, siap 
ditemptkan di luar kota, rajin, 
teliti, ulet & tgg jawab Lmrn 
kem ke: Jl.Kapuk Kamal Raya 
Kav.20A Ruko PIK Blok A10. 
Telp: 5561766 / 081808335992 


Dibthkan Manager Operasional 
Batching Plant Concrete,Pglmn 
Min.3thn Utk ditmptkn di Tan- 
jung Pinang-Rlau disediakan ako 
modasi. Cantumkan gaji yang 
diminta,Lmrn Lkp&Resume krm 
via email: giao11@yahoo.com 
Diperuntukan hanya untuk 
bidang yang diminta, 


Dibthkan: 3D Designer grfis, 
ho, illus, pnglmn, lamaran 
jobsGrealtomms.net 


Dibthkan: Receptionis 
ress, utk Restoran,Usia Mii 
th, SMU/K, Domisili di JKT, min. 
60cm, Female, Single, Berjiwa 
enerjik, kreatif, bs bekerja dim 
satu team.Krm Imrn ke:PO BOX 
1669 JKP 10016 atau email ke : 
Imdhitio@yahoo.com / edyado 
2002Gindosat.blackberty.com 


Dibthkan:Maintenance & Chaf 


spesialis Chinese & Taiwanes, 
Chef spesialis Xlo Long Bao, 
Chef spesialis Lamian,Paimn 
min 2th di Resto Chinese & 
alwanese-Utk R ang 
akan dibuka di kawasan elite 
Kemang, Jakse CV Ingko 
ke Jl.Pos Pengumben Raya No. 


18, Kbn Jeruk, 
Sabtu Jamill-L 
Bpk.badang) 


Senin- 
Ph:5305247 


Dibutuhkan drafter interior, 
furniture, MEP. Pangalaman 
minimal 3 tahun, bisa autocad & 
3D:. silahkan kirim Email ke 
siska@ptactivedecor.com, 
021-31990677,0866 


Dok POLYGON 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


RAGAM | Sepeda 


ADM Kantor, min D3, pngimn, £ 
lamaran : jobsGrealcomms.net v 


Dibutuhkan OB max. 2dth min. 
SMP krm CV ko EFR gdg 
pemuda 14” jlpa raya 
19,66 JKT 13221 


Dibutuhkan Staf Keuangan & 
Accounting, Pria/Wanita Llsn 
max D3 Ekonomi pengalaman 
1th diutamakan berdomisili di 
Ciputat &sekitarnya Imrn dikrm' 
ke Delta Group Ruko Ciputat 
Indah Permai Blok C10.JLIR.H. 
Juanda no.50 Ciputat 15419 (plg 
Imbt 2 mggu stih iklan terbit) 


Dibutuhkan Supir.berpglmn,SIM 
A/BI, Rajin, Jujur Lamaran Ke: 
Mampang Prapatan Raya 67BC 


Dibutuhkan tukang sample 
berpengalaman, bisa jahit & 
buat pola seragam pabrik/baju 
fashion. Tmpt krja di Klp Gading 
021-41154825 / 70300308, 


Dicari 1 orang Pria u/ AR, 
Domisili Jakbar , Min SMA, Bisa 
Office, Bisa Mandarin /Hokkien, 
Megenal jalan Jakarta , Punya 
SIM Motor. Lmmm ke indo. 
drane. pratama'9yahoo.co.id 


peluang karir 
KLASIKA 


Untuk Informasi lebih lanjut 
hubungi bagian iklan Kompas 


2567 6000 


Dicari Baker Pria max 35 Imrn 
Isng Jl. Boulevard Ry Blok WD 
11/6 Klp Gading Jak-Ut 


Sudoku terdiri dari 9x9 kotak yang di 
kecil (sel) yang disebut area. 

Tujuan permainan Sudoku adalah mengisi sel-sel kosong 
dengan angka antara 1-9 (setiap sel hanya 1 angka) 

- Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap baris. 

« Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap kolom. 

- Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap area, 


gi dalam 3x3 kotak 


By Dave Green 


“ig 
6 


201 Tanaan 


. Tulis jawaban di kertas, cantumkan nama, alamat 
jelas, lengkap dengan kode pos, dan nomor telepon. 
Masukkan ke dalam amplop, tempel kupon 

di sampul luar. 

Kirim surat ke PO BOX 4612/ JKT 12046, 
Jawaban ditunggu selambat-lambatnya tanggal 

4 Oktober 2012. Pemenang diumumkan 

tanggal 7 Oktober 2012 

Untuk informasi, hubungi telp (021) 53679909 
dengan Shifa (ext 6184). 


ba TN 


Ing 


Galakkan Kegiatan Bersepeda 


KEGIATAN bersepeda di Tanah Air dewasa ini 
berkembang cukup pesat. Mulai dari sekadar 
bersepeda santai di akhir pekan hingga 
digunakan untuk berlomba di berbagai 
kejuaraan lokal maupun internasional. 
Hal ini menuntut para pesepeda untuk sema- 
kin kritis akan produk sepeda yang diguna- 
kannya. Mereka mencari kualitas yang lebih 
tinggi, andal, dan sanggup memenuhi hasrat 
bersepeda yang kian intensif. 

Polygon, salah satu merek asli buatan 
Indonesia ini merupakan sepeda buatan 
PT Insera Sena yang sudah diproduksi lebih 
dari 20 tahun dan diekspor setidaknya ke 30 
negara di dunia. Sepeda lokal buatan 
Sidoarjo, Jawa Timur ini telah tersebar di 
beberapa benua, 

Di Asia, sepeda tersebut telah diekspor ke 
Jepang, Korea, Singapura, dan Malaysia. 


Sementara di Eropa, sepeda Polygon telah 
dipakai penduduk Inggris, Jerman, Perancis, 
Spanyol, Austria, Swiss, Yunani, Denmark, 
Swedia, Finlandia, Norwegia, Rusia, hingga 
Polandia. Selanjutnya di Amerika, antara lain 
Amerika Serikat, Kanada, Kosta Rika, dan 
Argentina. Di Afrika, sepeda Polygon dikirim 
ke Mauritius dan Afrika Selatan. Sepeda kela- 
hiran Sidoarjo ini juga dipasarkan di Australia, 
Selandia Baru, dan Kepulauan Fiji. 

Jenis sepeda yang diproduksi di antaranya 
sepeda gunung, sepeda jalan raya, sepeda 
BMX, sepeda mini, sepeda lipat, dan sepeda 
balap, Komponen yang dipakai untuk merakit 
sepeda tersebut 50-60 persen adalah bahan 
lokal, khususnya untuk bagian rangka. 
Harga jualnya mulai dari Rp 1 juta-Rp 60 juta. 

Polygon mengembangkan berbagai 
inovasi teknologi sepeda dalam peluncuran 


produk Polygon 2013 dengan tema “Redefine 
Your Riding Experience”. Produk tersebut di 
antaranya Polygon Helios Aero New dan 
Polygon Helios Enduro New "Road Race 
Redefined”, Polygon Cozmic 29er Series 
“Size is Matter" Polygon Pave Series "Sport, 
Urban and Commuting Within Our Grasp”. 

Polygon membuat sebuah kompetisi 
“Kayuh Nusantara"-sebuah permainan 
internet yang terintegrasi dengan sosial 
media Twitter yang menyuguhkan hadiah 
menarik yaitu sepeda lipat, MTB, urban 
bike, dan hadiah lainnya senilai puluhan 
juta rupiah. Selain itu, Polygon mempunyai 
program kuis harian #KayuhRejeki melalui 
media Twitter yang berhadiah aksesori 
sepeda. (“/BYUJ 


38 


KOMPAS / KLASIKA / 
Minggu, 30 September 2012 


jl towoncan 0) 
Paman 


Dicari manager resto japang ( 
pria) dengan gaji S-1Oit, umur 
max 35thn, note menu resto 
non halal, cv silahkan kirim ke : 
tukan crown golf blok D 02-3, 
BGM, PIK JKT -UT 


Dicari Pelaksana Lap. Pengala- 
man. Lulus Sipil/Arsitek, Pria. 
Hub: Helda (021-41644974) 


Dicari Proramer Administration 
,D3,Pria,Single,Max.35 Thn,ber 
pengalaman min Athn,Krm Cu ke 
The Boulevard Office Gth Floor 
Suite D1,JI.Fachrudin Raya No. 5 
Tanah Abang Jakpus 10250: Up, 
Rachman Abbas (1Minggu) 


Dicari Tukang Pola « Jahit 
Sample Kualitas Butik.Hub: 
08111 277 514 


Dicari wnt D3/S1 u/operasional 
kontrol & Admin u/industri 
makanan,bs B.Ingg Dsr&Komp 
wil.Tomang. Hub:083899098209 


Dicari: Adm wanita, lincah, D3 
max 30th & sopirtkurir pny mtr, 
max 30th, Kirim ke: Komp Duta 
Mas Blok B1/14 Jak Bar 


Dicr HRD yg pglmn min.3th 
Ilsn Psikologi, 2.Teknisi stm 
Listrik pglmn 2th.Lmr krm ke: 
Po.Box 4139 JKTF 14440 


Dicr: Graphic Design, GA, 
Admin, Marketing pgim. prshn 
Advertising.” kirim CV: 
ledinjaya@gmail.com 


Division Manager,Min.S1,Pglmn 


2Th, Bhs Inggris, Min 25Th,021- 
36170696/ nisahrd@gmail.co.id 


Drafter Interlortars, CAD, SKP, 
3D, Pengalaman, ktr.Bintaro 
Hub, 085814216001 


English Teacher Needed,Female, 
Single,21-30yrs, D3/S1, Training 
Providad, 0216414345 


E NGLISH Teachers:Excellent 


Attitude,Eng.,& Skills.Love 

Children,Any ” background. 
Training  provided,Salary.CV 
Porence,PerumPorisIndahE595C 
Tar15148/ porenceGgmal.com 


Form Filling Part Time & 


Wlem 10jt-15jt"0 
REELANCE Input Doc, 
F Rp8 Juta/Documentkcash. 
“0878 8349 1387 
Fa Typist,Urgent 


£10Jt-15Jt/Dog IRT/Senior 
citizen wlc“085210657236 


Interproter English - Indonesia 
In S1,Experience,oral/written 
Rp1O)t-Rp Sit " 081314716117 


Kntraktor Alm. Bth:Estimate/ 
Enginering(P/W)Max.35Th,S1, 
Tehnik Sipil/Arsitek,Di Utmkan 
Berpglm, Lmr Krm: Jl.Terusan 
Bandengan Utara 95 E- 33 
Erpancawira. bpGyahoo.com 


Konsultan Bisnis,Min S1,Pglmn 
Min 2Th,Wawasan Luas,Banyak 
Relasi, Kerja Keras, Tgg wb, Inc 
x6Jt, teddynatab2Ggmall.com 


Rear Krj Freelance, 


checking Doct3)t/data,IRT/ 
pensiun wc 081315506127 


National Plus School Located in 
BSD City,Tangerang has Urgent 
Nead Teacher (a)kindergarten 
Tracher,(b)IT Teacher,(0Music 
Teacher 'and (d)Asst Teacher 
AB should ba 2 yrs exp, CGD 
should be 1 yr exp. All candidats 
should be S1 Dagrae excopt (D) 
has to be min,D3 and fluent in 
English, Send. Application to 
irenekvs(dgmail.com or Call 
Asia 021-30636165 "1 


Office Boy, Pria, max.25th, min 
SMA, sehat jasmani & rohani, 
bsedIa bi krs & melakukan hal 
baru, julur. Send CV: Jl,Agung 
Karya V blok B no.7 Suntor 
Podomoro,JakUt 11340 


Operasional Mgr Min.28Thn, S1 
Exp.2th,BsMS.offEngAktif)-:7)t 
SMS nama,posisi 08161184962 


Persh Rest Bth ADM, Kpl Kcu, 
Mrt, Sekretaris min D3 Im Isg 
kemJliciputatRy No18 Pd Pinang 
75911855-085883151707 Risma 


Pershn swasta nasional yang 


bergerak — dibdg asuransi 
Jiwasyariah, membutuhkan 
banyak tenaga professional 
untukposisi, — Lunderwriting 
2accounting, 3, marketing 
klasifikasi yg dibutuhkan 


a.pria/wnt D3(1),b. S1(2)SMA 
(Bmampu mengoperasikan 
Computer.MS office krm surat 
lamaran,CV,Foto berwarna 4x6 
ke PO BOX 4199JKP 10091 


Personal Assistant (BOD), FIM, 
rad Wlcm, 
Ojt“os1' 


Perusahaan Konsultan Nasional 
Membutuhkan Sgr Auto CAD 
Land Developman/SOFTDESK 
pengal min 4th diperencanaan 
jalan DED pendidikan S 1/D 3 
Gaji & Fasilitas menarik 
ditempatkan di Kupang - NTT 
kirim CV # Ijazah ke email : 
ptbuanaarchiconkpg@yahoo. 

com.hub.Warman081339289955 


Perush kami bergerak di Bdg 
Medical Centresjasa bth bnyk 
tng profesional utk ditmotkn di 
cba Malaysia Jakarta&Kupang 
dan gaji tingsikfaslts memadai: 
admin 2.Akunting,3.Entry Da- 
tawnt, max 35th,min D3. pglmn 
lbh diutamakan,bs bhs ing 
griskomputer,krm lamaran ke 
hrd.rec88G9mail.com 


Pria lulusan SL Tek.Mesin, SL 
Tek.Sipil, S1 Perkebunan sbg 
Staff Penilai & W/P Ilsn Accta/ 
'Admifresh grad sbg Staf penilai 
Krm CV: Fstfelixsutandar.com 


Programmer, PHP, Web, Radius, 
Jkt Brt, D3/S1, F/T cv 
dropbox.id gmail.com 


PROJECT DOC INPUTER 
1-3mth contract18jt/monthCP/T 
Project)25-59th:081219799860 


Restaurant di Jak-Sel Mencari 
Waiter &  Waitress/Cashier/ 
Pembukuan. Pglm min 3th. 
Hubungi: 0818 960 699 


Sekolah yg sdg berkembang di 
Tangerang membthkn — Guru 
Matematika. CV dan surat 
lamaran dibawa lasng /dikrm ke 
Sekolah Setia Bhakti, Jl 

Kisamaun No.174,Tangerang,TIp 
021. 5584837 (Edy Kurniawan ) 


SPV Fin & Acc min SMEAK-SI, 
Bs Ing/Mndrn, Dom. Pluit, MK, 
, Jembatan 2/3, Angke. Krm 
kap juliawatiGyahoo.com 


Teknisi IT, LAN, Cabling, Win, 
SMK/D3, ' Jkt” Brt, motor, 
c.dropbox.idGgmail.com 


Translater Mandarin, Overseas 
Grad Prefer, Gd.Mandarin Oral / 
wwrittan, 18jt-20jt 0877740694 


L, ently needed Part time 
min SL max, 25 yo, 


Rawamangun, 
lipposvillageGaf.com 


Urgentiy Reguired Ebony Eve 
Samplesproduction — Manager 
Fluent English,experienca, En- 
ergetic,problem  Solve Skil, 
Hardworking And. Smart Send 
Your CV, reg curliedyahoo.com 
pa.ebonyeveGgmail.com 


We are mobile phone ace. comp. 
Seeking Graphic Dsgn, send appl 
to: Ruko Roxy Mas bik C4 No.17 


Wik Intrv Spesial u/Barista, 
Waiters,u/Coftee Shop di JktSel 
Antipodean Cafe,JI.Kemang Se- 
latan 1 Kompleks Hero Kemang 


Il somexeuancan 


Adm Staf.Lsg Interview. wnt br 
ls SMA/K u/ Lippo Krwc & Ga- 
ding Serpong Ph:021-92580424 


Bth Ace, Min.D3/S1, 21-30th, 
Min Pasif Bhs Ing, Krm e-mail : 
hrd,rapindo@gmail.com 


Bth Accounting, Kasir, SPG. Up: 
Lilis,JI.Pualam Ry No.31 Sumur 
Batu Kemayoran JakPus 10640 


Bth Admin Finance,minSMK/D3 
pglm Ith,maks 35th,dtng lgsg 
ITC permata Hijau Ruby 10-11 


Bth Admin Staf Wanita,Single. 
Lmrn ke Plaza Kebon Jeruk Blok 
E No.10 JlPerjuangan,Jkt-Barat 


Bth krywti max.25th D3/SMEA 


(SMK utk staff Account, Bisa 
Komp,Jitelitpgitn  CVimen 
kkrm Po Box 1607 Jkp 10016 


Bth sgr,Staff Acc,min S1 Akun 
Wnt, max 30 th, pglmn min 1 th, 


bisa op, comptr & talii.Krm Imr 
SMR Group,J| 1 Mada no, 
176-177, Jkrta 11180 atau emali 
ke: 21jaya@centrin.net.id 


Bth staff acc,cust.srvce,cashier 
Document Exim di Forwarding 
“# hr-forwarder(@yahoo.com 


Bth: 1 Pria&1 Wanita,Utk Admin 
Kuasai komputer pembukuan 
akuntansi,SMK IPK min 3,memi 
liki kendaraan sendiri,dom ser- 
pong, tangerang, Lmrn Krm ke 
Fountainebleau Golf Residence 
Jl.Bukit Golf 3 Sektor VI-1 Kav 
62 Lengkong Wetan BSD 15321 


Dbthkn | Adm Wat utk 
9udang,Single,Max 25tthn.Lmrn 
antar/kirim Perniagaan Timur 
No.78, JakBar 11230 


Dibth Adm Ktr 5 orgwwntsgl, 


S1/D3/SMK & kolektor (kndmm 
sndr,SIM C) krm CV ke Jl, Ry 
Perancis, — Gudang Mutlara 
Kosambi 1 Bk C6/12,Dadap,Tar 


sma1688@yahoo.com) 


Dibthkan Segera: Adm Tender 
Pria Max.40 Th, Pglm Min.2 Th, 
Min.D3,Bs.kptr/Int/pglm tender 
Pemerintah/Swasta Sytm LPSE 
/EPROC/ARIBA,SimA/C. lama- 
tan Dibw Las HrSelasa/ Kamis 
Tgl: 02604/10/12 Ke:Villa Nusa 
Indah -2No.4Jatis ckasi. 
Telp: 82430613 - 82420111 


Dibutuhkan: Akunting/Dom. 
Jaksel, min.D3, min. kerja3th, 
bisa laporan keuangan, pajak, 
Jujur/ Kurir/Jaksel, ada motor, 
minSMA, jujur Kirim lamaran: 
Ilgandaria 16313. 
hrdgamolegk.com 


Dicari : (1) Adm, W,Min SMA, 
(2) Acct, W,Min D3, Bisa buat 
Lap. Keu. Kirim: Tiga Bintang, 
Mutiara Taman Palem 83/7 Ckg 


Dicari Adm (w) mahir ms.office 
bw Isg ke Audrey Property Citra 
6 80206688 Jak-Bar 


Dicari Cpt Sekretaris/Keuangan 
PT. Khalifah Sulthan Tours ““ 
Ged.Menara Era(021)3830707 


Drci Adm Wnt SMA, Max.23th, 
single, tagjwb, teliti, nlat kri.Jl, 
Krendang Sitn No.35 Rt.03/07 
JakBar 11260. 021-6343041 


Financial Consultant, Min 30Th, 
SL Semua Jurusan, Menarik, 
Komunikatif, Aktif Dan Inova 
su94nd1Grocketmail.com 


Financial Manager, Minimal D3, 
Relasi Luas,komunikatiedisiplin 
Jujur, Kepemimpinan,Tanggung 
jawab, hreddavel@gmail.com 


S1 Wnt Acctg,Dom.Cengkareng. 
Lmrn krm ke Komp.Tmn Palem 
Lestari Blok E6 No.9 Cengka- 
reng Barat, Jakbar.TIp:55953659 


Senior Auditor (Internal) Exp, 
Team Work, Leadership, Retired 
Wicim 18t-20jt”“0852 10769549 


Urgent need: ADM,Female,min 


D8 good handwriting,capable 
using wordKexcel. Send CV # 
recent photograph to email 
H 


ans(Ghotmail.com 


II maruerina & sates 


Bth cpt bbrp sales mbl p/w min 
smu.max 35th pny mtr pglm tdk. 
ditmkn fas.gi, instf, bnstrip 
kelN cv diantar Isg keAAT 
ilmangga besar raya 114 
ikp:68071405. 93395900 


Bth cpt bbrp sales mbl p/w min 
smu.max 35th pny mtr pglm tdlc 
ditmkn fas.gi,instf,bns,trip k LN 
& diantar Isg ke,AAT jI.panjang 
10.46 kbn jeruk :081315949977 


Bth Sales wanita,pengalaman 
Pnmplan Mnarik Usia Max 28th, 
#SAJM BOS : 021-27236333 "“ 


Bth Salesman & Sales Counter 
Min.SMA / Sdrjt, Max.27Thn, 
Pnampin menarik. Komunikatif, 
Pny Motor U/Salesman,Brsdia 
Kri TeamESesuai Target, Jnjang 
Karir.Tunj Ksehatan,Gaji Pokok, 
Insentif & Bonus. Lmn Kirim 
Via Pos | Ke:HRD.PT.Ciwangi 
Berlian Motor, Jl.Cideng Barat 
No.65, JakPus(Up.Linda/ Amel) 


Bth sgr-sales consultant.mmliki 


ning, 
imi taga/p 
mlamar.Hub.Riana20930885 ext 
8819MandarinOrientalCardOffic 


nsiunan dipersilakn 


Btuh: Mrktng support, Pria, bisa 
AutoCad, Corel Draw & Mic 
Office, & Mrktng Sales, Pria, 
Tkg psg aluminium, Pria, Krm 
Imrn ker PTWMS Sentra 
Industri terpadu Blok D3 no.L 
Jikamal Muara VII, Pantai 
Indah Kapuk, Tip. 021-56982745 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


TOSHIBA 


Leading Innovation 29 


URGENTLY REOUIRED 


PT. Toshiba Consumer Products Indonesia, manufacturing 
company based in Cikarang - Bekasi is seeking for Gualified 


Candidates for 


MATERIAL CONTROL MANAGER 


By the following reguirements 


Male 


Maximum 45 years of age by the end of this year 
Minimum bachelor degree in Management of Economics 
Minimum S years of experience as managerial level in 
material warehouse of manufacturing factory 

Able ta Analize Material Control System 

Good Understanding in Indonesian customs law & 


tegulations 


Good Understanding in inventory technigues and kogistics 


chain supily management 


Good command In English (speaking, reading, writing) 


M you meet with the above reguirement, please send your 
application letter, curriculum vitae with recent photograph 
Ino later than 6st October 2012 t0 


recruitment@toshiba-tjp.co.id 


— 
NTAN LANGKA 


11. Ticketing Staf! ( Code : IKI) 
» Experience and have a deep 


'understanding of airtine ticketing 


process 
12 hirlines Sales Reoresentative 
(bodo: sis) 


Career Opportunity 


3. Mirport Ground Handting Statt 
(Code: ap5) 


» Possesy a deep understanding 
ot airport management and 


» Organize and have excellent 
management skills 


» Possess an understanding of tne 4, Cargo Sial! ( Code : ca0) 


airline industry 

» Possess keen seliing skills and 
goal oriented 

» Willing to travel extensively 


» Have zome experience In cargo 
industry 


 Possess deep understanding of 
cargo booking process 


email addrew: hrd@mihinlanka-id.com. 


LEGAL DEPT / 


Sarjana Hukum 
- Berpengalaman di Perusi 
BAPEPAM/BEI 


Perusahaan yang bergerak dibidang Industry membutuhkan tenaga 


GO PUBLIK, terutama urusan dengan 
Berpengalaman mengurus perijinan di BKPM dan Instansi Pemerintah terkatt 


- Dapat membuat surat-surat dan menyiapkan dokumen yang diperlukan 


untuk perijinan 


amiliar/berpengalaman 
- Fasih berbal 
Usla max, 3! 


Minimi Pendidikan Akadernyoa 
1 Berpengalaman dibidangnya 


Ihasa Mandarin 


Bth SPG min.SMA max.30thn 
walk in intew Grand Indonesia 
Wast Mall ILUGL8A 
021-235 20031 1-2 Okt pk 11-15 


Dbth Sis Lk/Wnt Pglm u/wil, 
Bks,Krw Ckr Pny Mtr Sndr"Dini 
02182611227,Dayu 85176980 


Dbtihkn Mriktg Expedisi Palmn di 
bid expdsi Imra bw ke Jl/Bungur 
besar 15 No.65A Tlp.4202912 


Deri Wat min SMA u/Telemar 
keting via pos: Pergudangan 
Bandara Mas Blok A8 No.12 
(Gudang Kaca)Tangerang 15127 


Dibthkan bbrp salesman / girl 
Tunas Daihatsu Tebet, Lsg 
Kerja, Hub: 8301088, 91398729. 


Dibthkan Sgr:Sales dgn Gaji Te- 
tap#komisi, memasarkan pelu- 
mas berkualitas asal Eropa,khu- 
sus u/mesin2 pabrik. Syrt:Pria, 
min.Pend.Universitas,ulat & ce- 
katan,siap kerja scptnya,Pglmn 
sbg sales pelumas, pny relasi ke 
pabrikadibthkn u/Jabodutabek" 
Bdg#Cirebon,bs komputer,Kend. 
sndri,Lmrn lgkp#photo terbaru 
& gaji yang diinginkan ke: 
marketing.pelumasfdyahoo.com 


Dibutuhkan bbrp Sales bahan 
bangunan utk wilayah Jakarta 
motor # SIM sndiri, Lmrn kirm 
ke:JI Bendungan JagoRaya No10 
Serdang Kmyoran Jkpus 10650 


Dicari Sales Teh & Kopi Instan, 
Wilayah Jabodetabek. Memiliki 
Motor. Paket Income menarik. 
Hub 55799318 


Distr batre butuh banyak sales, 
L/P, punya kendaraan sendiri, 
rajin, ulat, gali # trsp # kms bsr, 
na 
plaza It3 813 


Industri plastik cari P/W Mar- 
keting,max 35th, min Si-kirim 
data diri ke 0818953842 


Mrktg Wnt,max 30th, Pnmpin 
Mnrk,Pglmn bdg Mekta,d 
dIBSD,Krm Imen ke 
an No.L1 B Jakpus 10520 
Mub:021-42802735-36 


Sales Exec Pria/Wnt Max 28th 


min 03 Grafika Penampl mena 
Tik bertanggung Jwb pkrj keras 
pny Mtr Fas Gaji-UM: Ko 
misi#Bns Lmrn krm ke PT AKM 


Jl.Kelapa Puyuh Raya Blok.KB 
No.19 Jakut Hub:091580895/3 
indra, Yarsengyahoo.com 


Sales Mkt Rep, english spking, 
M/F, attractive, experience w/ 
sch/univ a plus. send to:career 
Gisic.co.id / Erik:021.85918051 


Sales utk Ban Motor,max.35th, 
GP,Komisi,UM. Poradgan Elang 
Laut Blok H1/19 PIK. 5698 3103 


Senior Mgr Marketing, Min S1, 
Pglm ATh,Kri Team,Relasi Luas, 
Jiwa Pemimpin, Berwawasan. 
hrdwiwiB8Ggmail.com 


Urgent need: Marketing male/ 
female,min D3, expe 


sales Is d musgood looking 
Send CV re otograph to 
hedtrans@@hotmail.com 


Walk in Intruw 4-5 Okt12 Jam 
09.00 - 13.00 : Technical Sales, 
(Diutmkn yg b'pglm) Bw CV Ikp: 
Pergudangan Sentra. Industri 
Terpadu Tahap III Blok D no.9, Jl. 
Pantai Indah Selatan - K 
Muara, Jak-Ut 14470 


Ji sekretaris 


Bth segera, Sekretaris, min D3 
sekretaris Wnt,max 30klupalmr 
Isa op.comptr. Krm Imr. 
roup,JI.Gajah Mada no 
176-177, Jkrta 11130 atau Email 


Bth Sekertaris(min.25th,min D3 
sekertaris, BsMs.office):3jt.sms 
Nama & Posisi 081585880215 


- Mengerti peraturan-peraturan/perundang-undangan Perseroan 
dengan masalah di Pengadilan 
Inggris Lisan dan tulisan 


5th 
berbahasa Inggris Un bah tulisan, diutamakan bisa T 


Yang memenuhi syarat tsb dapat mengirimkan 
Surat Lamaran/CV ke 


P.O. Box 3380 Jakarta 10000 


po 80x 2725 JKP 10027 


Ih Urgently Reguired 4 


Project In West Kalimantan, 
PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk 
« Male 

« Min3 years experience 
Good Performance 

« Englis (active & passive) 

« Familiar with inspection & test, 
andreporting of rotating 
polcatonleerand CV must be 

Ived before October 7th 2012, to :| 
Am Consortium Brantas 
AbiPraya Building, 1st FI, 

J.DI, Panjaitan kav. 14, Jkt 13340, 

emailto desy.natallaewika.co.id 


DIBUTUNKAN SEGERA 


In TE KNIK sipir. 

2. ACCOUNTING 

3, LEGAL 

4. ADM. PROPERTY 
MARKETING 


1 Minimal S1 (P4) 


Lamaran dalamatkan K 


JL Rajtar AURI a03 Cimanggis 
Kata Depak 
tamunintan.cimanggiva gmail.com 


| DS P7. wnaya Diarme bejabter 
DIBUTUHKAN 


Pabrik Pipa Baja di Bekasi 

membutuhkan 

# OPERATOR MESIN PIPA 
ERW BAG. LEADER 


Masing-masing 20 Orang 
berpengalaman. 

Lamaran kirim ke : 
PO, BOX 4853 JKTF 11048 
Kode : SPS 
atau ke Email : 
hariantospsOgmail.com 


JI rar erobursi 


Butuh Cepat: 1.0pr CNC Bubut, 
2.0pr CNC milling,8s program 
CADCAM. Syrat: Palmn (1)&(2) 
3 thn,min STM/sederajat. Hub: 
021-5540853 / 70235853. 


Dibthkan: Site Manager (SM), 
Laki-laki, max 45th,pengalaman 
di Property, proyek di Bekasi & 
Cikampek.kem CVGlminggu) ke 
personalia. pgcmGgmail.com 


Dibutuhkan:Arsitek (ARS) Laki- 
laki, max 35th, S1 Arsi tektur, 
Autocad, shopdrawing, 3DMax, 
kirim CV Ciminggu) ke: 
personalia.pgcm@gmail.com 


D NOVARTIS ., 


Peluang karier di vartis. 
Perpaduan antar# stabilita: 
Anda ingin bergabung di perusahaan multinasional yang berkembang posat 


an menawarkan berbagal peluang untuk maju? Novartis adalah tempat 
terbaik yang saat ini dapat menjawab kebutuhan Anda. 


PA 


Bergabunglah bersama kari untuk memperoleh kesempatan bekerja sama 
dengan tim yang handal di Indonesia dan seluruh dunia dan kesempatan 
mendapatkan paket Insentif yang mt 


» MEDICAL REPRESENTATIVE (MR) - ETIKAL 

KODE: P12:2011-SPCMR»- 
» SENIOR MEDICAL REPRESENTATIVE (SMR)/ 

PRODUCT SPECIALIST (PS) - ETIKAL 

KODE: P12-2011-SSSMR 
Bertanggung Jawab untuk: Mencapai sasaran penjualan, mengarahkan 
perlorma penjualan, mengoptimalkan pangsa pasar, dan membangun 
hubungan yang efektif dengan pelanggan. 
Kunllikasi: 
Sarjana (81), diutamakan jurusan Ilmu Pengetahuan Alam seperti 
Farmasi, Blologi, atau Kimia 
Lebih diutamakan memiliki sotifkat PEDFI 
Berpengalaman minimal 1 tahun sebagai Medical Representative produk 
etikal 


« AREA MANAGER (AM) - ETIKAL 
KODE: P12-2011-SPCAM»: 


ntuk: Memimpin, kn 


» Berpengalaman minimal 2 tahun sebagai FLM di perusahaan farmasi 
multinasional (Area Manager/District Manager, atau posisi yang setara) 
atau perusahaan lokal tarkamuka lainnya (Supervisor/Area 
Manager/Distriet Manager) 


Reoritmanf 4 Inervlaw avari Idonesia bagian barat, 

Senin 8 Oktober 2012 (Jakarta) 
Emailkan cv terbaru anda untuk mengikuti kegiatan ini 
recrultmont.Idja@novartis.com 
Lowongan aros ta Cikarang, Banten, Bandung, Semarang, Jogya/Solo, 
Surabaya, Malang, Ketapang, Sorong, Tegal, Maumere/Ende, Mataram, 
Lnoksumnawe, Ambon, Ternate, Tidore, Medan, Rantau Prapat, Makassar, 
Kandidat yang ukan diwawancara pada event, hanya untuk kandidat yang 
sudah dijadwalkan sebelumnya. 


Kirim CV dan foto terbaru Anda melalui omall ke: 
ng Anda inginkan beserta kode jabatan pada judul 


DIBUTUHKAN 
SEGERA 


erty Management yang mengelol, 

superbiack terbesar dl Cirebon, membutuhkan tenaga-tenaga 

profesional dan dinamis, untuk bergabung bersama kami, 
empati posisi-posisi sebagai berikut 

1. ENGINEERING MANAGER (EM) 

2. HRD & GA MANAGER (HRGAM) 

3. MARKETING COMMUNICATION MANAGER (MARCOMM) 

4, SENIOR COMIMERCIAL MANAGER (SCM) 

5. FOOD COURT SUPERVISOR (FCSPV) 

6, CASUAL LEASING STAFF (CLS) 


Dengan kualifikasi 
Pria / Wanita (1 -6) 
S1 Teknik Sipil/Mesin/Elektrikal (1), S1 Hukum/Psikologi/ 
Manajemen (2), S1 Komunikasi/Ekonom/Sosial (3), 51 Ekonomi 
Manajemen/Business (a), D3 semua jurusan (5,6) 
Pengalaman dibidangnya (property/mall), minimal $ tahun 
(1-4), 1-2 tahun (5-6) 
mpu mengoperasikan computer (1-6) 
Berjiwa pemimpin, tegas, dan komunikatif (1-5) 
Jujur, teliti, bertanggungjawab, mampu bekerja secara tim 
maupun individu (1-6) 
Mampu bekerja denyan deadline dan dibawah tekanan (1-6) 
Bersedia bekerja secara shift, pada hari libur, dan bekerja 
lembur (1-6) 
Bersedia ditempatkan di Cireban (1-6) 
Kirimkan segera lamaran lengkap (CV dan dokumen penduk 
b pas foto berwarna terb 
mencantumkan kode posisi di sebelah kiri 
Subjek email 
P.O, BOX 3135 JKP 10031 
atau email: hrdmyholding@gi 


METRIC xx 


Perusahaan yang bergerak 
di bidang Furniture 
(Pantry, wardrobe dil) mencai 


Marketing Showroom O—— 
& Pendidikan min S1 ArchitectInterior 

& Pengalaman minimal 2 thn dibidang Furniture/interior 

3D Visualzer —— 
& Menguasai Autocad. Idsmax, Adobe Photoshop 

& Pendidikan S1 / D3 Architect / Interior 
aw 
& Pendidikan S1 / D3 Architect /Interior 
8 Menguasai Autocad 20 
Estimator 
& Pendidikan S1/D3 Architect / Interior / Sipil 
& Menguasai Microsoft Office dan Microsoft Excel 
& Mampu bekerja cepat & teliti 
Supervisi 


“Berpengalaman sebagai supervisi pemasangan 
build in furniture enin 2 thn: 


& Pekerja keras, teliti dan detail 


Lamaran dikirim ke HRD Metric 
JI. Arteri Pondok Indah No. 10A, 


Join Us and Ba the Smart Talurnsdi una Person in Demand 


URGENTLY REOVIRED 


recent peang 
Attn to. HRD Department 
Jl. Danau Sunter Barat Blok A3 No.2 Sunter, Jakarta 14380 
Or email to : yonanta.deost@tyahoo.com 


LOWONGAN 
GENERAL MANAGER 


Pria, S1. max. 40inn, Pengalaman sebagai GM min. 3ihn, Mengerti di 
bidang industri dan pemasaran plastik, Mengerti target dan strategi 
marketing, Kepribadian baik, jujur tegas dan ulet, Bersedia perjalanan| 
dinas, Penempatan di Surabaya 


AREA SALES MANAGER 
Pria, S1, max, 40thn, Pengalaman inin. 3lhn, Terbiasa dengan target 
dan koordinasi team, Bersedia perjalanan dinas, Penempatan di 
Tangerang/Palembang 
CHIEF FINANCE pan ACCOUNTING 
PriaWantta, S1 Akuntansi, max, 40thn, Pengalaman min, 3thn, Brevet 
NB merupakan nilai tambah, Bersedia perjalanan dinas, Penempatan 
@i Palembang 
Kirim lamaran ke :human99rec@gmail.com 
Paling lama 10 hari 


SEEKING FOR THE BEST 


We are one of top twenty pharmaceutical company in 
Indonesia. We are supported with high-tech plant which 
awarded TGAS Australia in Gunung Putri Toachiove 
our ambition. we regulre a performance onented people with 


excellent gualification to jai us, as: 
For Placement at Jakarta Head Office: 
Ss) psms An paan: 25 
F1. SALES SALES MANAC 2 - 0 C (FSM OTC-E) | 
MANAY JI NIM ONE 
| He caya to manage the sales and profitability for OTC product through sales achievement. 
marketing expenses Control & budget. maintain existing customer, and build new channels. 
Reguirements: 
& Min. 2ya 'ars working experience as Area Sales Manager or 3 years as Sales 
» OTC Pharmaceutical Industry with proven track record, preferabiy exposure in 
rinciple 
(83 Bachelor degree in any discipline 
1) Male, 30 - 35 years old 
(HH! Strong leadership with good Interpersonal skill 
() Able to deal with pressure and tight deadline 


ELOPMENT MANAGER (BDM - | 
Atnntved NT MANAGER | PN NA 


NN ap AS naa 

Responsibis to develop high @uaity and Innovatwe pharmaceutical producis Whlch enabie 19 
penetrate Ihe domestic market, built the business network with overseas principals, execule 
registration process within shart period and compiy to the GMP standard: ensure ali products 
has registration number and patent right at Direktorat Merk dan Paten, and support new. 
product launching activities, 
Reguirements: 

#1 Min 8 yoars working experience in Business Development: 

pharmaceutical industry but not limited only Into regulatary pe 

&2 Profession Degree in Apothecary or Medical Doctor 

Gl Max. 35 years old and preferabiy temaie 

G3 Active in English communication 


For placement at Gunung Putri Plant: 


ON | 


'Dogroe in Apothecary Profession 
I& Min 7 years working experience in related field far Pharmaceutical Manufacturing 
Company with the latest n in managerial Jan 
al Haag experience in guality audit and Lag cakar or guali batagor. pa 
52! Mature, analytical, indej tani, wiling to Nee 
pressuro and in tight dead aa Per 
(8! Active in English communication 
(8! Good communication and leadership skil Is a must 
GA Willing to work in Gunung Putri - Bogor 
The company will provide excellent ramuneration and benefits 
guallfication and experience. Please submit your application letter, 


photograph within 2 weeks to: 
R23 HRD Divisi 
 NOVELL PHARMAGEUTI 
ah Sada 


Please indicate in ihe & CV or email subject ha cd! l 
lease Indicate he eryalopa AC 2x oral ai gann po e Oa 


URGENTLY REOUIRED 


A growing up Oil and Exploration & Production Company is 
currently looking for a competent bright, high achiever individual, 

capable of peomeing professional perfermanca with self integrity 
and good teamwork mindset to fulfill the vacancies of : 


1. General Manager 
Government Relations Manager 
Exploration Manager 
Operations Manager 
Production Engineer 
Drilling Engineer 
Geophysicist 
Senior Draftsman 
Senior Finance & Accounting 
10. Secretary 


General Reguirements: 

« Minimum 10 -12 years of oil & gas experiences with good 
exposure to handling the functions and having a professional 
attitude to work together with Pertamina, BPMIGAS and Migas 
(Position no. 1 - 5 
Pala peraced to handle gas, condensate and oil production& 

il # 
Bachelors pera in pena engineering, mechanical, drilling, 
geolog y or geophysics (Position no. 6-8) 
bachelor's ree in accounting or eguivalent from an 
accredited college or university is reguired for a senior 

accountant (Position no. 9) 

Minimum 3 years of work experience in Oil & Gas company 

(Position 10) 

Willing to work hard, creative, pro-active, ability to coordinate 

with team, motivate, open minded and strong interpersonal 


skills 
If you are interested in taking up above 
challenging career with good remuneration. 
Send a detailed resume with a recent photo to: 
HR Department 
Via email address : hrd.ge@centrin.net.id 


9 BR aren xv. 


bpmigas 
TATELY NLV., TATELY BUDONG BUDONG N.V., ZARATEX N.V, ar pat of  rapidiy expanding international Ol 
Gas company, Together Wih our other ssoclated Companies, we are operators rah, Budong- 

ang and Lhokseumawe Production Sharing Contract. We are as well partners in Four man aperated PSCS. 


en are immedfately seeking highly motivated and skilled individuals to fl the positions of: 


FINANCE MANAGER - GENERAL ACCOUNTING 
(FMA) 


Reporting to VP Finance, this position will be responsible to the general accounting and financial closing 
aceM|ts of the Group In Indonesia (as well other forelan location in the Group), support the Management 
team and lead a small financr 

The position will based in akar Indoneta 


“Key job responsibilities will include, but not limited ta: 
Maragina 28 gone sonia Dekor WHAT Ap GTA: cu 


Ids/ employee expense claims, 
bank atonarang mentiy dang, 


he Indonesian month VAT and withholding to reporting and filing. 

Kent Dana! bagas pe 

Ke bea va antenna vattura ari Savamamental mods 

Ensuring expenditures to be paid are in accordance with internal Policies and available budget as well 
at 


as regulator's policies: 
dear Ha NE Ae ng for SA 


Ledger maintenance and continuous Improvement of 
Uaising with external advisors and joint venture parties as reg, 
Providing the Leadership team with he business Inetrics to monitor performance and change course 
meaomon 


A Bachelors Degree 
A minimum of 1 of experler 
5 An ppkn Fan eMperthe ta Tmplex business fsues In ON Gs -PSC system In 


Familiar 'wlth the OIL & Gas - BPMIGAS regulatons in Indonesia such as WPBB, AFE, Cost Recovery 
s, Procurement Rules, and other financial terms related to Oil & Gas 
Warta knapa ani #perlence in taxation processing and reporting of a PSC company primarily 


Mt empac in YAT and ing 
Worki -e of payable/involce'/revenue/banking transactions and processi 
Excellent PC skil in Windows-based environment and NS OITice (Dutlook? Word, EXcel, PowerPoint) 
Working knowledge of financial reporting systems 
Pro Sa Lane” 
ti 
Kagea 
Serang berpa oa la ang t team player 
rsonal skills and isa Im 
ireng lens Ska kes 


1 you maet the above reautraments, please send your comprehansiva CV (In Englah) no later than 
Ain October 2012 001 ls 58 ii ii 


'ecounts payable/involce processing, 
Tiked sbseB, pay, account andi 


ree In Finance or Account 


an etan Pane intetion kta 


TATELY N.V. 
Menara Mandiri, 21st Floor, 


Plaza Bapindo, 
Irman Kav. 54-55, Jakarta 12190 


Jk Jend. 


Or e-matl us at: recruti co.id 
Keoting te peleva Ce fo pa paslon Aher Mma et of yogi 


PT. BNJM GROUP 
DIBUTUMKAN SEGERA 
Perutahaan tambang batu bara 


DIBUTUHKAN SEGERA 
MEX 


DIBUTUHKAN SEGERA 


Peruataan keran membutuhkan 
1 Marketing 
2. Ass. Tanaman 


1.Malnt Planner 
rience 
2. Mechanic Alat Berat — 
Over Haul Component 
3. Fabrication Welder 
4. Auto Electrical - Alat Berat 
5. Machinist 
6. Grafter Machining 
Diutamakan yang 
berpengalaman di bidangnya 
Kirim CV ke : PT. PARTS 
SENTRA INDOMANDIRI 
JlJenderal Sudirman Ruko 
BSB Blok A No.03 
Balikpapan 76114 
Email : hrd@psi-ind.com 


b, Pendidikan min D3 
Pengalaman berja min Zoh: 


balutara 
' Jupt, bertanggung jimab & Mandi 


OX 1148 JKB 110 


